Bab 201-205 
Bab 201: Satu Langkah Jauh 


Sepertinya dia lupa itu seperti lapisan kaca antara dirinya 
dan Lu Che. 


Pada saat ini, Lu Che mengangkat kepalanya dan melihat 
Long Jie tersenyum di belakangnya. Ekspresi obsesif di 
wajahnya membuatnya merinding. 


lu Che berbalik dan bertanya, "Mengapa kamu terus diam- 
diam menatapku?" 


Mendengar pertanyaan ini, pikiran Long Jie tiba-tiba menjadi 
kosong saat wajahnya memerah. Dia tanpa sadar 
menundukkan kepalanya. 


Lu Che, idiot, apakah kamu memiliki EQ negatif? .mengapa 
kamu menanyakan sesuatu yang begitu canggung dan tidak 
nyaman? 


Apakah Anda benar-benar tidak menyukai saya melihat 
Anda? Hati Long Jie diambil alih oleh kemungkinan ini. 


Namun, bisa berinteraksi satu lawan satu seperti ini, sudah 
cukup baginya. Bagaimana dia bisa mengharapkan lebih 
dari itu? 


dengan pemikiran ini, Long Jie memulihkan ketenangannya. 
Tapi, saat dia mengangkat kepalanya untuk terus melihat 
kontrak Tangning, wajah tampan muncul di depannya. Long 
Jie sangat terkejut, dia dengan cepat mundur selangkah, 
"Apa ... apa yang kamu lakukan?" 


"Aku membiarkanmu melihat lebih baik ..apa gunanya 
hanya melihat punggungku? " 


Long Jie mencoba menahan detak jantungnya saat dia 
panik. Terutama saat dia menatap mata Lu Che yang 
bersinar, dia tidak tahu harus berbuat apa. .dia tidak tahu 
apakah Lu Che sengaja menggodanya atau apakah dia 
benar-benar berpikir dia ingin melihat wajahnya dengan 
lebih baik. 


Jangan menggodaku seperti ini! Long Jie mengeluh di 
dalam. 


Dia begitu tergoda untuk menerkamnya. 


Lu Che menatap Long Jie sejenak. .setelah menyimpulkan 
bahwa dia telah selesai menatapnya, dia berdiri dan 
berkata, "Duduklah di depanku. Mengetahui seseorang 
sedang menatap punggungku membuat rambutku berdiri 
tegak." 


Long Jie: "..." 


Apa orang bodoh ini tidak tahu kenapa aku diam-diam 
menatapnya? Memiliki EO negatif memang penyakit yang 
tidak bisa disembuhkan. 


lama Jie sedikit marah. Dia meraih kontrak di depannya dan 
pergi duduk di tempat Lu Che semula duduk. Dia 
menundukkan kepalanya dan dengan cepat memasuki 
dunianya sendiri, tidak lagi melirik Lu Che. 


Berada di sekitar seseorang seperti Lu Che akan 
membuatnya frustrasi sampai mati cepat atau lambat. 


Lu Che menggigit penanya saat dia melihat punggung Long 
Jie. Mulutnya melengkung ke atas secara alami. Apakah 


Anda satu-satunya yang diizinkan untuk melihat saya? Aku 
juga ingin melihatmu ... 


2 hari kemudian. .tangning akhirnya menyelesaikan semua 
pekerjaan JK dan fokus pada syutingnya untuk majalah 
internasional. Dia mengambil satu pekerjaan demi 
pekerjaan: kadang-kadang dia harus melakukan perjalanan 
ke beberapa set. 


.Namun, setelah penampilannya yang memukau di London 
Fashion Week, semua tokoh mode internasional mulai 
memperhatikan kecantikan Asia ini. 


Setelah seharian bekerja untuk Tangning, sudah waktunya 
bagi Mo Ting untuk kembali ke Beijing. .malam itu, ketika 
Tangning kembali ke manor, dia menemukan Mo Ting telah 
mengemasi barang bawaannya dan bersandar di mobil 
menunggunya. 


Karena beberapa hari istirahat terus menerus, energi Mo 
Ting telah pulih sepenuhnya: kelelahan di wajah tampannya 
telah menghilang. .tangning sangat puas, jadi dia memeluk 
Mo Ting di depan mobil dan menciumnya dengan penuh 
kasih. 


"Ketika aku kembali, aku akan bisa berdiri berdampingan 
denganmu," janji Tangning sambil bersandar di dada Mo 
Ting. "Saat aku menjanjikan sesuatu padamu, aku pasti 
akan memenuhinya." 


.mo Ting mengulurkan tangannya untuk membelai rambut 
istri tercintanya dan mencium kepalanya, "Aku 
meninggalkan beberapa pengawal untukmu. Apapun yang 
terjadi, pastikan untuk menghubungiku terlebih dahulu." 


"Dimengerti," Tangning menganggukkan kepalanya dengan 
serius. 


"Segera pulang ..." 


“Jika rumah adalah tempat Anda berada, maka tidak ada 
tempat lain yang akan saya tuju." Setelah berbicara, 
Tangning berdiri berjinjit dan mencium bibir Mo Ting. Mo 
Ting melingkarkan lengannya di leher Tangning dan 
meningkatkan gairah sampai mereka berdua kehabisan 
nafas. 


.Namun, tak satu pun dari mereka memperhatikan, di balik 
tembok besar yang mengelilingi perkebunan, ada seorang 
reporter duduk di pohon menyelinap foto mereka. 


.karena saat itu malam hari dan dia cukup jauh, dia tidak 
bisa menangkap wajah pria itu, tetapi ciuman mereka 
begitu jelas sehingga tidak peduli betapa tidak jelasnya 
wajah mereka, tindakan mereka tidak dapat lepas dari 
kamera. 


.Reporter hua Rong merasa sayang untuk tidak menangkap 
wajah pria itu, tapi, setidaknya dia mendapat foto Tangning 
sedang mencium seseorang. 


Reporter itu mencibir. Setelah jumlah perjuangan yang dia 
lalui, dia akhirnya memenuhi harapan dan mendapatkan 
apa yang dia inginkan. 


tangning, mari kita tunggu dan lihat bagaimana Anda akan 
menjelaskan kepada semua orang. 


Setelah mengirim Mo Ting, Tangning kembali ke manor. Dia 
diam-diam melihat ke sofa yang sebelumnya mereka bagi 


dan tiba-tiba merasakan rasa kesepian. 


Orang yang baru saja dia lihat belum lama ini, sekarang 
telah pergi. .pada saat ini, hatinya dengan tidak patuh mulai 
merindukannya. Namun, Tangning mengerti, untuk menjadi 
supermodel, dia membutuhkan beberapa penampilan 
landasan internasional di bawah ikat pinggangnya. Ini 
adalah pencapaian yang tidak mungkin diraih di Beijing. 


tentu saja, selain Tangning, Long Jie juga merasa sedikit 
sedih. 


Meskipun beberapa hari ini dengan Lu Che berarti dia harus 
tahan dengan EQ rendah idiot itu, dia setidaknya harus 
melihatnya. 


sekarang setelah dia pergi, tidak peduli seberapa sibuknya 
dia, dia tidak lagi memiliki seseorang untuk mengeluh 
karena lelah dengan ... 


"Oke. Besok, kamu harus fokus bekerja lagi ..begitu kamu 
sibuk, kamu tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal- 
hal lain, "Long Jie tahu Tangning merindukan Mo Ting, jadi 
dia menghiburnya saat dia menepuk pundaknya. 


Tangning terdiam beberapa saat, sebelum berbalik ke Long 
Jie dan berkata, "Kamu juga." 


Long Jie tersipu ... 


dia tanpa sadar mulai tergagap, "Kamu ... kamu ... apa yang 
kamu bicarakan?" 


Apakah perlu untuk menunjukkan pikirannya? 


Tangning sedikit tersenyum. 


Itu hanya 2 hari yang singkat, tetapi berita Cheng Tian telah 
dibayangi oleh skandal baru. .Meski rekamannya masih 
duduk di puncak headline, tak lagi menarik minat netizen. 


Beberapa hari ini, Lan Xi sibuk berlarian mencoba 
mendapatkan bantuan dari kontak lama dan mencoba 
mengambil sumber daya. .cheng Tian perlahan mengalami 
perubahan menjadi lebih baik, terutama karena Tangning 
masih ada di sana. 


Namun, keberadaan Luo Hao selama beberapa hari terakhir 
agak tidak normal. Dia menghabiskan seluruh waktunya 
untuk fokus pada situasi Han Xiner, terutama pada 
temannya yang saleh. 


dia mengatakan banyak kebohongan, terutama tentang 
Tangning dan tanpa henti mencoba memperdalam 
kesalahpahamannya. 


Misalnya, saat ini, dia muncul di rumahnya dengan 
setumpuk uang, "Tangning adalah seorang model. Itu 
normal baginya untuk ingin melindungi tubuhnya. Jadi, dia 
berharap Xiner bisa mengerti." 


“Tapi, dia berjanji pada Xiner akan menyelamatkannya!" 
Luo Hao memicu kemarahan gadis itu. 


"Yuan Yuan, kamu perlu mengerti, Tangning adalah seorang 
model, dia tidak bisa mengesampingkan pekerjaannya: itu 
adalah pelanggaran kontrak." 


"Saya tidak peduli dengan kontraknya ..Yang aku tahu 
adalah, Tangning tidak jujur, "gadis bernama Yuan Yuan 
menjawab dengan marah." Dia tidak menepati janjinya 
untuk membuat Xiner. Dia tidak pantas menjadi model top. 


Ambil uang ini kembali padanya. Jika dia ingin berbicara 
tentang uang, saya juga punya uang! " 


Bab 202: Kata-kata Tepat Tangning? 


Luo Hao bertindak tidak berdaya dan cemas di depan Yuan 
Yuan, menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin 
membantu, tetapi tidak punya pilihan. Tidak sampai dia 
meninggalkan rumah Yuan Yuan, dia akhirnya menundukkan 
kepalanya dan mengungkapkan senyuman dingin. .di bumi 
ini, akan segera ada orang lain yang membenci Tangning. 


Pada akhirnya, Yuan Yuan pergi mengunjungi Han Xiner di 
rumah sakit dengan hati yang penuh amarah. Pada saat ini, 
Han Xiner, yang menderita kesakitan, sedang menonton 
acara landasan pacu Tangning di TV. 


Yuan Yuan melirik sekilas dan mengambil video dari tangan 
Han Xiner, "Apakah kamu masih menganggapnya tinggi? 
Wanita ini tidak berniat menyelamatkanmu." 


Han Xiner menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada 
temperamen Yuan Yuan, jadi dia duduk dan bertanya, "Ada 
apa denganmu akhir-akhir ini? .mengapa kamu terus 
mengatakan hal-hal buruk tentang Tangning? " 


"Aku pergi ke agensi Tangning, tetapi ... staf Cheng Tian 
mencoba mengirimku pergi dengan uang. Mereka 
mengatakan Tangning tidak ingat pernah menjanjikanmu 
ginjalnya dan sebagai model, tubuhnya juga penting. Jelas 
dia tidak melakukannya. Saya tidak ingin 
menyumbangkannya kepada Anda. " 


Setelah mendengar ini, mata Han Xiner sedikit bergerak. Dia 
segera meraih lengan Yuan Yuan dan bertanya, "Mengapa 
kamu pergi ke Cheng Tian? Cheng Tian Entertainment tidak 


sabar untuk menghancurkan Tangning! Tahukah kamu 
bahwa kamu mungkin telah dimanfaatkan oleh mereka?" 


Yuan Yuan tercengang sesaat sebelum melihat Han Xiner, 
"Apakah yang Anda katakan itu benar?" 


"Sudah kubilang untuk lebih memperhatikan berita 
hiburan," Han Xiner memelototinya saat emosinya perlahan- 
lahan menjadi tenang. .dia kemudian bertanya, "Anda 
mengatakan Tangning tidak dapat mengingat menjanjikan 
saya ginjalnya, tetapi apakah Anda mendengarnya langsung 
dari dia? Jika Anda tidak mendengarnya dari mulutnya, lalu 
mengapa Anda mempercayai kata-kata perantara? " 


"Aku ..." Yuan Yuan tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak 
tahu bagaimana membantahnya. 


"Juga, Yuan Yuan, aku sudah mengatakannya berkali-kali, 
Tangning tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli 
apakah itu tanggung jawab atau moralitas, dia tidak 
berkewajiban untuk menyelamatkanku. Kamu telah melalui 
pendidikan tinggi, jangan katakan bahwa Anda tidak 
memahami sesuatu yang sederhana seperti ini. " .setelah 
berbicara, Han Xiner memperhatikan Yuan Yuan tidak tahu 
harus berkata apa. Jadi, dia meminta, "Lain kali orang-orang 
Cheng Tian ingin melihat Anda, beri tahu saya. Saya pasti 
akan membiarkan Anda melihat bentuk asli mereka." 


Yuan Yuan berpikir sejenak dan memutuskan dia harus 
mempercayai temannya, jadi dia mengangguk, "Aku benar- 
benar tidak ingin terjadi apa-apa padamu." 


"Saya akan baik-baik saja." 


Setelah terus bekerja selama setengah bulan di London, 
tidur Tangning berkurang menjadi 4 jam sehari. .tetapi, 
karena kerja kerasnya, Tangning mendapatkan banyak 
dukungan untuk merek mewah internasional serta 
pertunjukan runway untuk beberapa merek terkemuka 
dunia. 


Prediksi Tangning benar. .kembali ketika An Zihao pergi, dia 
tidak membatalkan kontraknya dengan Cheng Tian yang 
mengarah ke hasil hari ini. Lan Xi terlalu sibuk dengan 
urusannya sendiri dan Tangning berada di luar 
jangkauannya, dia tidak punya cara untuk mengganggunya. 


Pada saat ini, Tangning membahas semua kontrak 
pentingnya dengan Mo Ting dan mempelajari kontrak yang 
tersisa dengan Long Jie. Dia juga menegosiasikan 
wawancara dan remunerasinya sendiri. .karena prioritas 
utama Tangning adalah untuk mendapatkan peluang, dia 
tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal: oleh 
karena itu, kliennya sangat senang dengannya. 


Karena Tangning berada di luar negeri untuk waktu yang 
lama, berita tentang punggungnya di rumah relatif 
menurun: dia tidak lagi perlu memanfaatkan popularitasnya 
untuk mendapatkan sumber daya. Setelah bekerja dengan 
JK, dia telah lama melampaui tahap canggung dalam 
karirnya. 


namun, dia tidak tahu, di bawah permukaan kota Beijing 
yang tenang, masalah sedang muncul. Luo Hao dan Cheng 
Tian belum ditangani sepenuhnya dan selama ini, Lan Xi 
menggunakan kontaknya untuk memburu beberapa 
pendatang baru yang menjanjikan dari agensi lain. 


Meskipun, Lan Xi tidak ikut campur dalam bisnis Tangning, 
dia masih terus mengawasinya. Melihat kesuksesan 


Tangning di landasan internasional, dia tidak lagi mencari 
Luo Hao. Sepertinya dia siap untuk mengaku kalah. Apa lagi 
yang bisa dia gunakan untuk menghalangi Tangning? 


Sementara itu, Long Jie berada di ruang belajar 
menempatkan tanda silang merah di kalender saat dia 
menghitung hari sampai dia dan kepulangan Tangning. Jauh 
di lubuk hatinya, dia juga menghitung berapa hari lagi 
sampai dia bisa melihat Lu Che lagi. 


Tangning bahkan menyadari, selama ini, Long Jie mulai 
menurunkan berat badan. Mungkinkah karena kerja keras 
atau karena dia terlalu merindukan Lu Che? 


Tangning kembali ke kamar tidurnya dan berbaring di 
tempat tidur sambil mengobrol dengan Mo Ting melalui 
telepon. .tidak peduli seberapa larut malam itu, Tangning 
harus mendengar suara Mo Ting setiap hari sebelum dia bisa 
tertidur. Sepertinya, Mo Ting memiliki pekerjaan tambahan 
yang ditambahkan ke daftarnya. Terkadang, Tangning 
tertidur dengan telepon di tangannya, tetapi Mo Ting tidak 
menutup telepon. .dia membiarkan panggilan terhubung 
sampai keesokan paginya ketika dia bisa menyapanya 
selamat pagi. 


Lu Che sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini. 
Pada satu titik, dia bahkan berpikir, meskipun presiden tidak 
berada di London, jam tubuhnya berjalan pada waktu 
London. 


"Ting ... berapa hari yang tersisa sebelum aku kembali?" 
"4 hari," jawab Mo Ting dengan nada lembut. 


"Mmm, 4 hari. Ini akan berlalu dalam sekejap mata," 
Tangning bergumam saat dia mandi. "Aku sangat 


merindukanmu. Lebih lama lagi dan aku tidak akan tahan 
lagi." 


"Aku baru pergi 2 hari yang lalu," jawab Mo Ting tanpa daya 
dengan nada sayang. 


"Jadi kamu tidak merindukanku?" 


"Aku sudah mengungkapkan betapa aku merindukanmu 
pada hari aku pergi ..." 


Mendengar ini, wajah Tangning memerah, "Tunggu aku. Aku 
akan segera kembali. Tunggu aku, oke?" 


Semua yang dia lakukan adalah bersinar cerah di samping 
Mo Ting. 


Mo Ting melihat cincin kawin di jarinya seperti dia 
memahami sesuatu, "Kita masih harus saling mencintai 
selama sisa hidup kita, aku akan menunggu ..." 


Tangning tersenyum puas. .selama Mo Ting ada untuk 
membimbingnya, tidak peduli seberapa lelahnya dia, dia 
masih memiliki keberanian untuk maju. 


Hampir setengah bulan telah berlalu sejak Han Xiner 
memberi tahu Yuan Yuan bahwa dia ingin melihat Luo Hao: 
akhirnya, dia menghubungi Yuan Yuan. .yuan Yuan segera 
menginstruksikan sopirnya untuk menjemput Han Xiner dari 
rumah sakit tanpa ada yang menyadarinya. 


Luo Hao tidak tahu. Setiap kali dia bertemu dengan Yuan 
Yuan, dia hanya tampak menyesal dan mengklaim bahwa 
dia mendapat 'pesan dari Tangning'. 


"Tangning akan kembali dalam beberapa hari ..dia meminta 
saya untuk meminta agar Anda tidak membuat hype 
dengan kejadian ini. Tidak mudah baginya untuk sampai ke 
posisinya sekarang: dia tidak ingin membahayakan 
statusnya. " 


Yuan Yuan memandang Luo Hao. Dengan peringatan Han 
Xiner, dia menjadi sedikit lebih cerdas. Jadi, dia dengan 
sengaja berkata, "Aku sudah lama melepaskan harapan 
bahwa dia akan menepati janjinya. Status? Apakah dia 
pantas menjadi model? Jika terjadi sesuatu pada Xiner, aku 
akan membuatnya menyesal selama sisa hidupnya ." 


"Yuan Yuan, jangan jengkel. Tangning tidak punya pilihan." 
"Hmmph," Yuan Yuan mendengus marah. 


"Tangning juga mengatakan kamu bisa mengatur 
kondisimu." 


"Tuan Luo, sejujurnya, apa sebenarnya kata-kata Tangning?" 
Yuan Yuan dengan sengaja mencoba membuat Luo Hao 
berbicara. 


Melihat kemarahan Yuan Yuan tergantung seutas benang, 
dia ragu-ragu sejenak, sebelum menjawab, "Han Xiner? Apa 
hubungannya denganku? Bukankah lebih baik jika dia mati? 
Bukankah semua orang dari keluarga Han harus mati? 
Bagaimana dia bisa memimpikan aku menyelamatkannya? 
Saya, bagaimanapun, adalah model terkenal, seolah-olah 
saya akan menyerahkan ginjal untuk orang yang tidak 
terkait. Teruslah bermimpi..." 


"Apakah dia benar-benar mengatakan itu?" Wajah Yuan Yuan 
menjadi sangat merah. 


"Uh huh," Luo Hao mengangguk. .setelah mempelajari 
ekspresi wajah Yuan Yuan, dia melanjutkan, "Itu adalah kata- 
kata yang tepat dari Tangning." 


Pada saat ini, pintu ruang makan rumah keluarga Yuan 
terbuka. Di ambang pintu, berdiri Han Xiner. Dia perlahan 
mendekati Yuan Yuan dan Luo Hao dengan bantuan 
pengurus rumah tangga. .dia menatap Luo Hao dengan 
wajah pucat dan bertanya, "Benarkah ini yang Tangning 
katakan? Apa kamu yakin?" 


Bab 203: Kamu Bohong 


Luo Hao melirik Yuan Yuan dan kembali ke Han Xiner. Dia 
tiba-tiba merasa kepercayaan dirinya hilang. Dia belum 
pernah melihat Han Xiner sebelumnya, yang dia tahu 
hanyalah dia sakit. Segala sesuatu yang lain tentang dia, 
dia belum memeriksanya. dia hanya berasumsi bahwa dia 
tidak perlu membuang-buang energi untuk seseorang yang 
akan mati. 


Jadi, Han Xiner di depannya, dia tidak tahu apa arti 
kemarahan di matanya ... 


Apakah itu karena dia mengarang kata-kata Tangning? 


Tidak peduli apa, dia sudah melangkah terlalu jauh untuk 
berbalik. yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan 
ketenangannya sambil menganggukkan kepalanya, "Tentu 
saja ... saya direkturnya, mengapa saya memfitnahnya?" 


Han Xiner menganalisis Luo Hao saat dia menatapnya dari 
atas ke bawah. Dia kemudian tersenyum tipis sebelum 
memproyeksikan dua kata dengan kuat dari dadanya, 
"Kamu bohong!" 


"Bapak. luo, jangan berasumsi bahwa hanya karena Yuan 
Yuan naif, kebohongan Anda akan berhasil pada semua 
orang. Semua yang telah dilakukan Cheng Tian 
Entertainment pada Tangning, setiap langkah penindasan, 
hanya karena Yuan Yuan tidak suka online, tidak berarti 
semua orang buta terhadapnya. Rekaman fitnah cheng Tian 
telah begitu lama berada di puncak peringkat berita utama, 
apakah menurut Anda kami bodoh? " 


Luo Hao tiba-tiba tercengang oleh kata-kata Han Xiner ... 


Dia tidak punya cara untuk membantah. Penampilan Han 
Xiner mengejutkannya. 


"Di atas segalanya, sudah berapa lama Tangning dan aku 
saling kenal? Apakah dia akan mengatakan kata-kata 
seperti itu, bukankah menurutmu aku akan tahu? Seolah- 
olah aku perlu mendengarnya darimu. Jelas sekali kau tidak 
pernah berbicara dengan Tangning," Tubuh Han Xiner 
sangat lemah. karena bertahun-tahun sakit, tubuhnya tidak 
dalam kondisi terbaik, tapi ... 


.. gadis ini berusia awal 20-an, bersikeras untuk melindungi 
orang yang dia percayai dan hormati, meskipun dia sakit. 


"Tuan Luo, kembali dan beri tahu presiden Anda, untuk 
berhenti bermimpi tentang menggunakan saya untuk 
menyerang Tangningtidak mungkin dia akan berhasil. " 


Juga, tolong jaga jarak dari temanku. Dia tidak bersalah 
dan naif, dia tidak tahan disakiti oleh semua rencana 
jahatmu." 


"Tolong tinggalkan ..." 


Pada akhirnya, Han Xiner meminta Luo Hao pergi tanpa 
mengizinkannya untuk mengatakan sepatah kata pun. dia 


telah memperjelas posisinya. 


Dia jelas ingin hidup sehat, tetapi dia tidak pernah ingin 
menyakiti orang sebagai gantinya. 


Kenyataannya, sebelum Tangning dan kakaknya putus, dia 
sudah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang 
kakaknya. pada saat itu, dia ingin memperingatkan 
Tangning dan memberitahunya untuk tidak bersikap konyol. 
Untungnya ... Tangning menemukan apa yang terjadi dan 
berdiri kembali dengan kuat. Tangning yang baru saja 
terlahir kembali inilah yang memberinya keberanian untuk 
terus hidup. 


Dia mendapatkan kekuatan dari menonton Tangning. dia 
bahkan bermimpi meniru sikap idolanya terhadap 
kehidupan. Karena kekaguman ini, dia mempelajari setiap 
pertunjukan dan pemotretan landasan pacu Tangning. di 
dalam hatinya, tidak ada orang yang sebanding dengan 
Tangning, karena keyakinan  Tangning memberinya 
keberanian untuk melewati semua kesulitan. 


Luo Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia 
merasakan wajahnya terbakar kesakitan. Seorang gadis 
berusia awal 20-an baru saja menampar wajahnya. 


dia menegakkan dirinya dan meninggalkan rumah keluarga 
Yuan. Saat dia pergi, tidak jelas pikiran apa yang melintas di 
benaknya. 


Setelah Luo Hao pergi, Han Xiner akhirnya melepaskannya 
saat dia mundur beberapa langkah. Yuan Yuan segera 
mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, "Jangan 
terlalu kesal ..." 

"Jika saya tidak menunjukkan amarah saya, Anda mungkin 
akan dijual tanpa tahu apa yang terjadi 1," Han Xiner 
menyodok Yuan Yuan di kepala, "Konyol. Mulai sekarang 


bisakah kamu berhenti berpikir dengan pantatmu? Jika Aku 
tidak ada, apa yang akan kamu lakukan? " 


yuan Yuan sedikit tersendat saat dia memeluk sahabatnya 
dengan erat, tidak ingin melepaskannya. Tapi, karena Han 
Xiner telah menggunakan semua energinya, dia akhirnya 
pingsan di pelukan Yuan Yuan. Yuan Yuan sangat terkejut, 
dia segera mengantarnya kembali ke rumah sakit. 


ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan 
uang. Apakah mereka harus melakukan sesuatu yang ilegal 
untuk mengambil kesehatan orang lain? 


Jika Tangning tidak mau menjadi donor, lalu siapa yang bisa 
menyelamatkan Xiner? tidak ada seorang pun di keluarga 
Han yang dapat diandalkan dan sekarang Han Xiner telah 
dikirim ke ICU, bahkan Yuan Yuan harus berpegang pada 
waktu kunjungan tertentu untuk melihatnya. 


Namun, bahkan pada saat ini, hal pertama yang 
dikhawatirkan Han Xiner saat dia bangun adalah apakah 
Tangning diancam oleh Cheng Tian karena janji yang telah 
dia buat. 


Dia tidak peduli jika dia mati, ini adalah takdir yang tidak 
bisa dihindari. Tapi, Tangning masih memiliki jalan panjang 


jadi, selama kunjungan Yuan Yuan, Han Xiner memiliki satu 
permintaan sederhana, "Yuan Yuan, bantu aku menemukan 
adikku. Aku ingin bertemu dengannya." 


"Bukankah kakakmu bekerja sebagai pelayan di hotel?" 


"Aku perlu melihatnya." 


dia ingin Han Yufan berjanji padanya, jika suatu hari, 
Tangning terlibat dengan kejadian ini, dia akan keluar dan 
membersihkan namanya. 


Saat melihat adiknya, hati Han Yufan hancur. Setelah 
mendengar permintaannya, dia tersenyum pahit, "Jangan 
khawatir tentang Tangning ...suaminya adalah CEO Hai Rui, 
Mo Ting. " 


Han Xiner tercengang. Dia terdiam beberapa saat. Namun, 
berita ini tidak memengaruhi rasa hormatnya terhadap 
Tangning. 


Karena Tangning masih merupakan Tangning yang sama... 


"Apakah kamu menyesal?tangning pernah 
memperlakukanmu dengan sepenuh hati, namun kamu 
bersikeras untuk selingkuh dengan wanita itu. " 


Harga diri Han Yufan sudah lama hilang. Saat ini, dia tidak 
berharap banyak, dia hanya ingin menghasilkan uang dan 
memulai dari awal. 


Setelah Han Yufan dan Yuan Yuan pergi, Han Xiner 
beristirahat di tempat tidur. tapi, entah kenapa, dia merasa 
seperti mendengar suara penutup kamera. 


Jadi, dia berpura-pura tidur. Saat dia mendengar langkah 
kaki semakin dekat, dia sedikit mengintip dari balik bulu 
matanya. Dia menemukan seorang staf medis tidak hanya 
mengambil foto kondisinya tetapi juga riwayat 
kesehatannya. 


han Xiner merasa Luo Hao akan menggunakan informasi ini 
untuk menekan Tangning. Atau bahkan lebih buruk ... 


.. hancurkan dia sepenuhnya... 


Han Xiner bertanya-tanya apakah dia bisa menghubungi 
Tangning. Jika dia tidak bisa, lalu siapa yang bisa dia 
hubungi? 


Malam menjelang dan langit bersinar merah. cheng Tian 
Entertainment saat ini sedang menggantung poster 
Tangning di lokasi yang paling terlihat. Lan Xi telah berpikir 
panjang dan keras, dia memutuskan, sementara Cheng Tian 
perlahan-lahan kembali, tidak masuk akal baginya untuk 
melawan uang dan keuntungan. 


saat Luo Hao memasuki gedung, dia melirik sebentar 
sebelum menuju kantornya. Namun, Lan Xi dengan cepat 
berteriak, "Tangning akan kembali dalam beberapa hari. 
Bantu dia mengatur makan malam perayaan." 


"Dia hampir kembali?" Luo Hao berpikir sejenak. sepertinya 
dia perlu melihat Han Xiner pergi sebelumnya. Jika seorang 
seniman terlibat dengan kehidupan seseorang, mereka tidak 
akan punya pilihan selain jatuh dari atas dan hancur 
menjadi jutaan keping. 


Sementara itu, Han Xiner sangat sadar bahwa dia adalah 
bom waktu, tapi... 


.. dari siapa dia bisa mencari bantuan? 
Mo Ting? 
Apakah dia bisa menemukannya? 


Bab 204: Melihatnya mendapat Suntikan Membuat Hatiku 
Sakit Selama Setengah Hari 


Namun, dia hanyalah siswa biasa. Bagaimana dia bisa 
bertemu Mo Ting? 


Yuan Yuan mengerti apa yang mengganggu Han Xiner. 
meskipun dia merasa Han Xiner sedikit tidak realistis, dia 
tetaplah sahabatnya. Jadi, dalam kunjungannya, dia 
menawarkan, "Saya tidak punya teman di industri hiburan, 
tapi saya bisa mencoba memanfaatkan latar belakang 
keluarga saya untuk membantu Anda." 


"Tapi, Xiner, aku sudah memeriksa CEO Hai Rui.dia adalah 
legenda yang berdiri di puncak industri hiburan. Apakah dia 
bersedia melihat Anda? " 


Han Xiner menundukkan kepalanya dengan kecewa ... 


Yuan Yuan tersenyum dan menghiburnya, "Karena dia dan 
Tangning sudah menikah, siapa tahu, mungkin dia akan 
bersedia.hanya saja, aku tidak dapat berhenti berpikir 
bahwa pria seperti dia, bahkan tidak mau melihat kedua 
orang yang tidak penting seperti kita. " 


Han Xiner memahami kesulitan Yuan Yuan saat dia mencoba 
untuk terlihat penuh harapan, "Selama Anda telah mencoba 
yang terbaik, itu yang terpenting." 


"Satu hal yang saya tidak mengerti ... karena Tangning 
menikah dengan Bos Besar industri hiburan, mengapa dia 
belum mengumumkannya? Mengapa dia menanggung 
semua penderitaan ini? Tampaknya, orang-orang di Cheng 
Tian tidak memiliki ide tentang hubungannya. " 


han Xiner berpikir sejenak dan memahami inilah tepatnya 
cara Tangning menangani berbagai hal. Jadi dia menjawab, 
"jangan berkeliling memberi tahu semua orang tentang ini. 
Tangning pasti punya rencananya sendiri." 


"Saya tidak bisa menjamin Anda hal-hal lain, tapi ini, saya 
pasti bisa melakukannya." 


meskipun dia memiliki perasaan campur aduk tentang 
Tangning, dibandingkan dengan Cheng Tian, Yuan Yuan 
lebih bersedia untuk menaruh kepercayaannya pada 
Tangning. Karena Cheng Tian secara konsisten bersekongkol 
melawannya, mereka pasti akan terkejut luar biasa begitu 
Tangning akhirnya memutuskan untuk memainkan kartu 
tersembunyinya. 


Sayangnya, kondisi Han Xiner terus memburuk. Yuan Yuan 
tidak punya waktu untuk disia-siakan saat dia dengan cepat 
pergi untuk memohon kepada ayah taipannya. Meskipun 
sepertinya dia tidak akan banyak membantu, dia setidaknya 
memiliki cara untuk menghubungi Mo Ting. 


Setelah Yuan Yuan memberi tahu Han Xiner, Han Xiner 
secara khusus memberi tahu Yuan Yuan untuk memberi tahu 
sekretaris ayahnya agar menyampaikan pesan, "Masalah ini 
melibatkan Cheng Tian, harap hadir." 


Mo Ting seharusnya bisa memahami makna 
tersembunyinya, kan? 


tentu saja, waktu Mo Ting sangat berharga dan tidak pernah 
mudah untuk mengatur pertemuan dengannya. Jadi, ketika 
keluarga Yuan meminta pertemuan dengan kedok ingin 
berinvestasi di film dan televisi, Mo Ting langsung 
memerintahkan, "Tolak mereka." 


malam itu, Pastor Yuan dan putrinya mengantar Han Xiner 
yang sangat lemah itu keluar dari rumah sakit ke ruang 
makan pribadi di hotel bintang lima untuk menunggu Mo 
Ting. Namun, 3 jam berlalu, namun dia tidak terlihat di 
mana pun. 


"Sepertinya Mo Ting tidak terlalu memikirkan Tangning.kami 
sudah menyampaikan pesan kami dengan jelas, namun dia 
belum muncul, "Yuan Yuan menghela nafas dengan nada 
putus asa. Dia mendapat kesan bahwa / itu Tangning 
menikahi Mo Ting bukanlah hal yang hebat. 


Han Xiner menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk 
setuju dengan Yuan Yuan. dia hanya menoleh ke Pastor Yuan 
dengan meminta maaf, "Maaf Paman Yuan karena 
membuatmu menunggu seperti ini." 


"Tidak apa-apa Xiner. Paman mulai sedikit lelah, jadi aku 
akan pulang dulu. Kalian berdua bisa terus menunggu." 


Setelah mengirim ayahnya, Yuan Yuan kembali ke kursinya. 
melihat menu di depan mereka, matanya berbinar, "Aku 
kelaparan ..." 


Dua jam lagi berlalu, waktu sekarang tengah malam. Yuan 
Yuan kehilangan kesabarannya saat dia membanting 
tangannya ke atas meja dan berdiri, "Mo Ting ini sudah 
keterlaluanbahkan jika kita bukan orang penting, dia tetap 
tidak seharusnya mempermalukan kita seperti ini. 
Bagaimanapun, kami berusaha membantu istrinya. 
Sepertinya dia sama sekali tidak peduli tentang Tangning. " 


Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya ... 
.. SOSok tinggi muncul di belakangnya ... 


Tentu saja, hanya Lu Che. tapi di belakangnya ... mengikuti 
Mo Ting saat mereka memasuki ruangan. 


Yuan Yuan terkejut melihat Mo Ting secara langsung saat 
pikirannya menjadi kosong. Dia dengan canggung duduk 
kembali di kursinya. 


Sebenarnya, Han Xiner juga terkejut: dia sudah putus asa 
bahwa Mo Ting akan muncul. Namun, di sinilah dia ... 


Mo Ting juga terkejut menemukan pertemuannya hari ini 
dengan dua gadis muda. Biasanya, dia akan meminta Lu 
Che untuk menunggu di luar, tetapi dia malah 
menginstruksikan dia untuk duduk dan bergabung dengan 
mereka, jika ada kesalahpahaman. 


han Xiner tidak punya waktu untuk disia-siakan karena dia 
langsung memberi tahu Mo Ting, "Presiden Mo, saya 
meminta Anda untuk datang hari ini karena Tangning." 


Mendengar nama Tangning, Mo Ting mengerutkan alisnya. 
Dari gerakan kecil ini, Yuan Yuan bisa merasakan aura 
berbahaya yang terpancar dari tubuhnya ... 


apakah dia harus begitu menakutkan ... 


Han Xiner kemudian menghabiskan sedikit waktu untuk 
memperkenalkan dirinya dan menjelaskan seluruh kejadian 
yang terjadi dengan Luo Hao kepada Mo Ting. 


bahkan ketika dia selesai mengingat semuanya, Han Xiner 
masih tidak percaya: dia tidak pernah membayangkan Mo 
Ting akan duduk tepat di seberangnya. 


"Tangning tidak akan menyumbangkan ginjalnya untukmu," 
kata Mo Ting lugas saat dia meluruskan mantelnya. 
"Sebagai suaminya, melihat dia disuntik membuat hatiku 
sakit selama setengah hari, apalagi mengeluarkan seluruh 
ginjal ..." 


Setelah mendengar kata-kata Mo Ting, Han Xiner dengan 
tenang menganggukkan kepalanya, "Aku tidak pernah 
mengharapkannya." 


Namun, Yuan Yuan sedikit marah. tepat ketika dia hendak 
bertanya, apa yang bagus tentang Tangning, kalimat Mo 
Ting berikutnya membuatnya dengan cepat menelan kata- 
kata yang akan keluar dari mulutnya. 


"Tapi ... aku bisa membantumu menemukan donor dari 
manapun di dunia." 


"Aku tahu keluarga Han berutang terlalu banyak pada 
Tangning.Saya benar-benar tidak datang hari ini karena 
ginjal saya. Aku tidak tahan melihat Tangning dijebak lagi. " 


"Bahkan jika Tangining adalah orang yang datang hari ini, 
dia tetap akan memilih untuk melakukan hal yang sama.ya, 
saudaramu berhutang padanya, tapi itu tidak ada 
hubungannya denganmu: dia jelas siapa musuh 
sebenarnya. " 


"Tapi..." 


"Menurutmu aku tidak bisa mewakilinya?" Setelah bertanya, 
Mo Ting berdiri dan menginstruksikan Lu Che, "Antarkan 
mereka pulang dulu.setelah itu, pergi ke rumah sakit Han 
Xiner dan dapatkan informasi tentang semua dokter yang 
telah terlibat dengan perawatannya. Juga, kendalikan 
semua staf rumah sakit yang mungkin telah mengambil 
fotonya atau bertingkah aneh. " 


“Jika kamu mengizinkan Luo Hao untuk bergerak, maka aku 
tidak lagi membutuhkanmu di sisiku." 


Setelah mendengar instruksi Mo Ting, Lu Che segera 
menganggukkan kepalanya, "Jangan khawatir, Presiden." 


Han Xiner dan Yuan Yuan memandang Mo Ting: sepertinya 
mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan rumor 
yang sering mereka dengar. semua yang orang katakan 


tentang dia yang cepat, efektif, tegas dan tegas bukan 
hanya rumor - itu adalah kebenaran. 


Faktanya, Yuan Yuan terlalu takut untuk melihat Mo Ting. 
Ketika dia meninggalkan hotel, dia tampak lebih seperti 
pasien daripada Han Xiner. 


"Xiner ... Kakiku terasa lemas.dengan menikahi pria yang 
begitu dingin, apakah Tangning benar-benar bahagia? " 


Han Xiner tersenyum ketika lesung pipit muncul di pipinya, 
"Aku tahu dia benar-benar mencintainya. Jika tidak, 
mengapa dia membuang-buang waktunya untuk orang- 
orang yang tidak penting seperti kita? Plus, apa kau tidak 
mendengar? Bahkan suntikan sederhana akan membuat 
hatinya sakitsetidaknya dia jauh lebih baik dari kakakku. " 


"Tidak peduli apa, Yuan Yuan, aku benar-benar perlu 
berterima kasih untuk hari ini. Aku merasa jauh lebih 
nyaman sekarang karena aku tahu ada seseorang yang 
melindungi Tangning ..." 


"Hei, apa menurutmu Luo Hao akan mati dengan kematian 
yang menyakitkan? Dia berurusan dengan Mo Ting ... itu Mo 
Ting!" 


saat Lu Che menyetir, dia mendengarkan kedua temannya 
itu mengkritik Mo Ting dan mendiskusikan hubungan Mo 
Ting dan Tangning. 


Di dalam dia berpikir, mereka melakukannya dengan sangat 
baik, hanya saja, mereka tidak perlu membuktikan apa pun 
kepada orang lain. 


Adapun Luo Hao .... 


lu Che tidak yakin akan nasibnya: itu semua tergantung 
pada mood Presiden. Tentu saja, ketika dihadapkan pada 
situasi seperti ini, orang normal mana pun tidak akan 
memiliki suasana hati yang baik ... 


Bab 205: Saat Ini, Anda Hanya Memiliki Satu Pilihan. 
Datanglah ke Hai Rui! 


Pada kenyataannya, Luo Hao tidak yakin seberapa jauh dia 
akan melakukan sesuatu dengan Han Xiner. saat ini, dia 
memiliki pilihan untuk langsung menggunakannya untuk 
menciptakan sensasi, tetapi, menurut status Tangning, 
berita seperti ini hanya akan hilang di antara kebisingan: 
tidak menimbulkan ancaman. 


Kadang-kadang, Luo Hao bahkan mempertimbangkan untuk 
membiarkan semuanya berjalan, seperti Lan Xi. 


Tapi, semuanya sudah sampai sejauh ini. dia tidak hanya 
membawa kebencian terhadap Yang Jing dan Lan Xi di 
pundaknya, dia juga memiliki niat awalnya untuk 
menghalangi Tangning untuk mempertimbangkan. Yang 
terpenting, dia tidak bisa berhenti karena Tangning adalah 
orang yang pendendam. 


sekarang posisi Tangning di Cheng Tian berada pada 
puncaknya, apakah dia, Hua Yuan dan bahkan Lan Xi harus 
bekerja di sekitar Tangning? 


Pada akhirnya, Luo Hao memutuskan, di dalam agensi 
materialistis dan industri yang kejam ini, ketika seseorang 
memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari 
menginjak yang lain, mereka tidak boleh ragu untuk 
mengambilnya. 


jadi, meskipun berurusan dengan Han Xiner itu berisiko, dia 
tahu jika dia memainkan bidaknya dengan benar, keajaiban 


akan terjadi dan dia akan bisa menghancurkan Tangning 
dalam satu gerakan. 


mungkin karena Han Xiner telah keluar dari rumah sakit 
terlalu lama dan terkena flu, setelah kembali ke rumah sakit, 
dia terkena demam, yang menyebabkan komplikasi lebih 
lanjut. Akibatnya, dia segera dikirim ke unit darurat untuk 
resusitasi. 


Yuan Yuan merasa sangat menyesal. jika dia tahu ini akan 
terjadi, dia tidak akan setuju untuk mengeluarkan Xiner. 
Sebaliknya, dia sekarang berada di ambang kematian. 


Yang terburuk dari semuanya, selama situasi hidup dan mati 
ini, dokter darurat memperhatikan salah satu perawatnya 
mengeluarkan telepon untuk mengambil foto. 


meskipun perawat itu sangat berhati-hati, dokter akhirnya 
melaporkannya ke kepala perawat dan mengusirnya dari 
ruang gawat darurat. 


Setelah mendengar tentang ini, Yuan Yuan sangat marah, 
"Apakah kamu manusia?" 


Yuan Yuan dan kepala perawat bergantian meneriaki 
perawat itu. meskipun Yuan Yuan tidak terlalu pintar, dia 
tahu bagaimana menjadi marah. Jadi, dia bertanya, "Siapa 
yang menyuruhmu melakukan ini?" 


Lu Che sudah menyelidiki staf pada saat itu, jadi begitu dia 
mendengar kejadian ini, dia segera bergegas ke ruang 
gawat darurat dan meyakinkan, "Tinggalkan dia 
bersamaku." 


"jangan biarkan orang menjijikkan ini pergi begitu saja." 


Lu Che mengangguk saat dia membawa perawat itu ke 
Kantor Direktur Departemen. Dia kemudian mengambil bukti 
dari catatan panggilan perawat dengan Luo Hao serta 
semua foto yang diambilnya. ia juga menerima pengakuan 
lisan dari perawat dan rincian rekening bank. 


Setelah itu, Lu Che menginstruksikan, "Kirim foto-foto ini ke 
Luo Hao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jangan beri tahu 
dia bahwa kami sudah mendapatkan bukti yang 
memberatkannya, atau saya akan langsung menelepon 
polisi segera." 


perawat gemetar saat dia menjabat tangannya, "Tidak, 
jangan panggil polisi. Saya akan melakukan apa pun yang 
Anda inginkan." 


Lu Che menyingkirkan buktinya. Jika Luo Hao tidak begitu 
impulsif kali ini, dia mungkin tidak tertangkap begitu cepat 


Sayangnya, kondisi Han Xiner tidak kunjung membaik. 
setelah disadarkan, hidupnya masih tergantung pada seutas 
benang. 


"Xiner yang malang ... jika dia tidak bangun dalam 12 jam, 
dia harus kembali menjalani operasi." 


Lu Che memandang Yuan Yuan dan menemukan kedua 
teman itu memiliki hubungan yang sangat dekat, jadi dia 
menghibur, "Dia akan menjadi lebih baik ..." 


"Dokter mengatakan peluang Xiner besok akan lebih kecil 
daripada hari ini ..." 


Namun, bahkan sebelum 12 jam berlalu, Han Xiner sekali 
lagi dikirim ke ruang gawat darurat untuk resusitasi. Kali ini, 
dokter memperingatkan bahwa tidak ada banyak harapan. 


dokter keluar dari operasi dan menyarankan keluarganya 
mulai bersiap untuk yang terburuk. 


Namun, Lu Che segera membuat keputusan untuk segera 
memindahkan Han Xiner ke rumah sakit spesialis terbaik di 
Beijing agar mereka dapat terus merawatnya. 


Sayangnya, Luo Hao mengetahui tentang peringatan dokter 
untuk bersiap menghadapi yang terburuk, jadi meskipun 
tidak ada yang menyadarinya, dia mengungkapkan 
informasi ini. 


Ini benar-benar berkah baginya. dia bahkan menyiapkan 
setumpuk posting marah dari 'teman' Han Xiner, mengklaim 
bahwa Tangning bukanlah manusia dan tidak dapat 
dipercaya: dia sebelumnya berjanji untuk menyelamatkan 
Han Xiner, namun dia tidak menindaklanjuti, menyebabkan 
Han Xiner kehilangan menemukan ginjal yang cocok. 
Akibatnya, dia hampir kehilangan nyawanya! 


Tidak ada yang memperhatikan kata 'hampir'. 


Mereka hanya memperhatikan kata-kata, 'kehilangan 
nyawanya'. 


Tangning secara tidak langsung membunuh seseorang! 
Pembunuhan! 
Ini pembunuhan! 


dengan memposting kata-kata seperti ini, terlepas dari 
apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Han Xiner, 
penonton fokus pada gagasan pembunuhan. 


Sederhananya ... mereka menganggap Tangning sebagai 
pembunuh. 


Setelah berita tentang kondisinya dirilis, Han Xiner baru saja 
dihidupkan kembali. Namun, Yuan Yuan memutuskan untuk 
tidak memberitahunya tentang pengungkapan yang telah 
terjadi. Dia takut dia tidak akan bisa menangani rangsangan 
itu. 


Yuan Yuan tidak pernah menyangka Luo Hao akan begitu 
tercela. untuk berpikir, dia telah menciptakan celah antara 
Tangning dan dirinya sendiri dan hampir menggunakannya 
sebagai bidak catur untuk menuduh Tangning. 


"Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yuan Yuan 
bertanya pada Lu Che dengan tidak sabar, "Akankah 
Tangning benar-benar terlibat?" 


lu Che memberikan senyuman meyakinkan dan menjawab 
dengan percaya diri, "Media hanya suka mengikuti orang 
banyak. Tapi, jangan lupa, rumor yang beredar semuanya 
mengklaim bahwa Tangning adalah seorang pembunuh. 
Namun, Han Xiner masih hidup dan Jadi, bagaimana dia bisa 
menjadi seorang pembunuhSaya tidak berpikir Luo Hao 
akan begitu tidak sabar. " 


"Tapi, orang-orang menggunakan kata-kata menjijikkan 
untuk memarahinya." 


"Baiklah ... Nyonya kita sering dimarahi. Mengapa dia peduli 
jika dimarahi sekali lagi?" 


"Tapi, kali ini berbeda. Kali ini mereka menuduhnya 
melakukan pembunuhan!" 


alasan mengapa Luo Hao cukup berani untuk mengungkap 
semuanya adalah karena dia tahu Tangning memang telah 
berjanji untuk menyumbangkan ginjalnya. Selain itu, 
bahkan jika Han Xiner masih hidup dan tergantung pada 


seutas benang, memang benar Tangning tidak mencoba 
menyelamatkannya. 


jadi, menurut prajurit keyboard, dia tidak berbeda dengan 
pembunuh. 


Dia tidak menyelamatkan seseorang yang sedang sekarat! 


"Kali ini, tidak peduli apa yang Tangning lakukan, aku tidak 
akan mempercayainya lagi. Dia memiliki terlalu banyak 
masalah, jangan bilang tidak ada yang salah dengannya 
sama sekali." 


"ika dia tidak bisa menyelamatkan seseorang, dia 
seharusnya tidak membuka mulut besarnya. Karena dia 
berjanji, dia seharusnya tidak mencoba untuk menghindari 
tanggung jawab." 


"Bukankah Tangnign suka menciptakan sensasi? Dia terlalu 
licik." 


"Saya seorang penggemar, tetapi jika postingan ini benar, 
saya pasti akan menjadi anti-penggemar." 


"Cepat dan larang Tangning dari industri. Aku lelah 
melihatnya - pemandangannya membuatku bosan." 


Semua komentator ini bisa dengan mudah memberi tahu 
Tangning bahwa mereka mencintainya sehari sebelumnya. 


Kadang-kadang, orang-orang berhati dingin. 


online, diskusi dan aliansi untuk memboikot Tangning 
bermunculan satu demi satu. Mereka menyatakan bahwa 
mereka tidak akan membeli apa pun yang didukung 
Tangning, atau melihat majalah mana pun yang muncul di 
Tangning ...Dari semua waktu mereka berkonfrontasi satu 


sama lain, Luo Hao adalah yang paling senang kali ini - 
karena negativitas yang diterima Tangning, lebih serius dari 
sebelumnya ... 


Namun, pekerjaan Tangning di London tidak terpengaruh 
sama sekali ... 


orang barat hanya menanyakan satu pertanyaan, "Mengapa 
tanggung jawab Tangning untuk menyelamatkannya?" 


Setelah Tangning menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat 
berita yang telah terungkap ... Sebenarnya, Mo Ting sudah 
berbicara dengannya di telepon tentang masalah ini dan dia 
sudah siap secara mental. Kejadian kali ini berhasil 
dimanfaatkan musuh-musuhnya karena memang dia sudah 
berjanji. Bahkan jika dia bisa berbohong kepada orang lain, 
dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. 


Adapun Mo Ting, alasan mengapa dia tidak menghentikan 
insiden itu meningkat ... 


Karena dia ingin berurusan dengan Luo Hao dan reporter 
yang mengikuti kerumunan, sekali dan untuk selamanya! 


Yang terpenting, dia ingin membuat alasan dan kesempatan 
bagi Tangning untuk meninggalkan Cheng Tian. 


Jadi, sebelum Mo Ting menutup telepon dengan Tangning, 
dia berkata, "Saat ini, kamu hanya punya satu pilihan. 
Datanglah ke Hai Rui!" 


Bab 206-210 


Bab 206: Siapa Yang Akan Anda Dapatkan Menjadi Manajer 
Saya? 


Kali ini, Mo Ting tidak memberinya pilihan lain dan sama 
sekali tidak menyebut Star King. Dia dengan terkendali 
mengatakan padanya bahwa dia hanya punya satu pilihan, 
dan itu adalah pergi ke Hai Rui! 


Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan tertinggi, 
tetapi ada kekuatan tertinggi. 


Hai Rui milik Mo Ting. 


Setiap kali seseorang melakukan sesuatu yang teduh atau 
tidak senonoh di Hai Rui, Mo Ting tidak akan memberi 
mereka kesempatan sama sekali. bahkan jika mereka adalah 
superstar terkenal, dia akan menarik mereka dari tempat 
bertengger mereka. 


Meskipun Tangning tidak mengangguk ke depan dan setuju, 
dia juga tidak menolaknya. Faktanya, saat mereka 
mengakhiri panggilan, senyuman bahkan muncul di 
wajahnya. 


dia tidak lagi takut atau merasa tidak percaya diri untuk 
pergi ke Hai Rui ... 


Kali ini, berita ledakan itu sangat sombong: Tangning 
bahkan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat karena 
perlawanan terhadapnya menyusup ke semua level. bahkan 
majalah Her Vision, tempat dia baru-baru ini muncul, tidak 
pernah menerima sambutan yang begitu dingin. Sepertinya, 


karena kehidupan terlibat, bahkan profesionalisme Tangning 
tidak dapat menyelamatkannya dari kesalahan dan tuduhan 
dari anti-fans. ini karena Luo Hao telah memahami metode 
PR-nya untuk menghadapi krisis. 


Namun, kali ini, keluhan dan intimidasi datang dari seluruh 
bangsa ... Semua anti-fans telah bergabung. bahkan jika 
satu orang berani membela Tangning, mereka akan segera 
dihancurkan oleh anti-fans. 


Jadi, mengenai insiden dengan Han Xiner, tidak ada satu 
orang pun yang berani berbicara untuk Tangning ... 


bahkan mereka yang sebelumnya berkolaborasi dengannya: 
bahkan Lin Weisen dari TQ; ketika dihadapkan oleh media 
tentang masalah ini, memutuskan untuk tidak 
mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena mereka tidak 
mempercayai Tangning, tetapi mereka tahu, tidak peduli 
apa yang mereka katakan, orang-orang akan berpikir 
mereka mencoba membuat alasan. bagi Tangning, ini 
seperti menambahkan embun beku ke salju 1. 


Tentu saja, mengenai masalah ini, Cheng Tian tidak 
menanggapi sama sekali. 


Pada saat posting dirilis, Lan Xi sudah menghubungi Luo 
Hao. meskipun dia membenci Tangning - dengan status 
internasional Tangning - Cheng Tian menerima keuntungan 
yang signifikan. Setelah pengungkapan negatif An Zihao 
tentang Cheng Tian, mereka baru saja mulai mendapatkan 
kembali reputasi mereka karena popularitas Tangning. 


jadi, apa yang dilakukan Luo Hao kali ini, telah mengambil 
tindakan terlalu jauh. Itu bahkan menempatkan masa depan 
Cheng Tian dalam bahaya. Oleh karena itu, Lan Xi sangat 
tidak senang dengan apa yang dia lakukan. 


"Apa kau tahu kita terikat pada Tangning untuk lebih baik 
atau lebih buruk?dengan mengekspos Tangning seperti ini, 
apakah kamu tidak takut menyeret Cheng Tian 
bersamanya? "Lan Xi melemparkan koran ke wajah Luo 
Hao," Tahukah kamu saham perusahaan kami telah merosot 
ke titik terendah sepanjang masa sejak kamu mengekspos 
Tangning's skandal?" 


Setelah mendengar ini, Luo Hao jelas mempertanyakan 
dirinya sendiri sedikit, tapi ... dia masih berdehem dan 
menjawab, "Saya tahu apa yang saya lakukan." 


"Kamu tahu apa yang kamu lakukan ?!" Lan Xi mencibir. 
"Anda jelas tidak memiliki intinya. Menurut Anda, siapa 
Anda? Dewa?Anda dapat mengontrol pikiran beberapa 
orang, tetapi dapatkah Anda memanipulasi seluruh 
internet? " 


"Kamu tahu, aku selalu tahu bahwa antara Yang Jing, An 
Zihao dan dirimu sendiri, kamu selalu menjadi yang paling 
sabar ... karena kamu pikir kamu terikat untuk hal-hal 
besar." 


"Saya juga mengakui bahwa pendampingan Anda sering 
membuat orang merasa nyaman. Tapi ..." 


. setelah kamu memutuskan untuk menghunus pedang, 
kamu cepat dan kejam." 


Lan Xi akhirnya mengerti bagaimana rasanya menuai apa 
yang telah ditabur. dia akhirnya menyadari mengapa dia 
begitu gagal dan mengapa karirnya terus hancur di 
tangannya sendiri. 


"ika saya mengatakan bahwa saya tahu apa yang saya 
lakukan, Anda harus menyerahkannya kepada saya." 


Lan Xi tidak lagi mengatakan apapun. Dia hanya melihat 
Luo Hao dengan ejekan yang ekstrim. 


Mata mereka bertemu. pada akhirnya, Lan Xi adalah orang 
yang mengaku kalah: hal-hal sudah sampai pada titik ini, 
apakah mereka masih bisa kembali? 


Setelah sekian lama dia menyerang Tangning ... ini adalah 
pertama kalinya dia merasa sedikit bersalah. 


Pembunuhan! 


begitu seseorang diciptakan dengan istilah ini, seberapa 
parah mereka akan dihancurkan? Ini di luar kendali siapa 
pun. 


"Aku mendengar teman-teman Han Xiner mencoba 
menghubungi Tangning beberapa kali, tapi dia hanya 
menyuruh mereka untuk membiarkannya mati." 


"Saya juga mendengar bahwa dia memukuli teman Han 
Xiner, mengancamnya untuk tetap diam." 


"Apakah kalian tidak melihat update terbaru? Seharusnya, 
karena kebencian Tangning pada keluarga Han, dia bahkan 
mencegah Han Xiner mencari donor lain." 


"Tangning harus mati!" 
"Tepatnya, Tangning pantas mati!" 
"Tangning, kenapa kamu tidak mati saja?" 


Klaim negatif Tangning sangat banyak dan pelecehan yang 
dia terima sangat kotor dan ekstrim. Netizen terus 
menyebarkan tuduhan palsu, perlahan-lahan mengubah 
kata-kata '"Tangning mengingkari janji yang mengakibatkan 


Han Xiner hampir mati' menjadi "Tangning ingin mendorong 
Han Xiner sampai mati ' ... 


Yang terburuk dari semuanya, mantan penggemar 
memutuskan untuk menempatkan jadwal penerbangan 
pulang Tangning secara online disertai dengan teks, 
"Pelacur sedang dalam perjalanan pulang. Mari kita lihat 
bagaimana dia diserang." 


Kenyataannya, pukul 10 malam waktu London, 8 pagi waktu 
Beijing, Tangning telah kembali - 1 hari lebih cepat dari 
jadwal. 


mo Ting memerintahkan orang-orangnya untuk menjemput 
Tangning langsung dari bandara tanpa memberi tahu media 
mana pun dan meminta mereka untuk mengantarnya 
kembali ke Hyatt Regency. 


Begitu dia berjalan melewati pintu depan, Mo Ting sedang 
menunggu di ambang pintu dengan mengenakan pakaian 
rumah. saat dia menatapnya, dia segera mengulurkan 
tangannya. 


Tanpa ragu-ragu, Tangning menerkam ke pelukannya dan 
membenamkan kepalanya ke dadanya. Pasangan itu 
menghela nafas puas. 


Seseorang pernah berkata ... 


'Wanita adalah bagian dari tulang rusuk pria. ketika mereka 
berpelukan, tulang rusuk akhirnya kembali ke rumah. ' 2 


"Aku setuju untuk itu," kata Tangning entah dari mana saat 
dia memeluk erat pinggang Mo Ting. 


Saya setuju...? 


Mo Ting kosong sesaat sebelum menyadari apa yang dia 
setujui. 


"Aku tidak memberimu tanggapan melalui telepon karena 
aku ingin kamu melihat ekspresiku. Aku ingin kamu melihat 
bahwa aku tidak bercanda," Tangning mundur sedikit dari 
pelukan Mo Ting dan mengangkat kepalanya dengan serius. 


Hati mo Ting sakit saat dia dengan lembut membelai rambut 
Tangning dan mengangguk, "Kerajaanku akan memberimu 
perlindungan yang paling kuat." 


"Aku tahu," Tangning mengangguk. 
"Itu juga akan memberimu perlakuan yang paling adil." 


"Aku juga menyadarinya," jawab Tangning dengan cepat. 
"Aku hanya takut orang lain di Hai Rui akan 
menganggapnya tidak adil." 


"Anda telah membuat semua orang terpesona di acara JK 
dan mendapatkan dukungan untuk berbagai merek mewah. 
Siapa yang berani meragukan Anda?" 


"Maksudku adalah, untuk melindungiku, aku khawatir kamu 
akan memperlakukan orang lain dengan tidak adil," 
Tangning terkikik, "Apa menurutmu itu akan terjadi?" 


"Untuk perkembangan artis kami, agensi telah merumuskan 
rencana yang sesuai untuk setiap individu. Mereka semua 
memiliki tujuan dan prospek masing-masing ..." 


dengan kata lain, pengaturan Hai Rui untuk setiap orang 
cocok untuk perkembangan mereka. Hai Rui memperhatikan 
secara khusus setiap perubahan emosional pada artis 
mereka dan segera setelah mereka melihat adanya 


perubahan, manajer mereka akan membuat penyesuaian 
yang diperlukan sampai mereka memahami posisi mereka. 


Akibatnya, mereka menganggap rekan-rekan mereka 
sebagai rival dan lawan mereka sebagai gol. 


"Kalau begitu, siapa yang akan Anda jadikan manajer saya?" 


Bab 207: Kirim Surat Pengakhiran Kontrak kepada Cheng 
Tian 


"Siapa yang Anda inginkan sebagai manajermu?" Mo Ting 
bertanya balik padanya. 


Tangning menggelengkan kepalanya: dia memiliki 
kepercayaan penuh pada Hai Rui. dengan statusnya saat ini, 
orang tidak bisa mengatakan dia tidak memenuhi syarat 
untuk pergi ke Hai Rui, tetapi di dalam agensi, dia pasti 
tidak berperingkat tinggi. 


Mo Ting tersenyum diam-diam tanpa memberinya jawaban. 
Dia hanya membawa Tangning ke kamar tidur dan 
membantunya tidur, "Sekarang, jangan pikirkan apa- 
apaistirahatlah, sesuaikan dengan perbedaan waktu dan 
tunggu aku pulang kerja ... Karena kamu dijadwalkan pulang 
besok, kenapa kamu tidak menganggap hari ini sebagai hari 
libur. " 


Tangning berbaring di tempat tidur sambil memegang 
tangan Mo Ting, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan 
aku." 


tangning telah terbiasa berada di mata badai: selama dia 
terus bergerak maju, dia tidak akan merasa kalah. 


"Aku akan memberitahu Lu Che untuk menginstruksikan 
Long Jie untuk mengirim surat pemutusan kontrak kepada 


Cheng Tian." 


"Oke," Tangning mengangguk lembut. namun, saat Mo Ting 
berbalik untuk pergi, Tangning meraih tangannya, "Aku 
ingin melihat Xiner." 


"Aku tahu kamu akan mengkhawatirkannya, jadi aku sudah 
mengaturnya. Setelah kamu beristirahat, Lu Che akan 
membawamu menemuinya." setelah berbicara, Mo Ting 
membungkuk dan mencium dahi Tangning. 


Tangning merasa nyaman saat dia perlahan menutup 
matanya, bulu matanya berkibar beberapa kali sebelum 
akhirnya dia tertidur. 


meskipun dia sangat lelah, Tangning tahu itu adalah hasil 
dari pekerjaan daripada skandal yang diungkapkan Cheng 
Tian. Lewatlah sudah hari-hari ketika dia akan merasa 
mengasihani diri sendiri saat dia berduka atas komentar 
online. Dia teringat kata-kata dari seorang tokoh terkenal, 
"Ketika para netizen meninggalkan komentar untuk 
mengejekmu tetapi terlalu takut untuk mengungkapkan 
identitas mereka yang sebenarnya, kata-kata mereka 
seharusnya tidak memiliki nilai apa pun." 


"Anda tidak boleh marah atau kesal dengan kata-kata 
mereka yang tidak bertanggung jawab." 


"Pada saat-saat seperti ini, Anda perlu menghemat energi 
dan membalas dengan cara yang paling tepat." 


Setelah melihat Tangning tertidur, Mo Ting akhirnya merasa 
nyaman saat meninggalkan vila. Namun, dalam perjalanan 
ke Hai Rui, Lu Che tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya, "Haruskah kita menangani masalah nyonya 
seperti prosedur biasa?" 


mo Ting melihat dokumen di tangannya dan menjawab 
dengan suara yang dalam dan menawan, "Ini adalah 
perintah yang aku ingin kamu tangani: hubungi pengacara 
kita dan minta mereka untuk mengirim Cheng Tian surat 
pemutusan kontrak atas nama Tangning. " 


"Setelah Cheng Tian mengumumkan kontrak mereka telah 
diputus, minta Direktur Artis kami untuk mengumumkan 
bahwa Tangning secara resmi bergabung dengan Hai Rui." 


"Kamu ingin membuat pengumumannya dulu? Tidakkah 
kamu ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung?" 


"Pengumuman adalah bagian dari solusi.setelah itu, Hai Rui 
akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi 
insiden dengan Han Xiner. Yang terpenting, saya ingin Anda 
mengidentifikasi 10 dari anti-fans yang paling aktif dan 
mendokumentasikan semua pesan mereka, saya akan 
menggunakannya pada konferensi pers. " 


"Saya ingin mereka sadar, dengan membicarakan sampah .... 
mereka harus menghadapi konsekuensi yang tak 
terbayangkan.setelah mendengar kata-kata Mo Ting, Lu Che 
tiba-tiba merasa bersemangat: Luo Hao tidak akan pernah 
menyangka, setelah semua energi yang dia kerahkan untuk 
skema melawan Tangning, dia akhirnya akan membantu 
Tangning naik ke level lain. 


"Jadi, manajer Madam adalah ...?" 


setelah hening sejenak, Mo Ting tiba-tiba menjawab dengan 
satu kata sederhana, "Aku." 


Lu Che membeku sesaat; dia terkejut dan sedikit terkejut. 


"Namun, kami belum perlu mengumumkannya dan tidak 
memberi tahu Tangning ..." 


Lu Che terkekeh saat dia dengan cepat menganggukkan 
kepalanya. tampaknya, menandatangani kontrak dengan 
Hai Rui dan menjadikan Mo Ting sebagai manajernya adalah 
sesuatu yang hanya bisa dilakukan Tangning. 


Dia tiba-tiba menantikan hari dimana semuanya akan 
diumumkan ... 


Apakah Luo Hao benar-benar mengira dia melakukan 
serangan kritis terhadap Tangning? 


Betapa menyedihkan ... 


setelah Han Xiner bangun dari operasinya, hal pertama 
yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan Tangning. 


Yuan Yuan melihatnya sekali dan terlalu takut untuk 
memberitahunya tentang kekacauan yang terjadi di luar 
saat dia mencoba untuk berbelok di sekitar topik. Namun, 
Han Xiner tidak begitu mudah tertipu. dengan satu tatapan, 
dia tahu Yuan Yuan sedang mencoba menyembunyikan 
sesuatu. Jadi, dia dengan paksa duduk dan meminta 
teleponnya. 


"Xiner, kamu sudah memiliki cukup makanan di piringmu, 
tidak bisakah kamu beristirahat? Kamu mengatakannya 
sendiri, Tangning memiliki seseorang untuk melindunginya." 


Namun, Yuan Yuan tidak bisa menolak pandangan memohon 
Han Xiner. Jadi, dia akhirnya menyerahkan telepon 
kepadanya. 


setelah online dan melihat kata-kata 'pembunuhan 
Tangning' duduk di peringkat teratas pencarian, dia mulai 
panik ketika dia mencoba untuk bangun, "Saya masih hidup 


dan baik-baik saja, bagaimana orang-orang ini bisa 
berbicara omong kosong seperti itu?" 


Yuan Yuan dengan cepat mencoba menghentikannya, "Lihat 
dirimu, kemana kamu bisa pergi?berbaring kembali ... jika 
kamu khawatir tentang Tangning, kamu akan segera 
menemuinya. " 


Sementara itu, ketika keduanya sedang berbicara, dokter 
Tangning dan Han Xiner masuk ke kamar. saat dokter 
memegang riwayat kesehatan Han Xiner, dia menjelaskan 
kepada Tangning, "Saat ini, dia masih dalam jangka 
menengah dari gagal ginjalnya. Jika dia beruntung, dia 
masih punya waktu dan kesempatan untuk mencari donor. 
Namun , dia tidak bisa masuk angin dan berperilaku buruk 
lagiPresiden Mo telah mengatur untuk menemukan donor 
yang cocok dan kami sedang mencari melalui sumber 
internasional, saya yakin kami akan segera mendapat 
tanggapan. Tidak perlu khawatir, Nona Tang. " 


"Terima kasih dokter." 


Setelah berbicara dengan sopan, dokter tersebut 
meninggalkan ruangan. pada saat ini, Tangning akhirnya 
menoleh untuk melihat ke arah Han Xiner tanpa daya, 
"Kamu seharusnya tidak bertanggung jawab atas kesalahan 
kakakmu. Kamu belum menghubungiku selama ini: Aku 
tidak tahu kondisimu sampai ke titik ini. " 


Hati han Xiner sakit saat dia membuang muka, "Aku ... baik- 
baik saja..." 


"Kamu selalu berusaha untuk bertindak kuat, sama 
sepertiku," Tangning menghela nafas saat dia berjalan ke 
samping tempat tidur Han Xiner dan duduk. 


Han Xiner menganalisis ekspresi tenangnya dan bertanya, 
"Apakah kamu kesal dengan rumor yang beredar?jika saya 
pergi keluar untuk mengklarifikasi semuanya, akan lebih 
baik..." 


"Situasinya tidak serumit yang kamu pikirkan, tapi ... itu 
tidak bisa diselesaikan begitu saja dengan kamu keluar 
untuk mengucapkan beberapa kata," Tangning 
menghentikannya saat dia meyakinkan, "Aku punya 
rencanaku sendiri. plus, tahukah kamu, saya menikah 
dengan pria yang luar biasa. Tidak mungkin dia akan 
membiarkanku terluka. " 


Han Xiner menyadari Tangning tidak hanya mencoba 
menghiburnya, jadi dia berkata, “Jika kamu 
membutuhkanku, beri tahu aku." 


"Suaminya sangat mampu, seolah-olah dia 
membutuhkanmu.cepat dan istirahatlah, "Yuan Yuan tidak 
tahan lagi saat dia dengan kasar menggeram pada Han 
Xiner. Setelah itu, dia menoleh ke Tangning dan meminta 
maaf, merasa sedikit bersalah padanya. 


"Kejadian ini semua adalah kesalahanku ... jika bukan 
karena aku, Luo Hao si brengsek, tidak akan tahu tentang 
janji antara kamu dan Xiner." 


"Anda tidak bisa mengalahkan permainan pikirannya, tidak 
perlu menyalahkan diri sendiri." 


"Namun ada satu hal yang tidak saya mengerti: apa yang 
salah dengan fans di klub penggemar Anda?Aku akan lebih 
baik menjadi ketua klub daripada mereka, "Yuan Yuan 
berseru dengan marah. 


"Aku juga," Han Xiner bergabung. "Aku telah melihat semua 
peragaan busanamu dan membeli semua majalahmu. Aku 


bisa menjamin bahwa aku mengenalmu lebih baik daripada 
mereka." 


"Kalau begitu, kita tunggu sampai kamu lebih baik.kamu 
bisa menjadi presiden klub dari klub penggemarku, 
"Tangning tidak bisa menahan tawa. 


Bab 208: Pengakhiran Kontrak Resmi 


Keesokan paginya, berita hiburan melakukan siaran 
langsung dari tontonan di bandara Beijing. Penyiar TV 
berada di tempat kejadian melaporkan secara langsung. 


"Saya khawatir ini adalah pertama kalinya saya melihat 
pemandangan seperti itu, tidak hanya sepanjang karier saya 
- tetapi sepanjang hidup saya. Sejumlah besar penggemar 
telah berkumpul di sini hari ini, bukan karena mereka 
menyukai seseorang, tetapi karena mereka tidak menyukai 
mereka. " 


"Kita bisa melihat langsung di tempat kejadian, banyak 
spanduk dan tanda: mereka semua mencoba 
mengekspresikan kemarahan terhadap model, Tangning.", 


setelah berbicara, reporter melihat ke arlojinya sebelum 
melihat ke atas lagi, "Dari apa yang kami tahu, penerbangan 
Tangning akan tiba pada jam 10 pagi, yang kurang dari 20 
menit dari sekarang. Saat ini, bandara sedang 
mempersiapkan keamanan..atas nama semua reporter yang 
hadir, kuharap Tangning bisa keluar dengan selamat tanpa 
terluka. " 


Setelah melihat berita, Long Jie mengangkat remote dan 
mematikan TV. Dia kemudian berbalik untuk melihat 
Tangning. dia saat ini berdiri di samping meja makan 
persegi memangkas beberapa bunga. 


"Saya sudah mengatur agar para pengacara mengirimkan 
surat pemutusan kontrak Anda. Saya berasumsi, saat ini, itu 
telah sampai di tangan Lan Xi," kata Long Jie kepada 
Tangning. 


tangning tetap diam saat dia melanjutkan apa yang dia 
lakukan. 


"Tangning ... tahukah kamu tadi malam, aku melihat semua 
pelecehan secara online? Apa kamu tahu betapa kesalnya 
aku? Lihat! Mataku bengkak karena menangis ..." Long Jie 
merajuk sambil menunjuk ke arahnya yang berbentuk 
kenari. mata. 


"Kamu pantas mendapatkannya," jawab Tangning dengan 
tenang. 


"Bukankah aku melakukan ini semua karena kamu? Kamu 
benar-benar menonjol dari yang lain ..sementara penggemar 
orang lain menunggu di bandara untuk menyambut mereka 
dan menyanyikan cinta mereka untuk mereka, lihatlah 
penggemar Anda - mereka memegang spanduk yang 
memberitahu Anda untuk tersesat, meminta Anda untuk 
meminta maaf dan mengutuk Anda untuk mati ..." 


"Sepertinya, setelah pertempuran ini, namaku akan tercatat 
di buku sejarah," Tangning terus memangkas mawar di 
tangannya sebelum menatanya dengan indah di vas kaca. 


Tangning bisa menebak apa yang Long Jie coba lakukan: dia 
hanya mencoba untuk memeriksa emosinya. 


setelah semua pasang surut yang telah dia lalui, dia 
sejujurnya tidak peduli dengan kerusakan yang disebabkan 
oleh rumor lagi. Suatu ketika, dia menahan rasa sakit - hari 
ini, dia sama sekali tidak peduli. 


lama Jie senang dengan hasil penyelidikannya: dia telah 
mencoba yang terbaik untuk memprovokasi Tangning, 
namun dia tetap tenang sepenuhnya. Jadi, dia perlahan 
melepaskan kecemasan yang dia rasakan. 


Pada saat ini, Long Jie memutuskan untuk mengubah topik 
dan membicarakan sesuatu yang lebih membangkitkan 
semangat. namun, Tangning tiba-tiba menerima panggilan 
telepon dari Lan Xi. 


Setelah melihat ID penelepon, Long Jie bertanya pada 
Tangning apakah dia ingin mengangkatnya. Tangning 
meletakkan gunting di tangannya dan mengambil telepon 
dari Long Jie. 


"Apakah kamu sudah kembali?" Lan Xi bertanya. dia tahu, 
jika Tangning masih di pesawat, tidak mungkin dia bisa 
mengangkat telepon. 


Lan Xi baru saja menerima surat pemutusan kontrak 
Tangning, jadi dia berasumsi Tangning sudah kembali ke 
negara itu. ini diharapkan dari Tangning: seolah-olah dia 
akan memberi anti-fans kesempatan untuk mengelilingi dan 
menghalanginya. 


"Aku kembali tadi malam!" Tangning menjawab dengan 
tenang tanpa berusaha menyembunyikan apapun. 


dua orang yang pernah memainkan permainan tarik- 
menarik dalam waktu yang lama, dalam keadaan seperti itu, 
secara tak terduga berbicara lebih tenang dari biasanya. 


jika sejak awal, Lan Xi tidak memutuskan untuk 
mengklasifikasikan hubungan mereka sebagai hubungan 
antara level yang lebih tinggi dan level yang lebih rendah - 
jika mereka hanya berteman - mungkin, mereka tidak akan 
pernah sampai pada titik di mana mereka saat ini. 


"Saya telah menerima surat pemutusan kontrak Anda ..."Ian 
Xi memeriksa surat itu lagi: dia memiliki perasaan campur 
aduk. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang harus dia 
katakan kepada Tangning saat ini. Tetapi, sebagai CEO, dia 
memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan sudut 
pandang agensi, "Tangning, apakah kamu sadar bahwa 
kamu telah menyebabkan Cheng Tian menderita kerugian 
besar?" 


"Kamu harus berbicara dengan orang yang mengungkap 
informasi itu," Tangning mengisyaratkan Luo Hao. 


Mengenai hal ini, Cheng Tian memang sudah tidak berguna 
dan belum menjalankan tanggung jawabnya. Jadi, antara 
kamu dan aku, pasti telah terjadi kesalahan, ini tidak bisa 
disangkal karenanya, saya telah menyetujui pemutusan 
kontrak Anda. " 


"Terima kasih," jawab Tangning. 


"Setelah ini, Cheng Tian akan mengumumkan bahwa 
mereka telah mengeluarkanmu dari agensi. Aku tidak punya 
pilihan selain melakukan ini, lagipula, aku adalah orang 
bisnis." 


"Anda tidak perlu mencari alasan untuk tidak tahu malu 
Anda." Setelah hening beberapa saat, Tangning menemukan 
sesuatu yang cocok untuk dikatakan, "Melihatku sampai ke 
titik ini, kamu pasti bahagia. Lagipula, kamu menang dan 
menghancurkan karier yang telah aku bangun dengan kerja 
keras." 


Senang? lan Xi tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. 


"Tangning, aku sadar salah bagiku untuk menjadi begitu 
kompetitif, tapi kepribadianmu juga tidak cocok untuk 
industri hiburan dan mode: kamu berdiri di jalan yang 


terlalu banyak orang. Kamu membuat orang di sekitarmu 
tampak kotor dan memalukan..Akibatnya, banyak orang 
yang ingin melihat seorang model dengan moral tinggi 
melakukan sesuatu yang tidak senonoh, ditipu dan 
menerima penghinaan. " 


"Jadi, hasilnya hari ini - kamu pantas mendapatkannya!" 


"Saya kira Anda senang membayangkan bagaimana saya 
akan menjalani hidup saya seperti tikus selokan yang tidak 
diinginkan.apa menurutmu aku telah dihancurkan tanpa 
kesempatan untuk bangkit kembali? Setelah menanyakan 
pertanyaan ini, Tangning terdiam sesaat sebelum 
tersenyum. 


"Setidaknya kamu masih bisa menjalani hidupmu dalam 
persembunyian ... Itulah mengapa aku memutuskan untuk 
tidak mengejarmu karena kerugian yang telah kamu 
timbulkan kepada agensi..pikirkan ini sebagai tanda 
persahabatan saya. " 


Tangning tiba-tiba mulai tertawa, faktanya, suaranya mulai 
bergema saat perutnya mulai sakit karena tawa, "Kalau 
begitu, aku harus benar-benar berterima kasih karena telah 
membiarkanku pergi pada akhirnya." 


"Cheng Tian akan mengumumkannya sore ini!" 


pada saat itu, Lan Xi mengharapkan pengumuman itu 
menjadi serangan destruktif terhadap Tangning. 


"Lakukan sesukamu," Tangning tidak terdengar kalah, 
faktanya, dia terdengar tidak takut. 


Lan Xi berasumsi Tangning menahan amarahnya. dia pikir 
dia mengerti Tangning: bahkan jika dia kehilangan 
segalanya, dia adalah tipe yang menjaga harga dirinya. 


Setelah menutup telepon, Lan Xi menoleh untuk melihat Luo 
Hao yang duduk di sampingnya dan dengan enggan 
berkata, "Kontrak Tangning telah diputus. Pergi tangani apa 
yang tersisa..lagipula, sepertinya tidak ada perbedaan 
apakah agensi ini memiliki aku atau tidak. " 


"Aku tidak pernah bermaksud untuk memaksamu. Aku 
hanya tidak ingin kamu bersikap lunak." 


"Terus katakan itu pada dirimu sendiri. Jika hanya itu, 
pergilah." Setelah berbicara dengan keras, Lan Xi 
menempatkan fokusnya pada dokumen di depannya. 


bagaimana dia bisa bersedia menerima bahwa nasib agensi 
telah ditempatkan di tangan seorang Artists Director? 


Luo Hao menyadari bahwa, kali ini, dia tidak hanya 
menginjak garis bawah Lan Xi ... dia juga menginjak hatinya 
yang sedingin es. 


"Meskipun Anda mungkin merasa jijik dengan tindakan saya 

. selama ini di Cheng Tian, saya tidak pernah berpikir 
untuk mengkhianati Cheng Tian atau Anda. Meskipun saya 
telah melakukan banyak hal untuk kepentingan pribadi saya 
sendiri, jangan beri tahu saya Anda belum menyadari bahwa 
aku memang menyayangimu sebagai teman? " 


mendengar ini, Lan Xi merasa geli, "Saya sangat muak." 


"Saya pikir Anda lebih baik fokus menangani masalah ini 
dengan Tangning. Atau, saya tidak akan percaya satu kata 
pun yang keluar dari mulut Anda." 


Bab 209: Lebih Banyak Informasi Orang Dalam Tentang 
Tangning? 


Di dalam bandara yang sibuk, para anti-fans menunggu 
selama 2 jam tanpa ada tanda-tanda Tangning. Akhirnya, 
mereka menduga bahwa dia mungkin sudah kembali 
sebelumnya. Akibatnya, di mata orang-orang ini, dia 
mendapat julukan baru: 'Model Murah yang Rumit!' 


Kadang-kadang, sulit untuk memahami mentalitas gelap 
orang-orang ini: hanya karena dia tidak ingin mengganggu 
mereka, tidak bisakah dia setidaknya bersembunyi dari 
mereka? 


apakah dia begitu bodoh untuk melakukan serangan 
mereka meskipun dia tahu mereka menunggunya? 


Namun, di dalam hati orang-orang ini, mereka berpikir: jika 
Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menerima 
penilaian kami. Jika Anda ingin bersembunyi, itu berarti 
Anda merasa bersalah dan salah serta pelit. 


tidak ada yang peduli tentang kebenaran ... 


Karena anti-fans tidak dapat menemukan Tangning, mereka 
langsung menuju ke Cheng Tian Entertainment dan benar- 
benar mengepung gedung. Namun, orang-orang di Cheng 
Tian menyatakan bahwa mereka belum melihat Tangning. 


akhirnya, mereka mengungkapkan bahwa Cheng Tian akan 
membuat pengumuman sederhana di sore hari dan 
meyakinkan semua orang untuk tetap bersabar. 


"ika Cheng Tian terus melindungi Tangning, kami akan 
bersatu untuk memboikot mereka sampai mereka tutup!" 


"Meskipun kami memahami bahwa industri hiburan itu 
kotor, kami masih berharap Anda setidaknya akan 
mempertahankan keuntungan Anda dan menyingkirkan 
orang-orang seperti Tangning ..." 


"Yang saya tahu adalah, model murahan yang bersembunyi, 
akan selamanya menjalani hidup dalam kegelapan." 


Pada waktu bersamaan. hai Rui Entertainment, kantor CEO. 


Mo Ting mengadakan pertemuan sederhana dan memberi 
tahu semua orang bahwa dia sudah menyiapkan kontrak 
dan akan menandatangani Tangning dengan Hai Rui. 


Para petinggi saling memandang. mereka terkejut bahwa Mo 
Ting yang selalu menolak artis terburuk tiba-tiba ingin 
menandatangani Tangning. 


"Presiden Mo, saya yakin Anda telah melihat bagaimana 
insiden Tangning telah mengguncang seluruh Beijing. 
Bagaimana kita bisa mengizinkan seseorang seperti itu di 
Hai Rui?" 


menghadapi pertanyaan stafnya, Mo Ting memberinya 
tatapan tajam sebelum menjawab dengan dingin, 
"Seseorang seperti Anda yang berbicara sebelum berpikir, 
bagaimana Anda bisa masuk ke manajemen?" 


"Apakah ini hari pertamamu di industri hiburan?Hanya 
karena dunia luar mengatakan itu benar, apakah Anda akan 
mempercayainya? Mengapa Anda tidak menjadi anti- 
penggemar alih-alih tetap dalam manajemen? " 


"Siapa atasan orang ini? Setelah pergi dari sini, saya ingin 
dia menulis laporan 30.000 kata untuk merefleksikan 
tindakannya ..saya ingin melihatnya di meja saya besok. 
Tidak akan ada waktu berikutnya! " 


Pria itu tiba-tiba berhenti membuat suara. Tentu saja, dia 
terlalu takut untuk bersuara. 


Adapun orang lain dalam manajemen, setelah bertahun- 
tahun dihabiskan di Hai Rui dan pemahaman mereka 
terhadap metode Mo Ting, mereka tahu bahwa jika Tangning 
benar-benar seperti yang mereka gosipkan, tidak mungkin 
dia mempertimbangkan untuk membawa Tangning ke Hai 
Rui. . jadi, terhadap keputusan Mo Ting, mereka tidak 
keberatan. 


"Kami percaya pada pengaturan presiden." 


Semua orang mengungkapkan dukungan mereka. Pada 
kenyataannya ... kebanyakan dari mereka telah melihat 
Tangning di landasan pacu dan telah lama terkesan dengan 
model jenius ini. banyak dari mereka ingin menyarankan Mo 
Ting memburu Tangning untuk waktu yang lama, tetapi 
karena Tangning telah melalui begitu banyak hal, mereka 
takut Mo Ting tidak akan menyukainya, jadi mereka terlalu 
takut untuk menyebutkannya. 


siapa sangka, Mo Ting sebenarnya akan mengumumkan 
penandatanganan Tangning pada titik seperti ini! 


"Kalau begitu sudah diputuskan. Fang Yu tetap tinggal, 
semua orang dipecat." 


Para petinggi perlahan bangkit dan meninggalkan ruang 
rapat, meninggalkan Artists Director, Fang Yu, di belakang. 


mo Ting menyerahkan informasi yang disiapkan oleh Lu Che 
kepada Fang Yu dan memberinya kendali atas 
penyelenggaraan konferensi pers. 


Setelah membalik-balik kontrak di tangannya, Fang Yu 
membeku, "Presiden Mo, manajernya ..." 


"Saya ingin mengelola Tangning secara pribadi. Apakah 
Anda punya masalah dengan itu?" mo Ting bertanya sambil 


mengangkat kepalanya, "Namun, jangan biarkan siapa pun 
mengetahuinya. Termasuk Tangning sendiri. Ketika aku 
punya waktu, aku akan memberitahunya secara pribadi." 


Fang Yu tidak dapat memahami mengapa Mo Ting memberi 
Tangning perlakuan dan hak istimewa seperti itu. 


Mungkin, Mo Ting bisa merasakan keraguan Fang Yu. jadi, 
dia dengan tegas menjawab pertanyaannya, "Karena dia 
layak!" 


"Mengerti Presiden Mo, tidak perlu khawatir." 


Setelah menghabiskan beberapa waktu mencari-cari 
informasi, Fang Yu menemukan semua yang terjadi pada 
Tangning sejak bergabung dengan Cheng Tian. tapi, hal 
yang membuatnya terkejut adalah, semua detail kecil ini, 
bagaimana Mo Ting mengetahuinya? Kecuali ... dia terlibat 
sejak awal. 


Tidak peduli apa, Cheng Tian Entertainment memang tidak 
tahu malu. terutama selama insiden dengan Han Xiner: 
metode mereka benar-benar tercela. 


Mungkin, karena simpatinya terhadap Tangning, Fang Yu 
mulai mengantisipasi apa yang akan terjadi. dia tidak sabar 
menunggu Cheng Tian Entertainment membuat 
pengumuman mereka karena dia kemudian memiliki 
kesempatan untuk menampar wajah mereka dengan 
memuaskan. 


3 sore. setelah berdiskusi di antara para petinggi, Cheng 
Tian Entertainment akhirnya membuat Luo Hao menerima 
wawancara dari media di pintu masuk gedung. 


sementara dikelilingi oleh media dan anti-fans, Luo Hao 
mulai memberi hormat kepada semua orang sebelum 
berbalik untuk melihat kamera dan berbicara, "Pertama, 
atas nama Cheng Tian Entertainment dan model kami, 
Tangning, saya ingin meminta maaf kepada publik tentang 
insiden Han Xiner baru-baru ini. " 


"Setelah klarifikasi, kami telah menyimpulkan bahwa artis 
perusahaan kami, Tangning, memang telah berjanji kepada 
Han Xiner. Tapi, mengenai rumor yang menyebar secara 
online, kami juga tidak mengetahui kebenarannya." 


"Karena penyangkalan dan penolakan Tangning yang terus 
menerus untuk bekerja sama dalam penyelidikan, ditambah 
kesombongan dalam menulis surat pemutusan kontrak 
kepada agensi, mulai sekarang, namanya tidak akan 
dikaitkan lagi dengan kita..kami tidak bisa lagi mentolerir 
artis dengan masalah sikap terus memberikan nama yang 
buruk kepada agensi kami. " 


"Di sini, Cheng Tian Entertainment ingin menghimbau 
masyarakat umum. Terhadap figur publik yang korup, kita 
harus bersatu dan memboikot mereka.Sedangkan untuk 
Tangning, dia akan menjadi artis pertama Cheng Tian 
Entertainment yang secara terbuka dilarang bekerja 
dengannya. " 


"Terima kasih semuanya atas dukungan Anda terhadap 
Cheng Tian Entertainment, kami akan terus bekerja keras 
dan membuat perubahan yang sesuai. Saya harap semua 
orang dapat terus memantau kami." 


Lama Jie menyaksikan berita dan kata-kata yang keluar dari 
mulut Luo Hao. Setiap kata terasa seperti tamparan dari Lan 
Xi. 


"Tangning akan menjadi orang pertama yang dilarang oleh 
Cheng Tian Entertainment." 


Saat ini, Lu Che juga berada di Hyatt Regency. setelah 
melihat berita itu, dia mulai mengeluh kepada Long Jie, 
"Ketidakmampuan seperti ini benar-benar membuatku 
mempertanyakan nilai-nilai mereka." 


"Pfft ... Apakah mereka masih punya nilai?" Long Jie 
memutar matanya. "Aku sangat kasihan pada Tangning kita 


Kasihan? 


Lu Che berbalik dan melihat ke arah Tangning. setelah 
meninggalkan Cheng Tian, dia akan memasuki Hai Rui, apa 
yang perlu dikasihani? 


"Si brengsek Luo Hai masih berbicara ... dan berbicara ... aku 
benar-benar ingin mencekiknya. Bagaimana dia bisa begitu 
menyebalkan?" 


di TV, Luo Hao masih menjawab pertanyaan reporter, "Kamu 
ingin lebih banyak informasi orang dalam tentang 
Tangning?" 


"Yang bisa saya katakan adalah, dia tidak seperti dia." 


"Orang-orang seperti dia, setiap kali kami menemukannya, 
kami akan melarang mereka." 


para netizen semua bersorak dan bertepuk tangan atas hasil 
ini. Mereka merasa, dengan melarang Tangning, Cheng Tian 
Entertainment telah menjatuhkan hukuman seumur hidup 
padanya. Tapi, kapan Cheng Tian mengambil alih industri 
hiburan? 


Hal yang tidak diharapkan siapa pun adalah, selama 10 
menit waktu wawancara singkat ini, berita lain meledak di 
dunia hiburan ... 


Bab 210: Betapa Memalukan 


[Hai Rui Entertainment mengumumkan penandatanganan 
Tangning, secara resmi menjadi pemilik baru Tangning!! 


[Agen hiburan papan atas menandatangani Tangning. 
Sorakan di sekitar.| 


[Hai Rui hang dan mengalahkan pengumuman Cheng Tian. 
Berapa nilai larangan Anda?) 


(Kontrak Hai Rui dengan Tangning adalah sebuah misteri. 
Kata-kata Cheng Tian tidak memiliki bobot.] 


Hai Rui telah menandatangani Tangning? 


Begitu semua orang mendengar berita itu, mereka 
tercengang. Ini adalah hasil yang tidak terduga. Ini adalah 
Hai Rui ... Hai Rui yang memiliki status tertinggi di industri 
hiburan. bagaimana mereka bisa menandatangani 
Tangning? 


Namun, setelah melihat pengumuman resmi di situs web Hai 
Rui dan saluran lain, semua orang tidak punya pilihan selain 
percaya. 


Ini semua nyata - mereka tidak sedang bermimpi! 


hanya 10 menit yang lalu, Cheng Tian telah mengumumkan 
bahwa mereka melarang Tangning, namun, 10 menit 
kemudian, Tangning telah menandatangani kontrak dengan 
Hai Rui dan menjadi salah satu model mereka. 


Para wartawan saling memandang ketika Luo Hao terus 
menjawab pertanyaan dan mengungkapkan rahasia tentang 
Tangning. dia juga mengungkapkan itu, karena Tangning 
sudah dilarang, dia tidak perlu lagi mewaspadai Tangning: 
dia bertekad untuk melanjutkan jalan mencemarkan nama 
baik Tangning - sampai akhir. 


Para wartawan tiba-tiba merasa canggung ... 


terutama ketika Luo Hao mengungkapkan penghinaan yang 
disengaja terhadap Tangning, para wartawan benar-benar 
ingin memperingatkannya untuk berhenti berbicara, dia 
terlalu bodoh ... jika dia melanjutkan, merinding semua 
orang akan berdiri! 


Adegan yang dimainkan terlalu lucu dan konyol. 


beberapa reporter di tempat kejadian mulai menerima 
panggilan telepon dari perusahaan mereka: ini adalah 
momen kunci untuk merebut berita utama; siapa yang 
masih membuang-buang waktu untuk Cheng Tian? Reporter 
pintar sudah menunggu di luar Hai Rui Entertainment. 


pada saat ini, reporter yang berdiri paling dekat dengan Luo 
Hao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepadanya, 
"Direktur Luo, apakah ini yang Anda maksud dengan 
melarang Tangning?" 


Luo Hao mengerutkan dahinya dan melihat tamparan wajah 
besar yang menunggunya di layar. kata-kata besar 
terpampang di tengah layar: [Hai Rui mengumumkan 
penandatanganan kontrak dengan Tangning. Cheng Tian 
ditampar di wajah dan dilemparkan ke dalam kondisi 
canggung .| 


Mata luo Hao menjadi besar karena tidak percaya saat dia 
mengambil telepon dari orang lain - mereka semua 


menunjukkan berita yang sama tentang penandatanganan 
Tangning dengan Hai Rui. Hanya 10 menit sejak Cheng Tian 
mengumumkan pemutusan kontrak mereka! 


"Hai Rui hanya butuh 10 menit untuk mengubah Cheng Tian 
menjadi bahan tertawaan industri ..." 


Luo Hao mengembalikan telepon ke para wartawan saat 
pikirannya menjadi kosong. Dia melihat semua ekspresi 
yang memalukan dan mengejek ... 


dia baru saja melarang Tangning, namun tidak lama 
kemudian, Hai Rui telah menandatangani kontrak dengan 
Tangning ... 


Melarang? 


Sampah apa yang dia bicarakan? Dia pikir dia siapa? 
Apakah Cheng Tian bahkan memiliki bobot di industri 
hiburan? 


dalam sekejap, saat dikelilingi oleh para reporter, ekspresi 
Luo Hao menyapu panik. Pipinya memerah karena rasa malu 
merembes ke seluruh penjuru tubuhnya .... 


"Memalukan sekali ..." para reporter di bawah panggung 
tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan kata-kata 
ini; mereka semua bisa merasakan penghinaan. 


Setelah itu, Lan Xi keluar dengan pengawal dan menarik Luo 
Hao kembali ke kantor. 


Luo Hao linglung dan tidak merasakan apa-apa. tidak 
sampai dia bergerak keluar dari kilatan kamera, apakah dia 
bersandar ke dinding dan jatuh ke lantai. Dia tampak kalah 
dan panik. 


Lan Xi memandang pria di lantai saat tenggorokannya 
terbakar, "Apakah kamu bahagia sekarang?" 


"Daripada hanya merasa seperti telah ditampar di wajah 
oleh Hai Rui, aku merasa mereka telah menanggalkan 
semua pakaianku sehingga aku bisa dipermalukan." 


"Aku merasa telanjang bulat ..." 


"Saya merasa ke mana pun saya pergi mulai sekarang, saya 
akan telanjang dan menjadi lelucon di mata semua orang." 


tapi bukan hanya Lan Xi, semua orang di Cheng Tian saat ini 
merasa seperti ini. 


Tamparan Hai Rui terlalu bergema ... 


Tatapan Luo Hao kosong, dia tidak tahu apa yang dikatakan 
Lan Xi. tidak sampai suara sepatu hak tinggi Lan Xi 
menghilang ke kejauhan, apakah dia menyeka tangannya di 
pipinya dan kemudian melingkarkan lengannya di lutut saat 
dia duduk di sudut yang gelap. 


Dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi 
semua orang! 


Wawancara cheng Tian Entertainment telah berakhir, tetapi 
wawancara Hai Rui baru saja dimulai. 


Fang Yu ingin memberi Cheng Tian sedikit waktu untuk 
mengatur napas, dia tidak ingin Luo Hao menderita pukulan 
kedua begitu cepat. 


Berdiri di atas panggung, Fang Yu dalam suasana hati yang 
sangat baik. dia bertanya-tanya apakah Tangning telah 


melihat wajah menampar yang baru saja dia berikan pada 
Luo Hao. Bahkan melalui layar TV, dia bisa merasakan 
suasana canggung di sekitar si brengsek itu. 


tentu saja, dengan menandatangani Tangning pada titik 
seperti ini, Hai Rui harus memiliki kemampuan untuk 
mengatasi semua rumor negatif yang saat ini dilemparkan 
kepadanya. Seorang model yang disebut pembunuh, 
mengapa Hai Rui menandatangani seseorang seperti itu? 


"Direktur Fang, apakah Hai Rui bercanda dengan kita 
semuaini bukan Hari April Mop ... "para wartawan memulai 
serangan mereka pada Fang Yu. Mengapa mereka menerima 
sampah seperti Tangning? 


"adi, apakah itu berarti jika ini Hari April Mop, saya 
diizinkan bermain trik di media? Saya akan mengingatnya." 
Alasan mengapa Fang Yu berada di posisi Artists Director di 
Hai Rui, adalah karena dia sangat pandai berurusan dengan 
reporter, PR-nya sempurna dan metode promosinya sangat 
bagus. 


"Mengapa Hai Rui memutuskan untuk menandatangani 
Tangning pada saat seperti ini?" 


Fang Yu memandang reporter saat sudut bibirnya 
melengkung ke atas. Dia tertawa lembut, "Sepertinya saya 
sudah memberi Anda jawaban. Setiap reporter hanya 
mendapat satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 
Ketika Anda pertama kali masuk, saya sudah 
memperingatkan Anda semua untuk menangkap peluang 
Anda dengan baik." 


wajah reporter menjadi pucat. Dia tidak percaya pertanyaan 
pertamanya adalah apakah Hai Rui sedang bercanda. 


Para reporter selanjutnya, belajar dari contoh ini, jadi 
mereka lebih waspada, "Tangning adalah seorang 
pembunuh, mengapa Hai Rui menandatanganinya?" 


Setelah mendengar pertanyaan ini, Fang Yu melihat ke tag 
nama reporter dan menjawab dengan nada dingin, "Reporter 
adalah orang yang mendistribusikan berita ke publik secara 
tepat waktu, jujur, efektif, objektif dan adil. Saya yakin Anda 
dapat menemukan definisinya secara online. Jadi, manakah 
di antara berikut ini yang telah Anda lakukan? " 

Reporter itu menutupi lencana namanya dengan malu dan 
berbalik. 


"Mengapa kamu mengumumkan Tangning masuk dengan 
Hai Rui pada saat seperti ini?" 


"Jika tidak sekarang, jam berapa yang menurut Anda lebih 
tepat?" Fang Yu balik bertanya. 


"Setidaknya, pada saat seluruh bangsa tidak lagi 
membencinya ..." 


"Oh ... pada saat itu dia mungkin tidak lagi bisa masuk ke 
Hai Rui.karena, pada saat itu, dia mungkin sudah mati 
seratus kematian yang tidak adil di tangan reporter tak 
berperasaan dan prajurit keyboard yang hanya tahu 
bagaimana mengikuti kerumunan, "Fang Yu menjawab 
dengan tajam: setiap kata begitu tajam hingga akan 
membuat reporter berdarah. . 


"Bukankah Hai Rui takut reputasi mereka rusak karena 
Tangning? Tangning saat ini memiliki begitu banyak anti- 
fans..." 


"Berada di sisi baik anti-fans tidak pernah menjadi sesuatu 
yang dipedulikan Hai Rui. Alasannya sederhana: hati mereka 
terlalu gelap." 


"Sementara mereka menilai orang lain karena menjijikkan, 
mereka belum mempertimbangkan untuk melihat diri 
mereka sendiri." 


"Meskipun mereka menyangkal kerja keras orang lain, 
mereka belum mempertimbangkan itu mungkin karena 
mereka sendiri belum bekerja keras, jadi mereka akan selalu 
menganggap kerja keras orang lain berasal dari semacam 
latar belakang atau transaksi tidak senonoh." 


"Kamu ingin memboikot Tangning?apakah ada di antara 
kalian yang punya nyali untuk melakukannya menggunakan 
nama asli? " 


"Tapi, insiden antara Tangning dan Han Xiner itu nyata ..." 
reporter itu menjawab. 


Bab 211-215 


Bab 211: Saya Bisa Secara Resmi Menjadi Bos Anda 


"Ditambah, sudah ada sejumlah besar anti-fans yang 
mengecam Cheng Tian. Yang ekstrim bahkan menyerang Hai 
Rui..." 


Fang Yu terdiam selama beberapa detik: semua orang 
mengira dia terkejut dengan hasil ini. tapi kemudian dia 
tiba-tiba menjawab, "10 pagi besok, Hai Rui akan 
mengadakan upacara penandatanganan kontrak resmi 
untuk Tangning. Tangning akan hadir pada saat itu. Anti- 
fans dan reporter, jika Anda memiliki bukti ..." 


jangan ragu untuk membawanya dan 
mempresentasikannya kepada semua orang.kita dapat 
melihat apakah  Tangning benar-benar melakukan 
pembunuhan, apakah dia telah melanggar janji dan apakah 
semua sampah yang kalian bicarakan itu benar. " 


"Hai Rui bukanlah Cheng Tian Entertainment, kami tidak 
menjalankan bisnis kami berdasarkan ketidakjelasan. 
Aktivitas tidak senonoh tidak ada di Hai Rui.dan tentu saja, 
kami tidak akan membiarkan artis kami menderita 
penghinaan dengan polos. " 


"Karena Tangning telah menandatangani kontrak dengan 
Hai Rui, kami pasti akan terbuka dan transparan tentang 
segalanya." 


"Di sini saya meminta semua reporter untuk tepat waktu 
besok.ketika saatnya tiba, saya memiliki berita yang lebih 
besar untuk diungkapkan! " 


Fang Yu dengan tegas mengungkapkan pandangan Hai Rui 
dan dengan kuat menarik Tangning ke wilayah mereka. 


Selama itu adalah artis Hai Rui, mereka tidak akan pernah 
menyerah pada mereka atau meninggalkan mereka. tidak 
mungkin mereka menjadi seperti Cheng Tian dan 
menyingkirkan seseorang begitu ada sesuatu yang terjadi. 


Pertunjukan kekuatan ini sekali lagi memberikan tamparan 
keras pada manajemen dan PR Cheng Tian. Para reporter di 
tempat kejadian dapat dengan jelas merasakan bahwa 
perlindungan Hai Rui terhadap Tangning bukan hanya kata- 
kata kosong. 


Netizen terus memarahi Tangning, tetapi intensitasnya 
menurun. 


banyak orang meragukan Hai Rui, tetapi begitu mereka 
memikirkan idola atau tokoh TV favorit mereka dan fakta 
bahwa mereka berasal dari Hai Rui, mereka secara tidak 
sadar akhirnya akan mempercayai Hai Rui ... dan Tangning. 


Adapun Cheng Tian Entertainment, mereka saat ini 
terbuang di industri: mereka terlalu memalukan. Meskipun, 
persaingan dan perkelahian adalah hal biasa di antara 
agensi hiburan, untuk ditampar wajah oleh Hai Rui dalam 
waktu 10 menit, bukanlah sesuatu yang sering terjadi. 


karenanya, Cheng Tian Entertainment menjadi lelucon 
terbesar di industri. 


Seorang penggemar yang bosan bahkan mengubah ekspresi 
Luo Hao menjadi satu set emoji untuk mengekspresikan 
emosinya terhadap berita hiburan. 


Adapun staf di Cheng Tian, karena ketakutan yang 
ditimbulkan oleh menyinggung Hai Rui, mereka perlahan- 


lahan mulai menempatkan surat pengunduran diri mereka 
di meja Lan Xi - satu demi satu. 


Meskipun Cheng Tian belum sepenuhnya hancur... 


. mereka masih mengalami pukulan serius. dibandingkan 
dengan headliner Lan Xi baru-baru ini, insiden ini jauh lebih 
serius. 


Pada saat ini, hanya anti-fans yang terus melawan Tangning 

Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk 
melepaskan amarah mereka yang terkumpul, tidak mungkin 
mereka akan menahan diri hanya karena dia 
menandatangani kontrak dengan Hai Rui. 


"Aku ingin tahu metode menjijikkan apa yang Tangning 
gunakan untuk menandatangani dengan Hai Rui. Model 
murahan yang menjengkelkan ini memperlakukan 
kehidupan orang lain sebagai kotoran; dengan berganti 
agensi, dia hanya menyembunyikan rasa malunya di bawah 
daun yang lebih besar." 


"Saya pernah berpikir Hai Rui tidak dapat disangkal murni 
dan bersih, tetapi tampaknya, mereka juga sedang 
menuruni bukit? Jika tidak, mengapa mereka 
menandatangani seseorang seperti Tangning?" 


"Tanpa kami penggemar, saya bertanya-tanya berapa 
banyak saham Hai Rui akan turun." 


"Rupanya, besok akan ada wahyu besar..mari kita tunggu 
dan lihat bagaimana Hai Rui mencoba membersihkan 
setelah Tangning. " 


Sementara itu, Tangning sedang duduk di samping Mo Ting 
saat dia melihat-lihat berita. begitu dia melihat namanya 
dan nama Hai Rui dimarahi oleh anti-fans dalam kalimat 
yang sama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria 
di sampingnya, memberikan rasa bersalah. 


mo Ting tidak menoleh atau menatap mata Tangning, tetapi 
dia tahu apa yang dia pikirkan, "Kamu tidak mungkin 
percaya hanya ini yang dimiliki Hai Rui, kan? Besok, yang 
perlu kamu lakukan hanyalah berpakaian bagus dan 


membuat penampilan ... yang lainnya, Fang Yu akan 
menangani. " 
"Kamu masih belum memberitahuku ... siapa yang akan 


menjadi manajerku?" Tangning meletakkan laptopnya dan 
sedikit bersandar ke arah Mo Ting. 


"Para petinggi masih mendiskusikannya," jawab Mo Ting 
dengan tenang, "Apa? Kamu tidak percaya padaku?" 


"Aku sedikit takut ..." Tangning menjawab dengan jujur. 


meskipun dia mempersiapkan dirinya secara mental 
sebelumnya, dia masih tidak merasa percaya diri untuk 
bergabung dengan Hai Rui. Terutama ketika dia memikirkan 
tentang dia dan hubungan Mo Ting mungkin akan 
terungkap suatu hari nanti: apa yang akan dipikirkan orang- 
orang di Hai Rui? Apa yang akan dipikirkan publik? 


mendengarnya berkata bahwa dia takut, Mo Ting 
menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap matanya, 
"Aku tidak pernah berpikir aku masih mendengar kata 
'takut' keluar dari mulutmu." 


"Tapi, pikirkanlah, hanya karena kamu bergabung dengan 
Hai Rui, apakah itu berarti kamu bukan lagi seorang model? 
dan apakah kamu tidak lagi menjadi Tangning? " 


Tangning menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. 
Saat dia mengangkat kepalanya untuk menjawab, wajahnya 
memerah, "Apakah itu berarti mulai sekarang, kamu bisa 
memerintahku?" 


melihat ini, sudut bibir Mo Ting sedikit melengkung ke atas: 
kebahagiaannya datang dari hatinya, "Aku akhirnya punya 
alasan untuk secara resmi mengaturmu." 


"Kau tidak bisa bersikap mudah padaku ..." 


Mo Ting mengangguk, "Aku akan bersikap sangat tegas 
padamu, karena aku tahu kamu suka membuktikan dirimu 
layak.jadi, apakah Anda yakin untuk menandatangani 
kontrak sekarang? " 


Lu Che tersenyum tampan saat dia berdiri di belakang 
pasangan itu: dia senang melihat mereka bekerja sama 
berdampingan. 


Sementara itu, duduk di samping, Long Jie diam-diam 
melirik Lu Che sesekali. melihat ekspresi konyol di wajahnya 
saat dia tersenyum pada Mo Ting dan Tangning, dia merasa 
suasana hatinya terangkat: dia menyukai tampilan 
konyolnya itu. 


Mungkin Lu Che merasakan gairah membara datang dari 
mata Long Jie, dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin 
tahu. Namun, Long Jie langsung membuang muka. dia 
berpura-pura tidak ada yang terjadi saat dia membaca 
berita di teleponnya. 


Terlepas dari itu, topik Hai Rui yang menandatangani 
Tangning benar-benar mengguncang industri. terutama 
ketika menghadiri acara, artis Hai Rui akan selalu ditanyai 
tentang pemikiran mereka tentang Tangning atau pemikiran 
mereka tentang tindakan Hai Rui. 


Mayoritas orang Hai Rui menanggapi dengan senyuman saat 
mereka mengungkapkan pandangan mereka. 


"Tangning memiliki sikap buruk?saya tidak yakin tentang 
itu. Kami di Hai Rui tidak pernah merekrut siapa pun dengan 
masalah kepribadian. Jadi, jika fans saya mempercayai saya, 
maka tolong percayai agensi saya. " 


"Oh, Tangning ... Aku suka penampilannya di landasan, 
terutama kakinya yang panjang.sekarang kita adalah 
'saudara dan saudari' dari perusahaan yang sama, kita akan 
mendapatkan kesempatan untuk sering bertemu: Aku tak 
sabar untuk itu!" 


"Secara pribadi, saya telah meminta manajer saya beberapa 
kali untuk mengizinkan saya menonton 
pertunjukannya.Saya tidak bisa berkata-kata mengapa 
agensi butuh waktu lama untuk mengontraknya: mereka 
terlalu lambat! " 


"Aku sangat senang Tangning bergabung dengan keluarga 
kita ... mari bertepuk tangan atas kabar baik ini..." 


Di berbagai acara, artis Hai Rui mengungkapkan antisipasi 
mereka untuk penambahan Tangning ke agensi. jelas bahwa 
staf di Hai Rui sangat bersatu. 


Mereka semua sangat menyadari pendirian mereka dan 
percaya diri. 


Bahkan jika Tangning secara teknis adalah pesaing mereka, 
mereka tidak picik tentang itu ... 


"Saya berharap agensi dapat segera membersihkan nama 
Tangning.aku mempercayai agensi, jadi aku juga 
mempercayai Tangning. " 


"Ada apa dengan para anti-fans? Aku paling membenci 
mereka. Aku tidak sabar menunggu agensi memberikan 
bukti kepada semua orang. Aku menantikan upacara 
penandatanganan kontrak besok!" 


Bab 212: Apakah Anda Merasa Tubuh Saya Tidak Cukup 
Fleksibel? 


Semua artis milik Hai Rui, apakah mereka menghadiri acara 
atau tidak, akhirnya dilecehkan oleh wartawan. Terlepas dari 
beberapa artis yang terlalu sibuk untuk langsung 
merespons, semua orang menyatakan kepercayaan penuh 
pada agensi mereka dan antisipasi terhadap Tangning. 


Sebagian besar, ini menunjukkan sikap perusahaan 
terkemuka. tentu saja, itu juga membuktikan bahwa di 
industri ini, Mo Ting berada dalam posisi dominasi absolut. 


Sampai larut malam. Setelah seharian bekerja, Mo Ting 
akhirnya kembali ke rumah. saat dia masuk melalui pintu 
depan, dia menemukan Tangning mengenakan lapisan tipis 
perlengkapan pelatihan saat dia berolahraga di gym. Dia 
terdiam selama beberapa detik. pada awalnya, dia takut dia 
kedinginan, tetapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan 
untuk mengambil sepasang kemeja dan celana latihan 
hitam dan bergabung dengannya. 


Tangning sudah berusia 26 tahun. jika dia ingin 
mempertahankan bentuk tubuhnya yang bugar dan sehat, 
dia perlu melakukan lebih banyak usaha daripada mereka 
yang lebih muda darinya. Jadi, melihat dia meneteskan 
keringat, Mo Ting tidak bisa membantu tetapi merasakan 
hatinya sedikit sakit ... 


dia mendekatinya dari belakang, membungkuk dan 
membantunya mengangkat halter di tangannya saat dia 
bersandar ke dadanya, "Tidak apa-apa memiliki ekspektasi 


tinggi untuk dirimu sendiri. Tapi ... kamu tidak boleh 
memaksakan dirimu terlalu keras." 


"Aku tidak punya pilihan, aku tidak punya pelatih," 
Tangning bersandar pada tubuh Mo Ting sambil menghela 
nafas, "Tapi, kamu benar, ketika aku mengikuti rutinitas 
yang sama seperti sebelumnya, aku merasa tubuhku tidak 
bisa tangani juga. " 


Mo Ting mendorongnya ke depan dan meletakkan dumbbell 
kembali ke lantai. 


dia kemudian mengambil handuk dan dengan lembut 
menyeka keringat dari tubuh Tangning. 


"Apa maksudmu kamu tidak punya pelatih? Aku akan 
berlatih denganmu ..." 


Tangning membeku sesaat. Tiba-tiba, dia mundur beberapa 
langkah sebelum melepaskan kemeja Mo Ting dari tubuhnya 
.tubuh laki-laki yang sangat menarik terlihat di 
hadapannya: otot perut 8-paknya dipahat dengan sempurna 
dan otot-ototnya yang kencang melengkapi kulit 
perunggunya yang sehat bersinar ... 


Melihat keberanian wanitanya, bibir Mo Ting melengkung ke 
atas menjadi senyuman, "Kamu sudah melihatnya berkali- 
kali.masih belum puas? " 


"Presiden Mo, mulai sekarang, saya harap Anda tidak 
mengenakan pakaian di rumah." 


Mo Ting melingkarkan lengannya di pinggang Tangning dan 
menariknya ke dadanya, "Kamu suka melihatku seperti ini?" 


"Siapa yang tidak ingin melihat pemandangan seperti ini?" 
Tangning tidak bisa membantu tetapi bertanya balik. 


"Namun, hanya saya yang diizinkan untuk melihatnya - 
hanya saya." 


Mo Ting senang dengan sifat posesif Tangning, jadi dia 
menundukkan kepalanya dan dengan penuh gairah 
mencium bibirnya. setelah beberapa menit penuh kasih 
sayang, dia meraih pinggangnya dan berkata, "Bagian atas 
tubuhmu cukup kuat ... kamu harus fokus pada melatih otot 
perutmu." 


"Apakah Anda merasa tubuh saya tidak cukup fleksibel?" 


Mo Ting menolak dorongannya, namun di sini dia mencoba 
memprovokasi dia. 


dia mencubit pinggangnya dan menjelaskan, "Jika seorang 
wanita melatih otot perut bagian bawahnya dengan baik, itu 
akan bermanfaat untuk melahirkan nanti." 


"Kalau begitu kamu harus berlatih denganku." 


Mo Ting menunduk dan mengusap hidungnya ke hidung 
Tangning, "Bukan aku yang melahirkan - kamu yang 
melahirkan." 


tangning bisa merasakan jantungnya berdetak keluar dari 
dadanya karena atmosfir yang mencuri jiwa dan didorong 
oleh hormon yang ada tepat di depannya. Di momen seperti 
ini, bahkan jika dia memintanya berlari 10.000 meter dia 
akan rela, apalagi melatih otot perutnya sedikit ... 


mo Ting memandang  Tangning. Tiba-tiba, dia 
mengangkatnya secara horizontal di pelukannya. Di saat 
seperti ini, siapa yang masih punya mood untuk berlatih? 


Dia langsung membawanya ke kamar tidur dan langsung ke 
kamar mandi. pasangan itu bercinta sekali dan kemudian 


bercinta lagi sampai mereka benar-benar kelelahan. Setelah 
itu, mereka menuju ke dapur untuk memasak mie untuk 
satu sama lain. 


Duduk di meja makan, Tangning memandang Mo Ting yang 
tidak mengenakan apa-apa selain jubah. Dia 
menggelengkan kepalanya. sepertinya, dia perlu menyewa 
seorang pelatih wanita. Jika tidak, jika Mo Ting adalah 
pelatihnya, dia takut 9 dari 10 kali, mereka akan berakhir di 
tempat tidur. 


Mo Ting memahami pikirannya. dia kembali ke 
keseriusannya yang biasa dan berdehem, "Aku tidak bisa 
mengendalikan diriku hari ini, aku berjanji tidak akan ada 
waktu berikutnya." 


Tangning memiringkan kepalanya dan menatap Mo Ting. 
Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? 


"Selama kamu tidak bergerak, aku akan baik-baik saja." 


pada kenyataannya, Tangning sendiri tidak merasa yakin 
bahwa dia dapat mengendalikan dirinya sendiriyang dia 
tahu hanyalah ... memiliki seseorang yang tetap di sisinya 
apa pun yang dia lakukan: seseorang yang membantunya 
tanpa lelah: seseorang untuk berbagi kegembiraan 
bersama: memiliki semua ini, Tangning merasa hatinya 
dipenuhi dengan kebahagiaan. 


dengan pemikiran ini, Tangning meletakkan telur dari 
mangkuknya ke Mo Ting's, "Di rumah, Anda bukan lagi 
hanya suami dan bos saya. Anda telah mendapatkan satu 
identitas lagi: pelatih saya. Jadi, Presiden Mo, mulai 
sekarang Anda sudah benar-benar membuat pekerjaan Anda 
cocok untuk Anda! " 


"Apakah kamu akan pernah bisa meninggalkanku?" 


tangning menggelengkan kepalanya dengan patuh, "Tidak 
mungkin." 


"Cepat, selesaikan makananmu dan tidurlah lebih awal. 
Besok pagi kami akan mengadakan upacara 
penandatanganan kontrakmu." 


Tangning mengangguk. dia tidak sabar untuk memperbaiki 
dirinya sendiri: untuk menjadi yang terbaik: untuk menjadi 
layak atas semua yang telah dilakukan Mo Ting untuknya, 
karena - dia ingin bersama Mo Ting selamanya .... 


Besok, dia akan sekali lagi berlayar dari Hai Rui. Kali ini, 
akan mulus menuju puncak industri fashion. 


beberapa saat kemudian, Mo Ting membawa Tangning ke 
kamar tidur dan duduk di tempat tidur di sampingnya saat 
dia membujuknya untuk tidur. 


Tiba-tiba, sudut mata Tangning menjadi berair. 


Mo Ting menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu 
menangis?" 


"Saya pernah mengalami diperlakukan kasar oleh dunia 
ini.Tapi, saya saat ini diperlakukan dengan penuh kasih. 
Hanya ketika seseorang diperlakukan dengan cinta, mereka 
akan belajar bagaimana menunjukkan cinta. " 


"Apa menurutmu, sebelum bertemu denganmu, aku akan 
melakukan hal seperti ini?" Mo Ting tersenyum saat dia 
berbaring di samping Tangning dan menariknya ke 
pelukannya. "Awalnya saya cukup skeptis apakah Anda 
akan terbiasa menjalani hidup sederhana." 


"Jika Tangning yang berusia 16 tahun telah bertemu dengan 
Mo Ting yang berusia 22 tahun, mungkin ... karena masa 


muda kita, kita akan terus berdebat dan memiliki hubungan 
on-off-again.tetapi sekarang setelah Tangning yang berusia 
26 tahun bertemu dengan Mo Ting yang berusia 32 tahun, 
kami hanya akan saling mendukung dan memiliki hubungan 
yang tahan lama. " 


Mo Ting tersenyum saat dia menundukkan kepalanya untuk 
memberikan ciuman lembut di telinga Tangning. Pasangan 
itu segera tertidur di pelukan satu sama lain. 


kali ini, Mo Ting akhirnya memiliki kesempatan untuk 
menggunakan kemampuannya untuk membantu Tangning 
berlayar. 


Pagi selanjutnya. Para anti-penggemar menyiapkan 3 klaim 
terhadap Tangning dan meminta Hai Rui untuk memberikan 
tanggapan. ini karena Fang Yu telah memberi tahu semua 
orang untuk membawa semua bukti dan pertanyaan yang 
mereka miliki tentang Tangning. 


Pada kenyataannya, insiden Han Xiner hanya menyalakan 
sekering untuk para anti-fans. karena penampilan Tangning 
yang konstan di peringkat teratas pencarian, banyak orang 
yang telah membayar untuk posisi tersebut menemukan 
uang mereka telah terbuang percuma. Jadi, orang-orang ini 
yang menaruh dendam padanya, menggali tanah tua dan 
membawanya ke pusat perhatian sekali lagi. 


"Tangning, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Hai 
Rui, kami masih akan menghancurkanmu." 


"Aku benci Tangning tanpa alasan, gigit aku!" 


"Tangning, begitu banyak orang tidak menyukaimu. Kamu 
harus benar-benar mencari tahu kenapa." 


"Pembersihan batu tulis akan segera dimulai ... sayang 
sekali, dari sudut pandangku, sepertinya kamu tidak bisa 
membersihkannya!" 


Bab 213: Saya Han Xiner 


Di dalam aula pertemuan Hai Rui Entertainment, di bawah 
sorotan kamera, Fang Yu duduk dengan tegas di atas 
panggung. Di sebelahnya adalah Tangning yang pendiam 
dan rendah hati. 


Wartawan dan penggemar pernah memuji Tangning karena 
sikapnya yang menyendiri dari dunia. tetapi, mereka 
sekarang merasa, kepribadiannya yang rendah hati dan 
tertutup adalah tindakan untuk menyembunyikan tipu 
muslihatnya. 


Mereka membenci Tangning ini. Mereka sangat ingin 
merobek topengnya dan mengusirnya jauh dari pandangan 
mereka sehingga dia bisa menyadari kekuatan mengerikan 
dari publik. 


Fang Yu memahami pikiran yang mengalir di kepala orang- 
orang ini. Setelah memindai matanya ke seberang aula, dia 
akhirnya mulai berbicara, "Mulai hari ini dan seterusnya, 
Tangning akan menjadi artis Hai Rui.Saya sadar bahwa 
publik memiliki keraguan terhadapnya, karena aku 
membuat janji kemarin, hari ini aku akan memuaskan 
keingintahuan semua orang. Bukankah kalian semua 
menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan pada Tangning? 
Kalau begitu ..." 


".. dia ada di sini. Jangan ragu untuk bertanya apa yang 
ingin kamu ketahui ..Namun, saya punya satu syarat: tolong 
ajukan pertanyaan satu per satu. " 


Sebagian besar wartawan memiliki buku catatan di tangan 
mereka yang berisi banyak pertanyaan. Mereka tergoda 
untuk menyerahkan buku catatan ini langsung ke Tangning 
seperti buku latihan dan memaksanya untuk menuliskan 
semua jawabannya. 


"Saya ingin meminta Nona Tang untuk menjelaskan seluruh 
kejadian dengan Han Xiner." 


Reporter pertama menyadari bahwa Fang Yu adalah seorang 
ahli dalam bermain tai chi di sekitar pertanyaan mereka, 
jadi dia belajar dari pengalamannya dan hanya mengajukan 
satu pertanyaan, meminta Tangning untuk menjelaskan 
semuanya sekaligus. 


Tangning melirik Fang Yu dan Fang Yu menanggapi dengan 
anggukan, meyakinkannya untuk rileks dan menjawab 
dengan nyaman. 


Tangning menoleh kembali ke reporter dan menatap 
langsung ke kamera siaran langsung, "Aku memang 
melakukan tes untuk melihat apakah ginjalku cocok dengan 
Xiner.namun, setelah mengakhiri kontrak saya dengan 
Tianyi, Xiner tidak menghubungi saya. Saya mengetahui 
tentang kondisinya pada saat yang sama yang kalian 
lakukan. Itulah keseluruhan ceritanya. " 


"Kamu berbohong! menurut teman Han Xiner, dia mencoba 
menghubungi Anda beberapa kali, tetapi Anda 
mengejeknya secara lisan dan bahkan menyuruh Han Xiner 
untuk mati. " 


Dihadapkan dengan pertanyaan tajam reporter, Tangning 
tersenyum, "Teman Han Xiner? Sudahkah kamu 
mengkonfirmasi identitas orang ini? Apakah kamu pernah 
bertemu dengannya secara langsung?" 


reporter membeku: dia tiba-tiba tidak bisa berkata-kata, 
"Tapi, kamu memang berjanji untuk menyelamatkan Han 
Xiner, namun dia sekarang sudah mati!" 


"Untuk kata-kata seperti ini keluar dari mulutmu, kurasa 
tidak masuk akal bagiku untuk menamparmu di wajah," 
suara Tangning sangat dingin. "Bolehkah saya bertanya 
bagaimana reporter ini mengetahui bahwa Han Xiner sudah 
mati? Jika Anda mengklaim seseorang sudah mati tanpa 
melakukan penyelidikan yang tepat, saya ingin tahu 
bagaimana Anda mendapatkan kualifikasi Anda ..di sisi lain, 
jika Anda menyelidiki dan masih mengklaim bahwa dia telah 
meninggal, maka saya pikir Anda harus berhati dingin 
karena tindakan Anda sangat menyedihkan. " 


"Tangning, apa kamu tidak tahu Han Xiner hilang? 
Bukankah kamu sengaja membuang mayatnya agar kamu 
bisa menutupi kejahatanmu?" 


setelah mendengar ini, Tangning akhirnya menyadari, hanya 
dalam beberapa hari yang singkat, betapa buruknya rumor 
itu. 


"Biar saya tegaskan - Han Xiner belum mati." 
"Bukti apa yang Anda miliki? Tunjukkan buktinya!" 


"ika saya bisa membuktikannya kepada Anda, maukah 
Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya?" tangning 
tiba-tiba bertanya pada reporter wanita yang agresif itu. 


"Berlutut? Apakah kamu tidak mengambil langkah terlalu 
jauh, Tangning?" reporter itu tertawa seperti dia mendengar 
lelucon konyol. 


"Aku? Terlalu jauh? Sudahkah kamu berpikir tentang apa 
pengaruh rumor yang kamu sebarkan terhadapkuapa aku 


pantas reputasiku dihancurkan oleh kalian? " 


"Baik! Jika kamu bisa membuktikannya pada kami, aku akan 
berlutut." 


Di tempat kejadian, begitu banyak orang mendengar kata- 
katanya dan melihat apa yang terjadi. 


Tangning melihat Fang Yu sekali sebelum memberi isyarat 
kepada Yuan Yuan untuk mendorong Han Xiner melalui pintu 
depan aula pertemuan: tampil di depan semua orang. 


Han Xiner melihat orang-orang di sekitarnya: pada orang- 
orang yang terus menerus mencoba untuk menangkap 
Tangning. dengan suara nyaring, dia mengumumkan, "Saya 
Han Xiner!" saat dia mengeluarkan dokumen 
pendukungnya. Fang Yu sudah mempersiapkannya untuk 
para reporter pembuat onar. 


Para reporter memandangi gadis yang tiba-tiba muncul di 
hadapan mereka dan terkejut. Bukankah dia hilang? 
bukankah Tangning membuang mayatnya? 


"Dunia benar-benar besar dan segalanya mungkin. Saya 
baru saja menjalani operasi, tetapi ketika saya bangun, saya 
mendengar semua orang mengatakan saya sudah mati. 
Apakah media itu bodoh?" 


Penampilan pribadi Han Xiner memang mengejutkan semua 
wartawan. 


orang yang dimaksud benar-benar muncul seperti ini? 
Apakah ini benar-benar Han Xiner? 


Han Xiner melihat semua wajah yang memarahi. Sebagai 
penggemar Tangning, dia meminta Yuan Yuan untuk 


membantunya berdiri dan berkata kepada semua orang 
yang hadir, "Saat ini, aku benar-benar ingin bersumpah 
pada kalian semua.apakah ada yang salah denganmu? 
Kenapa saya tidak sadar bahwa saya sudah mati? Kapan 
saya, Han Xiner, pernah membutuhkan reporter untuk 
membantu saya mendapatkan keadilan? " 


"Biar kuberitahu, Tangning tidak pernah berhutang ginjal 
padaku.karena Anda semua sangat murah hati dan penuh 
kasih sayang, mengapa Anda tidak mengambil salah satu 
ginjal Anda dan memberikannya kepada saya? " 


"Adapun yang disebut 'teman' saya, untuk menjebak 
Tangning, ini semua dibuat oleh Direktur Seniman Cheng 
Tian Entertainment, Luo Hao. Bukankah kalian meminta 
bukti?Mari saya tunjukkan buktinya. "Setelah berbicara, Han 
Xiner meminta Yuan Yuan untuk menyerahkan dokumen di 
tangannya. Ini adalah informasi yang dikumpulkan dari 
perawat yang berbicara dengan Lu Che. 


Itu termasuk rekaman, foto, metode kontak Luo Hao dan 
detail rekening bank perawat. 


para reporter dengan panik saling memandang. Pada 
akhirnya, Fang Yu memproyeksikan informasi di layar di 
belakang mereka ... 


Tanpa ragu, semuanya direncanakan oleh Luo Hao dan 
dalam prosesnya, media berserakan di sepanjang hidung ... 


"Saya tidak yakin apakah orang-orang yang menyebarkan 
desas-desus tentang saya mati memiliki motif tersembunyi, 
tapi saya tahu, Anda semua adalah kaki tangan pelecehan 
tersebut," Han Xiner melihat ke media dengan ekspresi 
tajam. "Kalau masih tahu cara menulis kata 'malu', maka 
menurut saya, mulai sekarang harus terlalu malu untuk 
terus jadi reporter!" 


"Tentu saja, mereka yang tidak tahu malu akan terus 
berlarian dan melukai orang dengan kamera mereka." 


"Aku ... Han Xiner, aku belum mati.Adapun Tangning, dia 
belum melakukan apa pun yang kalian klaim. Nyatanya, dia 
tidak pernah melupakan penyakit saya dan bahkan telah 
mengambilkan ginjal yang cocok untuk saya: Saya 
dijadwalkan untuk operasi saya segera. Apakah dia orang 
yang baik atau tidak, saya pikir saya tahu lebih baik dari 
Anda semua. jika ada di antara kalian yang memutuskan 
untuk menggunakan insiden ini untuk menyakiti atau 
memfitnah Tangning lagi, maka aku perlu bekerja sama 
dengan Hai Rui untuk menuntut anggota media yang tidak 
bermoral. " 


"Ketika saatnya tiba, Anda harus menghadapi 
konsekuensinya." 


"Jika Anda tidak dapat mengontrol mulut Anda sendiri, maka 
kami harus menyerahkannya kepada hukum untuk 
mengontrolnya." 


Fang Yu terkesan dengan Han Xiner. Jika anak ini sembuh 
dari penyakitnya, dia akan secara serius 
mempertimbangkan untuk menerima dan melatihnya 
menjadi penggantinya. karena kata-kata yang dia ucapkan, 
dia hanya mengatakannya sekali, dan dia mengingat 
semuanya. 


Setelah mendengar peringatan Han Xiner, media dan publik 
tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Adapun reporter agresif 
sebelumnya, wajahnya benar-benar merah: dia telah 
bersumpah untuk berlutut dan meminta maaf! 


pada saat ini, semua yang dia harapkan, adalah Tangning 
melupakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Dia 


benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di 
depan semua orang ... 


Namun... 


.. Fang Yu mengingat semuanya dengan jelas, "Reporter # 
29, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan pada 
Tangning?" 


Bab 214: Tamparan Wajah 


"Aku ..." reporter itu tergagap satu kata: wajahnya sangat 
merah. 


"Aku tahu keadaan industri hiburan saat ini. Biaya untuk 
membuat rumor tidak terlalu tinggi dan itulah mengapa 
menjadi kebiasaan kalian untuk membuat rumor sendiri 
„tapi, taktik ini tidak berhasil untuk setiap artis... " 


"Selama artis Hai Rui terlibat, kami akan melakukan apa pun 
yang kami bisa untuk melawanmu.selama Hai Rui masih di 
industri hiburan, selama kami masih nomor satu di hati 
kalian, kami bersumpah untuk melawan segala 
ketidaksenonohan di industri ini sampai akhir. " 


"Hari ini, mengenai insiden antara Tangning dan Han Xiner, 
Hai Rui ingin secara resmi membuat pernyataan berikut: 
Pertama, Tangning tidak memiliki kewajiban untuk 
mengambil tanggung jawab membantu Han Xiner.jadi, 
dengan membantu Han Xiner menemukan ginjal yang 
cocok, dia secara moral telah menahan intinya. " 


"Kedua, selama periode kritis penyakit Han Xiner ini, 
Tangning tidak menerima panggilan bantuan apa pun juga 
tidak mengatur perantara untuk menyampaikan pesan: 
Tangning baru mengetahui tentang insiden itu setelah 
semuanya terjadisetiap diskusi tentang Tangning yang 


menyalahgunakan Han Xiner adalah rumor, dan siapa pun 
yang terus menyebarkan rumor ini akan diselidiki oleh Hai 
Rui! " 


"Ketiga, insiden Han Xiner telah menyebabkan kerusakan 
besar pada reputasi Tangning.karena kami memiliki bukti di 
tangan kami mengenai pemicu insiden ini, Hai Rui akan 
mengirimkan pemberitahuan hukum. Tindakan seperti ini 
akan dihukum menurut hukum. " 


"Terakhir, Hai Rui telah memberikan peringatan serius 
kepada beberapa perusahaan media dan publikasikami 
berharap para anggota media mengingat tanggung jawab 
mereka, mempertahankan intinya dan berhenti mengikuti 
orang banyak secara membabi buta. Mari kita semua 
bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bahagia 
di industri hiburan. " 


"Yang saya katakan hanyalah representasi dari seluruh Hai 
Rui..." 


Kata-kata fang Yu jelas dan tepat dan peringatannya kuat, 
membuat semua media yang hadir terkejut dan takut ... 


Mereka awalnya mengira Hai Rui bercanda, tetapi Hai Rui 
memberi mereka senjata paling serius: hukum! 


Para reporter saling memandang. sebenarnya, mereka selalu 
tahu jauh di lubuk hati mereka digunakan. Tapi, apa yang 
bisa mereka lakukan? Tidak mudah menjadi reporter. Tidak 
ada yang peduli untuk menemukan kebenaran, mereka 
hanya fokus pada apakah insiden tersebut memiliki titik 
ledakan yang akan membuat penonton bersemangat. 


mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama dalam 
antrean untuk mengungkapkan sesuatu yang baru dan 
tidak mungkin kembali ... 


Jadi, ketika kebenaran terungkap, mereka semua 
memandang Tangning dengan rasa bersalah. 


Apa kesalahan Tangning? 


Dia menjadi sasaran, dibingkai, difitnah dan hampir 
dihancurkan ... 


"Maaf Tangning ... kami tidak punya pilihan ..." 


"Saya sangat menyesal. Mengenai insiden ini, kami 
membuat kesalahan yang terlalu besar." 


"Untunglah Hai Rui datang untuk menertibkan kekacauan 
ini." 


"Mulai sekarang, kita akan ingat bahwa kita adalah 
reporter." 


menghadapi permintaan maaf ini dan penyesalan yang 
tampaknya tulus, selain dari merasa diejek, Tangning tidak 
merasakan hal lain. 


Saat memfitnah seseorang, rumor apapun bisa keluar dari 
mulutnya. 


Namun, begitu ditekan, mereka mulai menunjukkan 
penyesalan dan rasa malu. 


Fang Yu menyaksikan saat media mengaku kalah ketakutan. 
Dia kemudian menoleh dan melirik ke arah Tangning 
sebelum mengubah topik dan bercanda, "Namun, dengan 
insiden ini menjadi hit besar, terlepas dari media yang 
bingung, ada sekelompok orang yang pantas mendapatkan 
perhatian." 


setelah berbicara, Fang Yu sedikit membalikkan tubuhnya 
dan memproyeksikan pesan yang ditinggalkan oleh salah 
satu penggemar Tangning di layar di belakang mereka. 


di layar adalah analisis perkembangan penggemar, dari 
terobsesi sepenuhnya dengan Tangning sejak lama, 
menghina Tangning selama insiden, hingga akhirnya 
menjadi anti-penggemar. Penggemar khusus ini akhirnya 
mengalami perubahan ini beberapa kali. di antara baris 
teks, ada kata: 'Bodoh!' " 


"Setiap selebriti mengalami penggemar berubah menjadi 
anti-penggemar dan anti-penggemar berubah menjadi 
penggemar.tapi, penggemar seperti ini yang gerakannya 
bolak-balik menyerupai penjepit kertas, setelah insiden ini 
selesai, tolong jangan perhatikan Tangning kami lagi. " 


"Bukannya kamu tidak mampu untuk mencintai Tangning, 
Tangning tidak mampu untuk menghargaimu ..." 


"Karena kamu telah memutuskan untuk menjadi seorang 
anti-fan maka jangan kembali dan tampar dirimu di wajah!" 


Media tidak dimintai pertanggungjawaban dan reporter 
sebelumnya tidak diminta untuk berlutut. Jauh di lubuk hati, 
mereka mengerti, Hai Rui membiarkan mereka lolos. Jadi, 
mereka tertawa bersama Fang Yu. 


tentu saja kipas angin itu hanya sebuah contoh. Niat sejati 
Fang Yu adalah memancing ... para anti-fans! 


Setelah itu, pemberitahuan hukum dari Hai Rui muncul di 
layar di belakang mereka. Di layar ada pesan dari 10 anti- 
fans dan nama asli mereka. 


media terperangah: mereka tidak pernah mengharapkan Hai 
Rui menjadi begitu keras ... 


Dari media hingga penghasut: dari para penggemar hingga 
anti-penggemar yang tidak berperasaan: Hai Rui tidak 
membiarkan satu pun dari mereka pergi saat mereka 
mengejar mereka masing-masing untuk 
pertanggungjawaban. 


"Seperti yang dikatakan Hai Rui sebelumnya, tidak perlu 
mengeluarkan banyak biaya untuk membuat rumor. Karena 
itu, sekelompok dan sekelompok orang merasa senang 
menghina orang dari balik keyboard mereka." 


"Karena itu masalahnya, Hai Rui harus bersiap untuk 
bertahan ...jadi, 10 orang ini seharusnya menerima 
pemberitahuan hukum mereka saat ini. " 


Jika Anda mengungkap kebenaran dan telah menyaksikan 
dengan serius sesuatu yang tidak senonoh dalam industri 
hiburan, Anda dapat melaporkannya.tetapi, orang yang 
menggunakan kenyamanan internet untuk menarik 
perhatian dan memfitnah orang lain, sehingga merugikan 
orang lain: Hai Rui tidak bisa mentolerir. " 


"Ada ribuan dan ribuan penggemar ... tapi, Anda semua 
akan memiliki hari ketika Anda harus menghadapi 
konsekuensinya." 


"Jika Anda terus menyebarkan desas-desus, itu hanya akan 
mendorong situs web untuk mengembangkan sistem 
identitas nyata. Ketika saatnya tiba, Anda pasti akan 
terungkap!" 


"Aku tidak sabar untuk melihat betapa perkasa dirimu!" 


Kata-kata fang Yu sangat kuat, tapi itu memungkinkan 
mereka yang telah lama menderita anti-fans, merasakan 
kepuasan. Itu juga berarti, mulai hari ini dan seterusnya, Hai 


Rui akan melakukan semua yang mereka bisa untuk 
melindungi artis mereka sendiri. 


"Identitas asli dari anti-fans ini terungkap dengan izin dari 
polisi. Kami mendapat izin saat kami melaporkan kejadian 
tersebut kepada mereka ...." 


"Anti-fans, Hai Rui menunggu tantanganmu!" 


Kata-kata ini adalah deklarasi perang dari Hai Rui. tentu 
saja, dengan keterlibatan polisi, para anti-fans yang 
sebelumnya mengancam Tangning, langsung menghilang 
tanpa jejak ... 


Bagus... 


Mo Ting berdiri di dalam kantornya menonton siaran 
langsung. Dia senang dengan apa yang dilihatnya. 


orang-orang yang sebelumnya menindas Tangning, orang- 
orang yang saat ini menindas Tangning dan orang-orang 
yang bermaksud menindas Tangning ... 


Apakah mereka masih berpikir bahwa mereka punya 
peluang? 


Mustahil! 


"Mulai hari ini dan seterusnya, Tangning akan menjadi 
model di bawah Hai Rui.mulai sekarang, semua 
pekerjaannya akan sepenuhnya ditangani oleh Hai Rui. Saya 
berharap media bisa baik padanya dan memperlakukannya 
dengan lembut ... " 


Kehadiran media di Hai Rui hari ini memaksa mereka untuk 
ditampar wajah serta menyaksikan orang lain ditampar 
wajahnya. setelah mendengar kata-kata Fang Yu, mereka 


tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala, "Tentu 
saja..." 


"Tangning pasti akan menjadi supermodel internasional ..." 


Bab 215: Apakah Anda Berpikir Dia Akan Memahami 
Petunjuk Anda? 


Ini adalah pertama kalinya Tangning mengambil bagian 
dalam konferensi pers yang diadakan oleh Hai Rui. Dalam 
sekejap, dia akhirnya mengerti bagaimana Mo Ting berhasil 
menguasai industri hiburan dan tidak mengguncang 
statusnya sama sekali. 


Manajemen fang Yu sudah cukup untuk menjelaskan 
semuanya ... 


Kemampuan PR profesional mereka dan pendekatan yang 
kuat adalah sesuatu yang selain Hai Rui, tidak ada agensi 
lain yang dapat melakukannya. 


Setelah upacara penandatanganan kontrak selesai, Fang Yu 
memandang Tangning dan tersenyum. dia meyakinkannya 
untuk tidak khawatir: mulai sekarang, Hai Rui akan 
mendukungnya dari semua sisi. 


Tangning membalas senyumnya, dia dipenuhi dengan kata- 
kata dan ungkapan terima kasih. 


Adapun Long Jie dan Lu Che, yang berdiri di bawah 
panggung, mereka sangat tersentuh. terutama Long Jie, 
yang mencubit lengan Lu Che dengan penuh semangat 
setiap kali sesuatu yang menyenangkan terjadi. Baru 
setelah upacara selesai, Lu Che akhirnya mengangkat 
lengannya untuk menunjukkan Long Jie, "Jika kamu terus 
mencubitku, lengan ini tidak akan bisa berfungsi lagi!" 


"Agen bos itu maha kuasa, luar biasa dan profesional ..." 


Lu Che menyadari tidak ada cara untuk menghentikan Long 
Jie, jadi dia membiarkannya terus mencubitnya. 


Dia menatapnya tanpa ragu. 


Tentu saja, lihat agen siapa ini! Menurut Anda, apakah 
perusahaan-perusahaan bertangan kotor di luar sana bisa 
dibandingkan? 


"Melihat ini, akhirnya aku tidak perlu mengkhawatirkan 
masa depan Tangning." 


Lu Che memperhatikan saat Long Jie tertawa dan menangis 
pada saat bersamaan, dia tidak bisa membuat dirinya 
sendiri memahami cara kerja pikiran perempuan. Saat 
bahagia, mereka menangis: ketika sedih, mereka juga 
menangis ... 


"Aku akhirnya bisa santai." 
YJadi?apa yang kamu rencanakan sekarang? " 


"Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah sangat tua. 
Tentu saja, saya perlu mencari seseorang untuk dinikahi," 
Long Jie berkata tanpa berpikir. Tapi, ketika dia ingat dia 
sedang berbicara dengan Lu Che, dia tiba-tiba membeku. 


Dia sangat bersemangat, dia lupa untuk melihat apa yang 
dia katakan. 


Lu Che diam. dia hanya menempatkan pandangannya pada 
Tangning, yang berdiri di atas panggung. Namun, bulu 
matanya sedikit bergerak-gerak. 


Long Jie melirik Lu Che: dia tidak bisa mengerti apa yang dia 
pikirkan. Senyuman di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi 
basi. 


dia bertanya-tanya apakah dia harus terus memberi isyarat 
padanya. 


Lu Che mungkin tidak menyukai wanita yang lebih tua, 
bukan? 


Dengan pemikiran ini, senyum Long Jie mulai terlihat sedikit 
dipaksakan. 


Beberapa saat kemudian, upacara penandatanganan 
kontrak resmi berakhir. Saat Han Xiner meninggalkan Hai 
Rui, Fang Yu tiba-tiba mendekatinya dan tersenyum, 
"Setelah kamu sepenuhnya pulih, jika kamu tertarik untuk 
bergabung dengan Hai Rui, telepon aku ..." 


"Apa yang bisa saya lakukan di Hai Rui?" 


"Departemen Pemasaran Hai Rui menyambut Anda," Fang Yu 
tersenyum halus, "Anda benar-benar memiliki potensi 
besar." 


Han Xiner melirik ke arah Tangning, lalu menoleh kembali ke 
Fang Yu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, 
"Karena Tangning ada di sana, maka saya pasti ingin 
bergabung.Saya hanya berharap Anda tidak memberi saya 
janji palsu. " 


"Aku penasaran. Kenapa kamu senang mengikuti Tangning?" 


"Karena aku juga ingin menghadapi kehidupan secara 
langsung. Tangning pernah memberiku harapan untuk terus 
hidup: Aku merasa seperti aku harus menjalani hidup 
seperti dia.saya belajar bahwa pada saat saya harus bekerja 


keras, saya harus memanfaatkan kesempatan: dan saat aku 
ingin mencintai, aku harus mencintai tanpa syarat. " 


"Kalau begitu, pertama-tama kamu harus memulihkan 
kesehatanmu. Aku akan mendukungmu, teman muda!" 


tepat sebelum Han Xiner pergi, Tangning memeluknya erat- 
erat, "Karena aku tidak memiliki kewajiban untuk 
menyumbangkan ginjal untukmu, maka kamu juga tidak 
memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi segalanya 
untukku." 


"Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, Ning Jie." 


"Aku akan berada di sana selama operasimu," Tangning 
mengendurkan pelukannya dan dengan lembut membelai 
rambut Han Xiners meniru cara Mo Ting biasanya 
memberinya kekuatan. 


Han Xiner tersenyum lebar. dengan pipi kemerahan, dia 
menganggukkan kepalanya, "Kalau begitu, aku pasti perlu 
memulihkan kesehatanku dan kembali ke sisimu." 


Tangning sangat tersentuh oleh kebenaran dan toleransi 
Han Xiner. 


Di dunia ini, setiap orang menghadapi berbagai pilihan 
setiap hari. tetapi, ada orang yang tidak akan pernah 
menyakiti orang lain, tidak peduli pengalaman apa yang 
mereka temui: mereka juga tidak akan menyalahkan orang 
lain. 


Jadi orang seperti itu, pantas menjalani hidup yang lebih 
baik. 


setelah upacara selesai, Fang Yu mengundang Tangning ke 
kantornya dan menjelaskan, "Presiden memahami bahwa 
Anda pasti telah melalui banyak hal selama insiden Han 
Xiner jadi dia telah memutuskan untuk memberi Anda hari 
libur untuk menyesuaikan diri. Namun ... Anda diharapkan 
bekerja pada hari berikutnyadengan cara itu Anda bisa 
mulai dengan jadwal kerja Anda yang sibuk. " 


"Aku tidak butuh hari libur," jawab Tangning lugas. Setelah 
hening beberapa saat, dia melanjutkan, "Sebenarnya, saya 
sangat ingin tahu siapa manajer saya nantinya." 


"Manajer Anda saat ini di luar negeri.lusa, Anda akan 
terbang ke Italia. Saat itu, manajermu akan menemuimu di 
sana, "Fang Yu menjelaskan. 


"Saya mengerti..." 

"Tangning, di Hai Rui, kamu bisa menjadi dirimu sendiri." 
"Saat ini aku menjadi diriku sendiri." 

Dia tidak pernah menjadi tipe yang banyak bicara. 


Fang Yu mengangkat bahu. dengan bahasa tubuhnya yang 
lucu, dia meyakinkan Tangning bahwa Hai Rui adalah orang 
yang keras, tetapi merupakan satu keluarga besar yang 
bahagia yang dipenuhi dengan cinta. 


Tangning menjawab dengan senyum penuh pengertian, 
"Aku akan menghargai setiap hari yang dihabiskan di Hai 
Rui." 


[Hai Rui dengan Kuat Membalas Anti-fans: Kebenaran 
Terungkap di Balik Insiden Han Xiner!! 


[Hai Rui Memberi Tahu Penggemar Tangning: Jika Anda Tidak 
Bisa Mencintainya, Maka Jauhil 


[Hai Rui Face Slaps Anti-fans: The Real-Identity System Will 
be Your Forever Grave!!| 


dalam sekejap, Hai Rui menggunakan metode terkuat 
mereka untuk membalikkan kerusakan yang disebabkan 
oleh publik. Sama seperti badai yang lewat, itu dengan 
cepat menyapu semua komentar negatif yang terkait 
dengan Tangning. 


Anti-fans takut mendapat masalah, jadi mereka berhenti 
memposting online. Adapun penggemar Tangning yang 
bimbang, banyak dari mereka meninggalkan klub 
penggemar karena malu: mereka ingin menjauhkan diri dari 
kekacauan itu untuk sementara. 


pada malam yang sama, dalam industri film dan televisi, 
ada berita tentang bintang film terkenal yang mengalami 
kecelakaan mobil: perhatian media segera ditarik. 


Perhatian Tangning secara online menurun dan dia juga 
turun dari peringkat pencarian. melihat ini, Long Jie 
akhirnya menghela nafas lega, "Kamu akhirnya sembuh." 


Tangning berdiri di luar Hai Rui. Dia mengangkat kepalanya 
untuk melihat ke atas gedung dan mengerti, orang yang 
membantunya terlahir kembali adalah suaminya, Mo Ting. 


19 Agustus - itulah hari dimana hidupnya terlahir kembali. 
Adapun hari ini, inilah hari karirnya terlahir kembali. 


"Mulai sekarang, hidup saya menjadi milik pria ini. Baginya, 
saya akan terus meningkat." 


Mendengar Tangning bergumam pada dirinya sendiri, Long 
Jie merasa bahagia untuknya. Tapi, dia juga merasa sedikit 
sedih. 


untuk siapa dia ditingkatkan? 


Tangning menunduk dan menyadari ekspresi sedih di wajah 
Long Jie. Jadi dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu 
memikirkan tentang Lu Che?" 


".." Long Jie tidak mengakuinya, dia juga tidak menyangkal. 


“Jika kamu menyukainya, kamu harus memberitahunya. Apa 
menurutmu dia akan mengerti maksudmu?" 


"Kedengarannya mudah, tapi jika tidak berhasil, aku 
khawatir akan terlalu canggung untuk tetap berteman," 
jawab Long Jie dengan jujur. "Saya sangat sadar, dengan 
latar belakang keluarga saya, tidak mungkin keluarga Lu 
Che akan senang dengan wanita seperti saya." 


Bab 216-220 
Bab 216: Hati yang Berantakan 


Hal yang paling dibenci Tangning, adalah ketika Long Jie 
merendahkan dirinya sendiri. Tampaknya, mereka yang 
tampak optimis, pada umumnya lebih lemah di dalam. di 
depan semua orang, mereka akan tertawa bahagia dan 
bercanda, tetapi begitu malam tiba dan mereka sendirian, 
mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan 
menenangkan luka mereka sendiri. 


"Ayo pergi ..." Long Jie mengingatkan Tangning. 


Tangning melirik dengan cepat ke Long Jie sebelum naik ke 
van perusahaan. 


lu Che seperti balok kayu tanpa kesadaran. Cukup banyak, 
dalam pikirannya, satu-satunya alasan dia memperlakukan 
Long Jie dengan baik hanyalah karena Long Jie juga baik 
padanya. 


"Saat ini, semua orang di Beijing tahu bahwa kamu adalah 
tunangan Lu Che. Kamu sudah memiliki keuntungan, jangan 
sia-siakan." 


lama Jie memelototi Tangning saat dia menutupi telinganya. 
Kata-kata Tangning seperti bulu yang menggelitik hatinya. 


Dia tidak bisa membiarkan pikirannya mengembara, itu 
membuat hatinya kacau ... 


Malam itu. Salju yang tak terduga turun di Beijing. 


tangning berdiri di samping jendela dari lantai ke langit- 
langit saat dia melihat pemandangan bersalju. Di 
belakangnya, TV menyiarkan berita tentang Luo Hao yang 
dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. 


Tangning berbalik dan dengan santai melihat berita itu. saat 
dia melihat Luo Hao keluar dari Cheng Tian tanpa daya, dia 
merasa bahwa penderitaan yang sebelumnya dia alami 
sekarang telah benar-benar hilang. 


Lan Xi mengikuti di belakang saat dia mengantar Luo Hao 
keluar. Tapi, pada titik ini, dengan Cheng Tian berantakan, 
ekspresinya sama pucatnya. 


setelah melirik berita sebentar, Tangning mengangkat 
remote dan mematikan TV, dia sudah tahu nasib Lan Xi dan 
Luo Hao. 


Dua orang yang dulunya begitu hebat sekarang telah 
menjadi bahan tertawaan di industri hiburan. terutama 
setelah nama mereka disebutkan oleh Hai Rui, dalam 
semalam mereka telah jatuh sehingga mereka tidak akan 
pernah bisa pulih. 


Tidak lama kemudian, Mo Ting kembali ke rumah dengan 
tertutup salju. Tapi, telapak tangannya hangat. 


dia melepas jaketnya dan mendekati Tangning dari 
belakang untuk memeluknya, "Apa yang kamu pikirkan? 
Kamu terlihat tenggelam dalam pikirannya." 


"Aku sedang memikirkan masa depan," Tangning berbalik 
dan mengubur dirinya dalam pelukan Mo Ting, "Dua bulan 
dari sekarang, mari kita umumkan hubungan kita." 


"Apakah kamu yakin?" Mo Ting tersenyum saat dia 
memeluknya. 


"Uh huh. Kamu terlalu luar biasa, aku khawatir seseorang 
akan merebutmu. Jadi aku harus mengajukan klaim." 


Mo Ting tidak menanggapi. Dia hanya mengangkatnya 
sehingga kakinya bisa melingkari pinggangnya dan 
mengambil beberapa langkah menuju sofa. dia kemudian 
membaringkannya dan menekan tubuhnya ke tubuhnya 
saat dia memberinya ciuman penuh gairah. 


Jika itu masalahnya, maka masih banyak yang harus mereka 
tangani ... 


setelah sedikit gangguan, Tangning berbaring di dada Mo 
Ting saat dia bertanya, "Ting ... menurutmu Lu Che akan 
tertarik pada seseorang seperti Long Jie?" 


"Aku khawatir Lu Che tidak akan bisa memberitahumu." 


Setelah berpikir sejenak, Tangning menyadari tanggapan Mo 
Ting masuk akal. bagaimanapun juga, EO Lu Che memang 
serendah itu. 


"Namun, Lu Che mengambil cuti sore itu karena dia 
terserang flu." 


"Bagaimana kalau kita memanggil Long Jie untuk pergi dan 
memeriksanya?" 


Mo Ting secara alami menyerahkan ponselnya ke Tangning 
sebelum memberi isyarat bahwa dia masih memiliki 
pekerjaan yang harus dilakukan di ruang belajar. Tangning 
menganggukkan kepalanya meyakinkannya bahwa dia akan 
menyiapkan makan malam. Namun, sebelum dia pergi jauh, 
Tangning menghentikan langkahnya, "Saya mendengar 
manajer saya saat ini di Italia. Siapa itu?" 


"Kamu akan tahu kapan waktunya tiba." 


Tangning tidak bertanya lebih jauh. dia memegang telepon 
saat dia berjalan ke jendela dan segera menelepon Long Jie. 


Tentu saja, dia sengaja membesar-besarkan kebenaran. 


meskipun Long Jie terus-menerus memperingatkan dirinya 
sendiri untuk tidak membiarkan emosinya tergerak, setelah 
mendengar Lu Che mengalami demam 39 derajat Celcius 
tanpa ada yang merawatnya, dia segera menuliskan 
alamatnya dan bergegas dengan cemas. Dalam perjalanan, 
tidak jelas berapa banyak lampu merah yang dia nyalakan. 


setengah jam kemudian, Long Jie tiba di pintu depan Lu Che. 
Setelah menekan bel pintu beberapa kali, Lu Che akhirnya 
membuka pintu. Melihatnya dengan ekspresi tak bernyawa, 
dia menjawab, "Oh, itu kamu ..." 


"Apakah kamu sudah minum obat?Di antara obat yang 
kubelikan untukmu terakhir kali, ada sebungkus tablet flu ... 


Lu Che dengan susah payah kembali ke sofa. Setiap kali dia 
sakit, otaknya akan kacau, jadi dia tidak mendengar 
sepatah kata pun yang dikatakan Long Jie. 


lama Jie duduk di meja kopi, namun, Lu Che tiba-tiba mulai 
tertawa, "Kamu terlalu berat, hati-hati dengan meja kopiku." 


Long Jie tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi 
ejekannya. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengambil 
termometer dari lemari obat di atas meja dan 
meletakkannya di mulut Lu Che. setelah 3 menit, dia 
mengeluarkannya untuk melihat-lihat dan mulai panik, 
"Kamu 39 derajat! Kamu harus pergi kerumah sakit ..." 


"Saya tidak ingin duduk di dalam mobil, saya terlalu pusing 
.. bagaimana kalau Anda membawa saya ke sana." 


Long Jie: "..." 


Melihat tinggi Lu Che, dia setidaknya 185cm. meskipun dia 
cukup kekar, tetap tidak mungkin baginya untuk 
menggendong pria dewasa. 


"Bagaimana kalau aku tidak pergi ..." 


Long Jie marah sekaligus geli. Dia tiba-tiba merasa Lu Che 
saat ini cukup menggemaskan. mungkin demamnya telah 
membuatnya sedikit bingung, jadi dia tidak tahu betapa 
kekanak-kanakannya dia bertindak. 


Sesaat kemudian, Long Jie berlutut dengan punggung 
menghadapnya dan menginstruksikan, "Ayo ..." 


Lu Che duduk dan naik ke punggung Long Jie tanpa ragu- 
ragu. pada akhirnya, dia menemukan posisi yang nyaman, 
membenamkan kepalanya ke bahu Long Jie dan dengan 
mengantuk tertidur. 


Long Jie hanya berhasil mengambil beberapa langkah 
sebelum dia merasa sulit untuk bernapas. Tapi, memikirkan 
pria di punggungnya dan seberapa serius demamnya, dia 
merasakan jantungnya sakit. meskipun Lu Che mencoba 
menyiksanya ... dia masih merasa pahit. 


Untungnya, setelah 10 menit berjalan, dia menemukan 
rumah sakit. Long Jie membawa Lu Che ke dalam dan 
menempatkannya di atas tandu agar para dokter bisa 
memeriksanya. Dia tidak mau menunda jika penyakitnya 
berkembang menjadi pneumonia. 


Setelah bolak-balik di rumah sakit selama 4 jam, Lu Che 
akhirnya sadar di tengah malam. Dia membuka matanya 
untuk menemukan Long Jie sedang berbaring di samping 
tempat tidurnya. 


Kebetulan saat ini, perawat sedang memeriksa ruangan. 
melihat Lu Che terbangun, dia tersenyum, "Kamu dan 
adikmu pasti sangat dekat. Tidak mudah baginya untuk 
menggendongmu sampai ke rumah sakit." 


Lu Che mengingat tingkah lakunya yang kekanak-kanakan 
dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. 


Mengapa dia memilih Long Jie karena gemuk? 


karena tangannya agak mati rasa, Lu Che memutuskan 
untuk menggoyangkan lengannya. Tapi, karena tindakan ini, 
Long Jie perlahan memaksa membuka matanya dan 
bertanya, "Kamu sudah bangun. Apa kamu merasa lebih 
baik?" 


"Jauh lebih baik," jawab Lu Che dengan canggung. "Tentang 
apa yang terjadi ...saya tidak bermaksud membuat Anda 
membawa saya ke sini. Aku tidak berharap kamu 
menganggapku serius. " 


"Tapi, kamu pasti kuat ..." 


Setelah mendengar ini, Long Jie sangat marah hingga 
hatinya dipenuhi ketidaknyamanan. Dia menarik Lu Che 
dengan pakaiannya dan hampir ingin menggunakan 
bibirnya untuk membungkamnya. 


keduanya saling memandang. Bahkan Long Jie tidak bisa 
mengerti mengapa dia tiba-tiba kehilangan kendali seperti 
ini. Akhirnya, mereka berpisah dan Long Jie mengeluh 
dengan canggung, "Kamu terlalu berisik!" 


Lu Che masih linglung ... 


Long Jie berdiri dan menggeram, "Sepertinya kamu sudah 
pulih. Ayo pergi.ayo segera tinggalkan rumah sakit. Saya 


tidak mengemudi, jadi kali ini, Anda harus menggendong 
saya kembali. " 


"Aku tidak punya kekuatan untuk menggendongmu ..." 
Bab 217: Anda Masih Ingin Pulang? Datanglah di Tempatku 


Long Jie memelototi Lu Che dan hanya berkata, "Aku hanya 
bercanda denganmu!" Setelah itu, dia membantunya turun 
dari tempat tidur dan menutupinya dengan jaket tebal. 


setelah keduanya menuju ke bawah, Lu Che tiba-tiba 
setengah berlutut di ujung tangga, "Naik ..." 


Meski hari sudah pagi, jalanan bisa dibilang masih sepi. 
Long Jie melihat sekeliling dan menjawab, "Lupakan." 
Mulutnya menolak, tapi tubuhnya jujur. tidak lama 
kemudian dia menemukan dirinya di punggung Lu Che. 


Lu Che tidak bisa menahan beban dan hampir jatuh ke 
lantai. Long Jie dengan cepat meletakkan kakinya di tanah 
dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" 


Lu Che tidak bisa menahan tawanya saat dia membungkuk 
lagi, "Cepat, naik." 


lama Jie juga tidak bisa menahan tawa saat dia kembali ke 
punggungnya. Kali ini, langkah Lu Che stabil, meski itu tidak 
mudah. 


"Turunkan aku dulu, aku bisa memanggil taksi pulang," kata 
Long Jie sambil menunjuk ke lampu lalu lintas di 
persimpangan berikutnya. 


"Anda masih ingin pulang?Ayo tinggallah di tempatku ... 
"kata Lu Che sambil terus membawanya melewati 
persimpangan. 


"Bukankah itu merepotkan?" Long Jie bertanya. Namun, jauh 
di lubuk hatinya dia tersenyum diam-diam. meskipun 
kesempatan seperti ini tidak sering datang, pada saat ini, di 
punggung pria ini, hati Long Jie terasa hangat dan nyaman. 
Pada saat yang sama, dia juga merasa terikat secara 
sentimental dengannya dan tidak ingin melepaskannya. 


"Eh ... rumah sakit ini hanya 3 menit dari rumahku, kok bisa 
10 menit?" Lu Che mengubah topik pembicaraan saat dia 
membuat keputusan sendiri. 


"Aku masih wo ..." Sebelum Long Jie selesai mengatakan 
'wanita', dia tiba-tiba berteriak, "Perhatikan kemana kamu 


pergi..." 


lu Che hanya menoleh sejenak. Akibatnya, dia masuk ke 
tiang lampu. Long Jie jatuh ke belakang ke tanah yang 
tertutup salju saat Lu Che berbaring di antara kedua kakinya 


Pikiran Lu Che menjadi kosong sejenak saat dia menyadari 
posisi mereka agak memalukan. dia dengan cepat berdiri, 
meraih tangan Long Jie dan menariknya dari tanah. Long Jie 
menutupi pipinya yang terbakar saat dia berpikir, betapa 
bagusnya jika jalan ini sedikit lebih panjang. 


Lu Che terus memegang tangan Long Jie saat dia memimpin 
jalan tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, Long Jie 
menikmati perasaan jika tangannya dipegang oleh orang 
yang disukainya. Sepanjang perjalanan pulang, sejuta 
pikiran mengalir di kepalanya. 


Dia tahu, meskipun dia adalah orang biasa, orang biasa 
masih memiliki keuntungan. 


jika sekarang Tangning dan Bos Besar berdiri di tempatnya, 
mereka akan dikelilingi oleh orang-orang. 


Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke rumah 
Lu Che. karena hanya ada satu kamar tidur, Lu Che 
menawarinya tempat tidur, tetapi, Long Jie menyarankan, 
"Karena terlalu canggung untuk mengambil tempat tidur, 
bagaimana kalau kita berdua tidur di sofa. Ambil yang itu 
dan aku akan mengambil yang ini..." 


Lu Che memikirkannya dan merasa sarannya cukup masuk 
akal. jadi setelah minum obat, dia berbaring di sofa dan 
tertidur dengan tenang: itu praktis seperti tidak ada wanita 
yang berbaring di hadapannya pada saat itu. 


Long Jie duduk dan menyaksikan Lu Che tidur nyenyak. Di 
dalam hatinya, membiarkan malam yang begitu indah 
menjadi sia-sia sangat disayangkan ... 


Namun, apakah dia cukup berani untuk memberi tahu Lu 
Che bahwa dia menyukainya? 


Saat dia mulai mengantuk, Long Jie akhirnya berbaring di 
sofa juga. Sayangnya, postur tidurnya bukanlah 
pemandangan yang menyenangkan .... 


Dalam kegelapan, sosok tinggi tak berdaya mendekati 
sisinya. dia membungkuk dan menutupinya dengan selimut. 


Namun, Long Jie tertidur lelap, dia tidak tahu ... 


Keesokan paginya, ketika Tangning sedang mengemasi 
barang bawaannya, dia menerima panggilan telepon dari 
Fang Yu. dia ingin dia menghadiri pertemuan pribadi 
sehingga dia bisa bertemu dengan beberapa artis Hai Rui. 


"Saya sudah berbicara dengan Presiden tentang ini dan dia 
setuju ..." 


biasanya, Tangning tidak menyukai acara sosial, tetapi 
karena Fang Yu telah mengaturnya dan Mo Ting setuju, 
Tangning tidak punya alasan untuk menolak. Jadi dia 
menganggukkan kepalanya. 


Bagaimanapun, dia benar-benar harus menjadi bagian dari 
keluarga Hai Rui dan mencari beberapa teman lagi. 


jadi, malam itu jam 6 sore, dia pergi ke klub tersembunyi 
bersama Long Jie. Agar tidak membuatnya merasa 
canggung, Fang Yu menunggunya di pintu masuk dan 
membawanya ke pesta koktail kelas atas. 


di dalam tempat yang mewah, musik klasik yang indah 
bergema di bawah lampu kristal yang mempesona: seorang 
penyanyi terkenal sedang memainkan piano. 


Tangning berkonsentrasi pada wajah di sekitarnya. Dia 
menyadari kebanyakan orang yang menghadiri cocktail 
party adalah orang-orang yang sering muncul di TV. mereka 
adalah bintang TV dan film terkenal atau penyanyi terkenal. 
Satu-satunya orang dari jalur karier yang sama dengannya 
adalah supermodel internasional, Huo Jingjing. Dia 
mengenakan gaun perak panjang dan duduk dengan 
anggun dengan segelas sampanye. 


setelah itu, Fang Yu membawa Tangning ke pria yang 
sedang bermain piano dan tersenyum sambil berkata, "Feng 
Ge, aku ingin kamu bertemu Tangning ..." 


Meskipun Tangning jarang bernyanyi, dia masih akrab 
dengan status dalam musik pop yang dimiliki pria ini. 
Sepuluh tahun yang lalu, ketenarannya sudah tersebar luas 
dan dia telah mencetak banyak rekor di papan reklame. 
Sekarang, sepuluh tahun kemudian, dia masih di luar 
jangkauan generasi muda dan seperti industri musik yang 
selalu hijau. 


saat pria itu memandangnya dari atas ke bawah, Tangning 
sama sekali tidak ragu-ragu saat dia menyapanya dengan 
sopan, "Feng Ge." 


"Senang bertemu denganmu. Hadiri pertemuan ini lebih 
sering. Jika kamu suka menyanyi, aku bisa mengajarimu." 


"Terima kasih, Feng Ge." 


"Tangning ada di sini ..." orang lain yang hadir segera 
mengangkat kacamata mereka dan berkumpul saat mereka 
secara bertahap menyapanya. Selama ini, Fang Yu dengan 
sabar memperkenalkannya kepada setiap orang sampai dia 
benar-benar berbaur dengan orang banyak. 


pada akhirnya, Tangning duduk di samping Huo Jingjing. 
Belum lama ini kemampuan mereka telah dibandingkan 
oleh publik, tetapi Huo Jingjing menjadi terkenal sejak awal 
dan memiliki gaya uniknya sendiri, jadi dia memiliki 
kelebihannya sendiri. 


dia hanya berbalik dan tersenyum pada Tangning, "Tidak 
suka adegan seperti ini?" 


"Ya, belum terbiasa." 


"Anda akan terbiasa setelah Anda datang beberapa 
kali.Beginilah Hai Rui, ia memiliki kemampuan untuk 
menyatukan orang-orang yang paling luar biasa, "gumam 
Huo Jingjing sambil meminum sampanye di tangannya. 
Akhirnya, dia mulai merasa sedikit mabuk, jadi dia 
bertanya," Siapa Pengelola?" 


"Aku ... aku tidak yakin," jawab Tangning jujur. 


"Kudengar kau akan terbang ke Italia dalam beberapa hari 
untuk mendapatkan dukungan arloji, tapi kudengar orang- 


orang dari Star King juga akan bersaing untuk itu." Huo 
Jingjing mulai menjelaskan, "Saya tahu Anda sebelumnya 
telah masuk daftar hitam oleh Star Kingtapi, karena kamu 
telah bergabung dengan Hai Rui, kamu pasti akan lebih 
sering melawan Star King. Kamu harus hati-hati." 


Tangning mengangguk saat dia melihat dengan serius ke 
Huo Jingjing. 


"Mustahil untuk menghindari perebutan sumber daya, tapi, 
kami di Hai Rui tidak pernah kalahSaya harap Anda dapat 
melanjutkan rentetan kemenangan ini. Tentu saja, ini juga 
tergantung apakah manajer Anda memiliki kemampuan. " 


Tangning sangat menyadari bahwa semakin jauh dia maju, 
semakin banyak hal yang kejam. Tapi selain 
menganggukkan kepalanya, dia tidak tahu harus merespon 
bagaimana. 


karena, dia sendiri tidak tahu akan jadi manajer siapa. 


Keduanya terus mengobrol sebentar sebelum menyadari 
Fang Yu berkata kepada semua orang secara rahasia, 
"Apakah kalian tahu, presiden akan muncul malam ini?" 


Bab 218: Suami Seseorang 


Begitu semua orang mendengar berita itu, ekspresi mereka 
dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa artis bahkan mulai 
bertepuk tangan dan bersiul. 


Meskipun mereka bekerja di kantor yang sama, Mo Ting 
memiliki lift pribadinya sendiri, sehingga para seniman 
hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, 
apalagi menghadiri pertemuan pribadi dengannya. Mo Ting 
seperti legenda di hati mereka: dia lebih mempesona dari 
penyanyi atau bintang film manapun. 


huo Jingjing tanpa sadar mempelajari ekspresi wajah 
Tangning. Dia memperhatikan bahwa semua orang, 
termasuk Feng Ge yang karismatik dipenuhi dengan 
kegembiraan saat menyebut nama Mo Ting. namun, 
meskipun Tangning terkenal tenang dan pendiam, 
ekspresinya yang tidak terpengaruh masih membuat Huo 
Jingjing menundukkan kepala dan tersenyum. 


"Sepertinya Anda kenal baik dengan Presiden Mo?" 
"Sepertinya begitu," Tangning mengangguk mengakui. 


"Di industri ini, tidak banyak orang yang dekat dengan 
Presiden Mo.gaya hidupnya sama sekali tidak seperti orang 
biasa di industri hiburan, "kata Huo Jingjing dengan makna 
yang lebih dalam. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya 
dan menyesap sampanye. 


Tangning tertawa lembut. dia tidak tahu mengapa, di sekitar 
Huo Jingjing, dia tidak merasa perlu berhati-hati. Mungkin 
itu karena Huo Jingjing sepertinya mengeluarkan getaran 
yang mirip dengannya, membuatnya merasakan keakraban. 


Sekitar 10 menit kemudian, terjadi keributan besar. 
Tangning melirik dan melihat Mo Ting berdiri di antara 
kerumunan. Dia tinggi, perkasa dan bercahaya. 


Dia masih mengenakan setelan yang sama seperti yang dia 
kenakan sebelumnya pada hari itu saat dia meninggalkan 
rumah: setelan kerah hitam. Namun, mungkin karena dia 
minum anggur, Tangning saat ini, sebenarnya mulai 
memikirkan Mo Ting ketika dia tidak mengenakan pakaian 
dan fisiknya yang kuat. Jadi, wajahnya mulai memerah saat 
dia melihat pria di antara kerumunan. matanya membara 
dengan penuh semangat ke titik di mana tatapannya 
mungkin bisa membakar lubang di tubuh Mo Ting. 


Mo Ting menyapa setiap orang sebelum dia mulai mencari 
Tangning. Begitu matanya bertemu dengan tatapan berapi- 
api, dia tidak bisa menahan senyum. saat dia menahan 
keinginannya untuk bergegas dan memeluknya, dia 
menatapnya dengan isyarat agar dia tidak minum terlalu 
banyak. 


Tangning memberikan senyuman lembut saat dia menatap 
gelasnya dan sedikit mengangguk. 


"Tangning, kemarilah ..." melihat Tangning tetap duduk, 
Fang Yu melambai padanya. 


Tangning meraih gelas anggurnya dan dengan patuh 
berjalan ke sisi Fang Yu sebelum dia melihat Mo Ting. 


"Anda harus minum dengan Presiden Mo..." 


Tangning tidak ragu-ragu saat dia bertanya, "Bolehkah saya 
mendapat kehormatan ini?" 


mo Ting mengambil gelas anggur tinggi dari pelayan dan 
mendentingkan gelasnya dengan lembut ke gelas Tangning. 
Tindakan keduanya sama dan mereka minum dengan cara 
yang sama, tanpa mengenal satu sama lain untuk waktu 
yang lama, mustahil untuk menjadi selaras. 


huo Jingjing sepertinya telah menemukan sesuatu saat dia 
terkikik. Dengan tindakan pencocokan mereka, sulit bagi 
mereka yang hadir untuk tidak curiga. 


Bagi seorang seniman untuk mencapai puncak, baik EO dan 
IQ mereka tidak mungkin rendah. Jika mereka masih tidak 
tahu apa yang terjadi di sini ... 

.. mereka tidak pantas menjadi pemimpin di industri. 


Fang Yu juga menerima petunjuk itu. Jika dia hanya curiga 
ketika Mo Ting mengatakan dia akan menjadi manajer 
Tangning, maka pada saat ini, melihat Mo Ting yang tidak 
pernah menghadiri pertemuan muncul karena Tangning, 
bukankah semuanya sudah jelas? 


Tentu saja, Bos Besar tidak menghindar meskipun dia tahu 
semua orang akan melihat tanda-tanda itu karena dia diam- 
diam mengisyaratkan agar mereka mengawasi wanitanya. 


Semua orang mengerti. Pada kenyataannya, mereka tidak 
terlalu terkejut. meskipun beberapa dari mereka lebih muda 
dari Tangning, mereka masih mengerti bahwa ... 


. sejak dia bergabung dengan Hai Rui, dia secara alami 
adalah junior mereka. Jadi, mereka sudah berniat 
merawatnya dengan baik. 


setelah minum-minum dengan Tangning, Mo Ting berbalik 
untuk mendiskusikan naskah dengan beberapa bintang film 
terkenal. Karena selera Mo Ting yang bagus, film apa pun 
yang dia lihat, pasti akan mendapat ulasan bagus tanpa 


gagal. 


jadi, sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk 
berbicara dengannya, mereka harus memanfaatkannya 
sebaik mungkin. 


Tangning kembali ke sisi Huo Jingjing dan terus 
mendengarkan musik yang menghibur. Tubuh tegangnya 
perlahan mengendur. 


"angan umumkan," kata Huo Jingjing yang duduk di 
sebelahnya tiba-tiba. 


"Hah?" 


"Hubunganmu dengan Presiden Mo. Jangan umumkan itu," 
Huo Jingjing menyarankan sambil menatap Tangning 
dengan serius, "Jika tidak, kamu tidak akan lagi memiliki 
privasi. Para reporter pasti akan mengawasimu dan akan 
menulis tentang Anda setidaknya beberapa kali seminggu ... 


tangning tertegun sejenak sebelum tersenyum. 


Izinkan saya menceritakan sebuah kisah, Huo Jingjing 
menemukan posisi yang nyaman dan perlahan menjelaskan, 
10 tahun yang lalu, ada seorang model. Dia berasal dari 
latar belakang keluarga yang rendah, tetapi dia jatuh cinta 
pada seorang sutradara terkenalmereka tanpa rasa takut 
bertarung berdampingan selama bertahun-tahun. Saat 
model wanita akhirnya menjadi supermodel, mereka 
memutuskan untuk mengumumkan hubungan mereka. 
Akhirnya mereka hidup bersama dan menikah. Namun, tak 
lama kemudian, media mulai memberitakan bahwa 
sutradara itu impoten. " 


"Karena ini, sutradara berantakan dan sejak saat itu, dia 
menyerah pada segalanya." 


Sedangkan untuk model perempuan, untuk membuktikan 
suaminya yang dikalahkan itu tidak impoten, dia cukup 
beruntung bisa hamil. Namun, media mulai menyebut 
anaknya adalah bayi tabungpada akhirnya, karena stres, dia 
mengalami keguguran dan akhirnya bunuh diri. " 


"Model perempuan itu adalah kakak perempuanku, Huo 
Yingying." 


"Media menakutkan ..." 


Tangning pasti tersentuh oleh ceritanya. Ketenaran selalu 
menjadi pedang bermata dua. 


"angan khawatir, karena Presiden Mo bersedia memberi 
tahu kami, dia pasti sudah mengendalikan semuanya. 
Sebenarnya, saya pikir dia sudah mulai membantu Anda 
mempersiapkan diri. Jika hubungan Anda terungkap, hidup 
Anda pasti akan terbalik. ." 


"Aku tahu ... aku selalu tahu ..."tangning mengangguk 
dengan ekspresi serius. 


Namun, dia melihat Mo Ting dengan kepercayaan dan 
kepastian penuh. 


"Kami pasti akan membantu kalian berdua karena Hai Rui 
telah memberi kami begitu banyak kehangatan ..." 


Saat itu, Tangning tidak memahami siapa yang termasuk 
dalam 'kami'. dia hanya berpikir dalam hati, jika industri 
hiburan masih memiliki sebidang tanah murni, maka Hai Rui 
akan menjadi itu. 


Sementara itu, Mo Ting sepertinya sudah selesai mengobrol. 
Dia tiba-tiba menatap Tangning. kelembutan tatapannya 
membuat Tangning merasa seperti sedang mandi di bawah 
sinar bulan. 


Tangning telah minum terlalu banyak. Selama obrolannya 
dengan Huo Jingjing, dia berulang kali mengangkat gelas ke 
mulutnya. pada saat Mo Ting menatapnya untuk ke-5 
sampai ke-6 kalinya, dia sudah terbaring tak sadarkan diri 
dengan kepala di atas meja. 


Melihat ini, Mo Ting berdiri dari kerumunan dan 
mendekatinya. Dia kemudian membantunya duduk dengan 
menopang bahunya. 


tangning merasakan kehangatan tubuh yang familiar, jadi 
dia segera duduk tegak, menoleh dan melingkarkan 


tangannya di pinggang Mo Ting saat dia membenamkan 
kepalanya ke perut bagian bawah. 


Adegan ini ... semua orang melihatnya! 
Meski mata mereka lebar, mereka tidak lagi terkejut ... 


mulai sekarang, berkat adik perempuan mereka, mereka 
akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk 
berhubungan dengan bos. Sepertinya, mereka harus 
memperlakukannya lebih baik. 


Tidak dapat membangunkan Tangning, Mo Ting tidak punya 
pilihan selain menggendongnya. pada saat ini, dia bukan 
lagi bos yang tinggi dan perkasa, dia hanyalah suami 
pemabuk ... 


Bab 219: Apakah Presiden Mo Orang Impian yang 
Berpandangan Belakang? 


"Ini pertama kalinya aku merasa Bos adalah orang normal 


"Direktur Fang, apakah Anda mengundang mereka berdua 
ke sini hari ini untuk menunjukkan kasih sayang mereka?" 


"Aku tiba-tiba teringat akan sesuatu.Iklan perhiasan IM .... 
apakah Presiden Mo orang impian dari belakang? " 


"Kamu baru sadar?" 


"Kalau begitu, kamu pasti juga melihat wawancara Tangning 
dengan Feng Cai." 


Semua orang tenggelam dalam ingatan mereka. mereka 
tiba-tiba teringat Tangning telah memberi tahu pembawa 


acara bahwa dia sudah menikah dan bahwa dia menikah 
dengan pria paling kuat di industri ... 


Saat itu, semua orang mengira dia bercanda. Tapi, siapa 
sangka, semua yang dia katakan adalah kebenaran. 


Namun, meskipun mereka tahu yang sebenarnya, mereka 
tetap tidak menyangkal kerja keras Tangning. Dia telah 
sangat menderita, namun dia tidak pernah membuat Mo 
Ting keluar di tempat terbuka dan menyelesaikan masalah 
untuknya. Ini adalah bukti bahwa dia bergantung pada 
kemampuannya sendiri. Adapun profesionalismenya, semua 
orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri ... 


Di atas segalanya, masing-masing dari mereka telah 
menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Hai Rui. 
Bahkan jika mereka mengetahui informasi orang dalam, 
mereka tidak dapat mengungkapkannya kepada dunia luar. 


jika itu adalah masalah yang terkait dengan diri mereka 
sendiri, Fang Yu akan menanganinya untuk mereka. Jika itu 
adalah masalah yang terkait dengan orang lain, maka 
mereka diharapkan tutup mulut karena - itu bukan urusan 
mereka ... 


setelah membawa Tangning keluar dari klub, Mo Ting 
langsung membawanya pulang dan meletakkannya di 
tempat tidur mereka. 


Tangning tiba-tiba membuka matanya yang kabur, duduk 
dan memeluk leher Mo Ting, "Aku sudah lama tidak 
sebahagia ini ..." 


Mo Ting mengerti apa yang dia maksud. selama ini, dia telah 
mengalami terlalu banyak skema curang: sudah lama sekali 
dia tidak mengalami perasaan memiliki teman. Malam ini, 


tidak ada kecemburuan atau perhitungan, itu hanya 
suasana santai yang dipenuhi dengan kepercayaan. 


Jadi, dia membiarkan dirinya mabuk ... 
"Seharusnya aku membawamu ke Hai Rui sejak lama ..." 


Tangning menggelengkan kepalanya saat dia menguburnya 
di leher Mo Ting, "Tanpa pengalaman yang telah saya 
kumpulkan, saya tidak akan dapat menukar kesetaraan hari 
ini.Saya percaya Tuhan telah menguji saya begitu banyak 
sehingga saya dapat menerima hal-hal terbaik di akhir. " 


"Kamu adalah contoh yang baik ..." 


Mo Ting dengan lembut menyentuh pipi Tangning dan 
berkata dengan suara lembut, "Kamu akan terbang ke Italia 
besok. Kamu harus istirahat." 


"Biarkan aku memelukmu sedikit lebih lama ... Aku tidak 
akan bisa melihatmu selama beberapa hari." 


Mo Ting tetap diam saat dia mengizinkannya untuk 
memeluknya. setelah berpelukan selama beberapa waktu, 
Tangning akhirnya berkata dengan suara tersendat, "Aku 
tidak punya keluarga, jadi kamu memberiku keluarga: aku 
tidak punya karir, jadi kamu mendukung karirku: aku tidak 
punya. Aku tidak punya teman, jadi kamu membantuku 
menemukan banyak teman. Bagaimana kamu bisa begitu 
baik padaku? " 


mo Ting tidak langsung menanggapi. Dia tahu Tangning 
tampak kuat di luar seperti dia tidak membutuhkan apa- 
apa, tetapi dalam kenyataannya ... rasa amannya hanya 
lapisan tipis di permukaan. 


"Karena kamu membutuhkannya ..." 


"Saya tidak mencoba membuktikan diri kepada siapa pun 
„di dunia ini, aku hanyalah orang yang paling mencintaimu. 
Mulai sekarang, tidak akan ada yang lain." 


Tangning menangis air mata kegembiraan saat dia 
menggigit Mo Ting sebelum dengan lembut mencium bekas 
gigitan. 


"Apakah kamu siap untuk tidur sekarang?" 


"Uh huh," Tangning menganggukkan kepalanya dan 
berbaring. 


"Apakah kamu ingin mandi dulu?" 
"Perutku tidak enak, aku akan mandi besok." 


Mo Ting tidak mengatakan apapun. Terhadap pemabuk ini 
dia 100% lunak. 


Beberapa orang mungkin tidak dapat memahami 
bagaimana seseorang dapat terus memberi tanpa merasa 
lelah. 


alasannya sebenarnya cukup sederhana. 


Begitu seseorang benar-benar mencintai orang lain, mereka 
tidak ingin melihat hal buruk terjadi pada mereka. 


Mereka akan merasa bersalah setiap kali kekasihnya 
mengalami kesedihan, marah atau sakit. 


Jadi, 100% memberi? Tindakan Mo Ting adalah contoh 
sempurna .... 


keesokan paginya, Long Jie dan Tangning sedang menunggu 
penerbangan mereka di bandara. Setelah insiden Han Xiner, 
media memperlakukan Tangning lebih lembut dan lebih 
sopan terhadapnya. Bahkan ketika bertemu dengannya di 
bandara, kata-kata mereka tidak lagi santai seperti 
sebelumnya. lagipula, PR Hai Rui tidak sia-sia seperti Cheng 
Tian. 


Setelah berurusan dengan para reporter, Tangning duduk di 
ruang tunggu sambil memegangi kepalanya dengan tidak 
nyaman. Melihat ini, Long Jie memberinya obat dan segelas 
air hangat, "Siapa yang menyuruhmu minum begitu banyak 
tadi malam?tahukah Anda betapa khawatirnya Bos Besar? " 


"Namun, fakta bahwa Anda mengalami mabuk berarti Anda 
akhirnya kembali ke keadaan Anda yang dulu." 


"Maksud kamu apa?" 


"Kamu manusia lagi!" Long Jie menghela nafas. dia 
kemudian duduk di sampingnya dan mengulurkan kakinya, 
"Sejak saat Han Yufan mengkhianatimu, kamu telah 
menghadapi dunia dengan dingin. Selain Bos Besar, kamu 
telah membangun tembok melawan semua orang dan terus 
berusaha untuk pegang semuanya di telapak tangan Anda 


"Meskipun aku sangat suka melihatmu seperti itu, sebagai 
seorang teman, aku merasa kamu terlalu lelah 
mencengkeram ..." 


"Seberapa baik melihatmu seperti ini sekarang?" 


Tangning harus mengakui, semua ini karena kepercayaan 
dari statusnya yang meningkat. Selain itu, itu juga karena 
rasa aman yang dia rasakan dari bergabung dengan Hai Rui. 


"Anda masih belum menghubungi manajer saya?" 


"Fang Yu memberitahuku bahwa manajermu akan langsung 
menemui kami di wawancara Excalibur O besok," Long Jie 
menjawab dengan santai, "Sepertinya dia sudah 
mengerjakan sesuatu di Italia." 


Tangning bersandar di bahu Long Jie siap untuk tidur siang 
ketika tiba-tiba keributan besar meletus di belakang 
mereka. lama Jie berdiri untuk melihat-lihat sebelum 
menjelaskan kepada Tangning, "Itu model Star King, Oin Yu." 


Mendengar nama 'Raja Bintang', mata Tangning tiba-tiba 
terbuka saat dia duduk tegak. saat dia melihat model 
bernama Qin Yu memasuki ruang tunggu VIP, mata mereka 
bertemu sebentar sebelum Tangning membuang muka. 


Tidak seperti Tangning, selain pengawal, asisten dan 
manajer, Oin Yu juga ditemani oleh tim yang terdiri dari 7-8 
penata rias. melihat Tangning tidak bepergian dengan tim 
besar, mereka menganggap statusnya di Hai Rui tidak 
terlalu penting. 


Seorang model yang sebelumnya telah masuk daftar hitam 
oleh Star King, apakah dia pikir dia akan berhasil dengan 
pergi ke agensi pesaing? 


"Tampaknya Star King dijamin mendapat dukungan 
Excalibur O." 


"Masih terlalu dini untuk membuat asumsi." 


Long Jie memperhatikan saat Tangning berbicara dengan 
tenang: dia menyukai kepercayaan profesionalnya. 


Tangning mengingat kata-kata Huo Jingjing: setiap kali Hai 
Rui dan Star King bersaing untuk mendapatkan sumber 


daya, Hai Rui tidak pernah kalah. Jadi, dia juga tidak punya 
alasan untuk membiarkan Star King menang kali ini. 
Terutama sejak... 


.. Star King telah memasukkannya ke daftar hitam selama 
bertahun-tahun ... 


Orang-orang gin Yu awalnya ingin menggertak Tangning 
ketika mereka mencoba untuk mengambil semua kursi di 
sekitarnya. Tapi, pengawal Tangning segera muncul dari 
pintu masuk: 4 pengawal kelas atas Amerika berdiri di 
belakangnya. 


Tangning tetap bersikap rendah hati, tetapi itu tidak berarti 
dia mudah diintimidasi. 


gin Yu dan asistennya memandang Tangning. Mereka tidak 
lagi memiliki keberanian untuk memprovokasi dia saat 
mereka mundur beberapa langkah dan mengatupkan gigi. 


Kekuatan gabungan Star King, tentu saja, tidak sebanding 
dengan milik Hai Rui. Tapi, mereka adalah agensi yang 
berspesialisasi dalam model pelatihan. 


pada suatu ketika, Star King juga merupakan impian 
Tangning ... 


Tapi sekarang, dia merasa menang melawan Star King lebih 
berarti daripada bergabung dengan mereka. 


Bab 220: Mulai Sekarang, Biarkan Bos Mengontrol Anda 


Sementara itu, Mo Ting berangkat dalam penerbangannya 
ke Milan. Tetapi ketika dia meninggalkan Hai Rui, Lu Che 
segera berlari dan menghentikannya, "Presiden, ada 
masalah dengan kolaborasi Hong Xin. Presiden sedang 
menelepon," Lu Che menyerahkan telepon itu. 


ini adalah proyek yang telah mereka investasikan ratusan 
juta dolar. Mo Ting melirik arlojinya sebelum meraih telepon 
dari tangan Lu Che. 


Namun, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui 
telepon. karena Hai Rui telah berinvestasi dalam proyek dan 
masalah telah terjadi, mereka diharuskan untuk bertemu 
tatap muka untuk berdiskusi. 


Mo Ting menimbang pentingnya sejenak sebelum kembali 
ke Hai Rui. saat dia berjalan, dia menginstruksikan Lu Che, 
"Suruh Fang Yu segera terbang ke Milan dan membantu 
Tangning mendapatkan dukungan Excalibur O." 


"Tapi, Excalibur @ termasuk di antara sepuluh produk 
mewah teratas. Bantuan Fang Yu tidak akan cukup," Lu Che 
mengikuti di belakang Mo Ting dengan cemas. ini hanya 
salah satu masalah yang akan dihadapi Tangning setelah 
bergabung dengan Hai Rui. 


Jika Mo Ting harus menemani Tangning setiap saat, hal-hal 
yang akan dia serahkan tidak akan sederhana: dia harus 
membuat banyak pengorbanan 


Tapi, Tangning sudah berada di bawah agensinya. tidak 
peduli kepada siapa dia akan menyerahkannya, dia tidak 
merasa benar-benar nyaman. 


"Jika mereka tidak bisa mengamankannya, katakan padanya 
untuk menelepon saya!" 


Setelah menerima instruksinya, Lu Che segera turun untuk 
menyampaikan pesan ke Fang Yu. Fang Yu segera 
membersihkan jadwalnya dan bergegas menuju Italia, satu 
jam di belakang Tangning. 


Setelah penerbangan 11 jam, Tangning akhirnya tiba di 
Milan pada jam 1 siang waktu setempat. Long Jie menyeret 
koper besarnya saat dia mengikuti di belakang Tangning. 
hangatnya sinar matahari yang menyinari tubuh mereka 
membuat suasana hati mereka baik. 


Tidak lama kemudian, mereka sampai di hotel yang diatur 
oleh agensi. Long Jie segera menelepon Lu Che untuk 
menanyakan seperti apa jadwalnya dan untuk mendapatkan 
kabar terbaru tentang manajer. tetapi, saat Lu Che 
memegang telepon, dia melirik ke arah Mo Ting yang saat 
ini sedang rapat dengan Hong Xin. Dia meyakinkannya, 
Jadwal telah dikirim ke email nyonya. Sedangkan untuk 
manajernya, dia sedang dalam perjalanan." 


"Aku sedang rapat jadi aku tidak bisa bicara terlalu banyak." 


lama Jie meletakkan ponselnya dan tiba-tiba merasa sedikit 
bingung. Tangning sudah memulai pekerjaannya, namun dia 
masih tidak tahu siapa manajernya ... 


Bagaimana mereka bekerja sama? 


Tangning duduk dengan tidak nyaman di tepi tempat tidur. 
melihat Long Jie mengerutkan alisnya, dia secara alami 
bertanya, "Ada apa?" 


"Siapa manajermu ini? Kenapa dia begitu misterius ..." 


Tangning menahan ketidaknyamanan di perutnya saat dia 
bersandar di kepala tempat tidur dan membalik-balik 
informasi Excalibur Q. melihat raut pucat di wajahnya, Long 
Jie tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di 
pinggul dan bertanya dengan cemas, "Bisakah kamu tetap 
bekerja seperti ini?" 


"Aku baik-baik saja," jawab Tangning sambil memegangi 
perutnya yang terbakar. 


"Mulai sekarang, biarkan Boss mengontrolmu. Jika kamu 
tidak bisa minum maka jangan minum ...apakah Bos 
memberimu sup penghilang rasa sakit? " 


"Ya, aku makan segera setelah aku bangun ..." Tangning 
mengangguk. 


"Tangning, ini adalah pekerjaan pertamamu sejak 
bergabung dengan Hai Rui. Selain itu, kamu akan bersaing 
dengan Star King ...meskipun saya tidak ingin menekan 
Anda, saya yakin Anda tahu betapa pentingnya dukungan 
ini bagi Anda. " 


"Aku tahu apa yang aku lakukan," Tangning mengangguk 
lembut. 


"Kalau begitu, istirahatlah sebentar. Aku akan memeriksa 
jadwalku," Long Jie mengeluarkan laptopnya dan 
mengizinkan Tangning untuk beristirahat. dia bahkan tidak 
mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan 
perbedaan waktu sebelum dia langsung terjun ke pekerjaan. 


Wawancara dijadwalkan pukul 3 sore keesokan harinya. 
lama Jie melihat detail wawancara sebelum berbalik untuk 
melihat ekspresi tidur Tangning yang tidak nyaman: Long Jie 
sangat mengkhawatirkannya. 


Jika Mo Ting tahu, betapa hancur hatinya dia .... 


Tangning juga sadar bahwa kondisinya saat ini tidak baik. 
mulai sekarang, dia harus menghindari minum agar tidak 
menyebabkan penderitaannya sendiri. 


Satu jam kemudian, Fang Yu juga tiba di hotel yang diatur 
oleh agensi dan menemukan kamar Tangning. 


Melihat Fang Yu muncul, Long Jie mengira dia adalah 
manajer Tangning. dia memiliki kesan yang baik tentang 
pria ini. Tapi, jika dia benar-benar manajer Tangning, 
mengapa Lu Che menahannya? 


Fang Yu mengambil alih pekerjaan itu di tengah jalan dan 
memahami bahwa / itu Tangning dihadapkan pada 
tantangan yang luar biasa. excalibur @ adalah merek 
perhiasan internasional: Menjadi juru bicara, bukanlah tugas 
yang mudah. 


Fang Yu menoleh untuk melihat Tangning yang sedang 
berbaring di tempat tidur. Namun ... pada saat ini, dia tiba- 
tiba berbalik dan mulai muntah. Fang Yu dan Long Jie sangat 
ketakutan, wajah mereka langsung memucat. Mereka segera 
mengirimnya ke rumah sakit di Milan. Setelah menemui 
dokter, kondisinya hampir stabil. 


"Dia belum meredakan keracunan alkoholnya sebelum naik 
penerbangan yang begitu lama ...tentu saja perutnya mual. 


"Kalau begitu ... kapan dia akan pulih sepenuhnya?" Long Jie 
bertanya pada dokter dalam bahasa Inggris. 


"Dia perlu istirahat di tempat tidur selama 2 hari." 


Beristirahatlah di tempat tidur ... itu berarti dia tidak akan 
bisa menghadiri wawancara keesokan harinya ... 


Long Jie berbalik dan menatap Fang Yu. tiba-tiba, dia tidak 
tahu harus berbuat apa. Fang Yu tetap diam. Pada akhirnya, 
dia mengeluarkan ponselnya dan melaporkan semuanya ke 
Mo Ting. 


Tangning takut Mo Ting akan khawatir, jadi dia meminta 
Fang Yu untuk tidak memberi tahu Mo Ting bahwa dia ada di 
rumah sakit. 


tetapi, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Fang Yu 
memutuskan untuk tidak mendengarkannya dan memberi 
tahu Mo Ting segalanya. 


"Aku seharusnya tidak mendesaknya untuk memasang iklan 
dan mendapatkan dukungan." 


"Bagaimana kalau kita menyerah pada kontrak Excalibur 
Q?" 


Kesempatan sering datang dan Hai Rui tidak pernah 
bercanda dengan kesehatan artis, terutama ketika artis 
yang terlibat adalah orang paling penting di hati Mo Ting. 


tetapi, bertentangan dengan harapan Fang Yu, Mo Ting 
tertawa dan menjawab, "Jika dia menyerah begitu saja, dia 
tidak akan menjadi Tangning." 


"Apa yang Anda sarankan, Presiden?" 


"Besok, bantu dia dengan wawancara. Tapi pastikan 
tubuhnya bisa mengatasinya.jika ada sesuatu yang tidak 
Anda yakini, telepon saya ..." 


Fang Yu memegang telepon dan memutuskan untuk 
melakukan tes kecil pada Tangning. Jadi, dia menutupi 
corong dan berkata, "Presiden Mo ingin Anda menyerah 
pada dukungan itu." 


"Saya tidak punya alasan untuk menyerah ..." 


Bibir fang Yu melengkung ke atas. Memang, orang yang 
paling memahami Tangning adalah Mo Ting. Jadi, dia 


menyerahkan telepon ke Tangning dan memberi isyarat 
padanya untuk memberitahunya secara pribadi. 


Pasangan itu terpisah ribuan mil. tangning memegang 
telepon, tetapi terlalu takut untuk mengatakan apa pun saat 
dia mengeluarkan suara serak. 


"angan memaksakan dirimu terlalu keras. Segera setelah 
kamu merasa tidak nyaman, beri tahu Fang Yu." 


"Oke," Tangning memberikan jawaban satu kata sederhana. 


"Tanpa aku di sisimu, aku sangat khawatir," Mo Ting 
merasakan penyesalan. Mengapa dia memilih untuk 
menangani pekerjaannya terlebih dahulu daripada pergi ke 
Tangning? Jika dia tahu dia akan membuatnya begitu 
khawatir, dia akan membuang investasi yang mendekati 
miliaran dolar ... 


"Aku baik-baik saja, sungguh." 
"Anda tidak diizinkan untuk minum lain kali." 


"Uh huh, aku tidak akan minum lagi," Tangning 
menganggukkan kepalanya dengan kesadaran diri. 


Fang Yu mendengarkan percakapan di antara pasangan itu. 
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Presiden yang 
biasanya tegas bisa begitu lembut ketika dia sedang jatuh 
cinta. 


jika Tangning mengetahui manajernya adalah Mo Ting .... 
... Seberapa jauh kebahagiaan mereka akan pergi ... 


Bukannya dia ingin mengutuk mereka, tapi ... 


Bab 221-225 


Bab 221: Pengesahan Mungkin Direbut! 


Setelah memahami industri ini dan terbiasa dengan semua 
jenis cinta, tidak peduli seberapa mencintai suatu 
hubungan, mereka masih memiliki peluang untuk berakhir 
sebagai tragedi. 


namun, itu karena dia tidak mengerti tipe wanita seperti apa 
Tangning itu. Bagi dunia luar, martabat adalah intinya dan 
segalanya bagi dirinya. Tapi, ketika menyangkut cinta, 
pikiran Tangning tidak biasa. bahkan jika dia bertengkar 
dengan Mo Ting karena alasan apa pun, tidak mungkin dia 
menyerah pada Mo Ting. 


Seperti ini, hari pertama Tangning di Milan berakhir dengan 
sakit. satu hal yang perlu disebutkan, adalah ketika Long Jie 
mengantar Tangning kembali ke hotel, mereka akhirnya 
bertemu dengan Qin Yu di lift. 


Oin Yu mengenakan mantel bulu putih dan kacamata hitam 
berwarna merah. setelah melirik ke arah Tangning yang 
lemah, dia menoleh dan menyeringai pada asistennya. 


Asistennya mengerti apa yang dia pikirkan dan tertawa 
terbahak-bahak, "Sudah jatuh bahkan sebelum pertempuran 
dimulai. Apakah karena kamu takut?" 


pada saat ini, Tangning bahkan tidak memiliki energi untuk 
melihat mereka saat dia bersandar di lengan Long Jie. 
Adapun Long Jie, dia tidak membantah seperti dulu. Dia 
hanya memelototi mereka dengan senyum mengejek, 
sampai mata mereka berbinar ... 


gin Yu bukanlah wanita yang sangat cantik, tapi wajahnya 
sangat berbeda, terutama tahi lalat hitam di ujung tulang 
pipinya. Di atas landasan pacu, dia selalu meninggalkan 
kesan abadi. 


Tangning tidak meragukan kemampuan Oin Yu. bisa masuk 
ke Star King sudah menjadi bukti bahwa dia memiliki 
sesuatu yang harus dia banggakan. 


Jadi, dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan harga 
diri. 


Tentu saja, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa karena dia 
tahu, Oin Yu tidak hanya mampu, tetapi dia juga memiliki 
dukungan yang kuat. jika Qin Yu harus bersaing dengan 
Tangning untuk Excalibur O, sangat mungkin Tangning akan 
kalah! 


Meskipun dia menikah dengan Mo Ting, Fang Yu tahu 
Tangning tidak suka memamerkan hubungannya dengan Mo 
Ting. 


Tidak lama kemudian, Oin Yu keluar dari lift. 
membawanya, gaya unik dan kebanggaannya. 


Long Jie memelototi keduanya saat mereka pergi, dia sedikit 
marah, "Hanya karena dia dari Star King, apakah dia pikir 
dia seperti itu? Jelas dia ingin mengejekmu dengan fakta 
bahwa kamu sebelumnya masuk daftar hitam oleh 
agensinya. .. " 


"Momentumnya memang kuat," kata Fang Yu lugas. "Dalam 
model peringkat kuartal lalu, dia menduduki peringkat 7. 
Saat ini, dia pasti memiliki kemampuan untuk meremehkan 
kami." 


Long Jie tidak senang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata 
pun. pada saat seperti ini, dia merasa Fang Yu sama sekali 
tidak semenyenangkan Lu Che. Tentu saja, Tangning juga 
menghiburnya, "Fang Yu benar. Ada begitu banyak model 
hebat di Star King dan masing-masing dari mereka memiliki 
kemampuan yang sebenarnya. Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan." 


"Namun, saya juga memiliki harapan yang tinggi untuk 
Anda!" Fang Yu tersenyum, "Kamu tidak akan kalah dari 
mereka dalam aspek apa pun. Yang kamu kurang adalah 
kesempatan ..." 


"Aku tidak pernah merasa ada yang buruk tentang diriku," 
Tangning yakin. 


"Kamu memang wanita raja ..." Fang Yu bergumam. 


tetapi, karena kata-kata Tangning, Fang Yu juga merasakan 
rasa percaya diri. 


Jadi, apakah wawancara besok akan sukses, mereka perlu 
mencobanya untuk mencari tahu ... 


Setelah kembali ke kamarnya, Tangning segera menutup 
matanya untuk beristirahat. Berkat kemampuannya untuk 
menenangkan emosinya dengan cepat, tubuhnya juga cepat 
pulih. 


Jam 3 sore hari berikutnya, Excalibur Q secara resmi 
mengadakan wawancara. Sebagai model dari kategori Asia, 
Tangning, tentu saja, harus tampil di atas panggung 
bersama Oin Yu. 


Namun, dia hanya punya satu kesempatan dan mereka 
hanya memilih satu model ...apakah dia akan memilih Oin 
Yu dengan ciri-ciri yang membedakan atau Tangning dengan 


kehadiran yang mendominasi di landasan, ini adalah 
keputusan yang pasti membuat orang yang bertanggung 
jawab atas wawancara di kepala Excalibur Q terluka. 


Dari sudut pandang yang komprehensif, Tangning menang 
dalam profesionalisme. tetapi ketika sampai pada aspek 
lain, dia pasti sedikit menjauh dari Oin Yu. 


Jadi, pada akhirnya, pilihan yang disukai Excalibur Q adalah 
Oin Yu dan Tangning adalah penggantinya. 


Yakin bahwa Qin Yu mendapatkan kesempatan itu, orang- 
orang Excalibur Q dengan cepat memberi asisten Qin Yu 
kepala. Begitu asisten mengetahui Oin Yu telah dipilih, dia 
segera melihat Tangning dengan arogansi kemenangan. 


Melihat situasinya tidak menguntungkan mereka, Fang Yu 
segera menghubungi Mo Ting yang berada jauh di Beijing. 


"Presiden Mo, pengesahan mungkin akan direnggut!" 


Mendengar ini, Mo Ting berpikir tentang bagaimana 
Tangning masih melakukan perlawanan meskipun dia 
sedang tidak enak badan dan merasa hatinya sakit. 
Meskipun dia khawatir tentang Tangning, dia masih berkata 
kepada Fang Yu, "Saya akan berbicara dengan mereka." 


Fang Yu, tentu saja, tidak meragukan kemampuan Mo Ting. 
dia hanya ingin tahu bagaimana dia bisa meyakinkan 
mereka. 


Kapan dia bisa menyaksikan Mo Ting menjadi manajer? 
Penyampaian pesan melalui telepon ini tidak 
menyenangkan. 


Setelah itu, Fang Yu menutup telepon dan kembali ke sisi 
Tangning. beberapa saat kemudian, Excalibur Q 


mengumumkan bahwa mereka akan mengungkapkan 
hasilnya melalui telepon: para pejabat belum mencapai 
kesepakatan. 


Ekspresi wajah asisten Oin Yu berubah. Beberapa saat yang 
lalu, ini bukanlah yang dikatakan orang-orang di Excalibur Q 
padanya. mereka telah memberitahunya bahwa itu sudah 
cukup banyak diselesaikan, apa yang masih mereka tidak 
setujui? 


Apa yang Tangning lakukan pada Excalibur O? 


Pada kenyataannya, ini semua karena panggilan telepon 
sederhana dari Mo Ting. 


"Tuan Stenson, apa kabar? Saya manajer Tangning dari Hai 
Rui Entertainment, Anda dapat memanggil saya Tuanmo. 
Mengenai juru bicara Excalibur O, saya ingin tahu apakah 
Anda telah memutuskan untuk memilih Qin Yu dari Star 
King? " 


"Bahwa?" pria itu sedikit terkejut dengan pertanyaan 
langsung Mo Ting. 


"ika Anda menginginkan model terbaik, Hai Rui punya 
banyak ..tapi, tahukah kamu mengapa Hai Rui memutuskan 
untuk mengirim Tangning? " 


Pria itu tidak bisa berkata-kata tetapi merasa orang-orang 
dari Hai Rui cukup menarik. 


"Saya tidak dapat menyangkal bahwa Qin Yu juga model 
yang hebat, tetapi silakan duduk dan bandingkan kedua 
karya mereka. Saya yakin Anda akan menemukan apa yang 
Anda cari!" 


mo Ting tidak banyak bicara, sebenarnya dia cukup singkat. 
Namun, ia berhasil menyulut minat dan rasa penasaran pria 
tersebut. 


Jadi, setelah menutup telepon, Stenson segera 
memerintahkan stafnya untuk menunda pengumuman 
hasilnya. dia kemudian mengumpulkan karya dari kedua 
model dan menemukan, Tangning memang model yang 
menarik. 


Karir modeling Qin Yu mengikuti jalur standar, beralih dari 
kompetisi menjadi mendapatkan pengakuan dari bekerja 
dengan Star King. Meskipun statusnya tidak rendah, dia 
tidak menonjol dari keramaian. 

Model semacam ini diduplikasi di semua tempat. 


Di sisi lain, Tangning berbeda. Dia punya cerita! 


Excalibur Q adalah merek butik dengan sejarah ratusan 
tahun. Selama bertahun-tahun mereka telah mengalami 
pasang surut dan telah mengembangkan karakter mereka 
sendiri. selain itu, setiap kali mereka mengatasi kesulitan, 
mereka akan hidup kembali ... seperti Tangning. 


Jadi, beberapa pembalikan Tangning menjadikannya favorit. 


Tren Oriental, TO, LM: hasil luar biasa dari perusahaan- 
perusahaan ini semua adalah keajaiban yang diciptakan 
Tangning. 


ini benar-benar kualitas yang harus dimiliki seorang juru 
bicara. 


Tapi, latar belakang Qin Yu masih membuat mereka sedikit 
ragu-ragu ... 


Bab 222: Manajer Anda Memang Perkasa! 


Stenson tidak dapat membuat keputusan saat itu juga, jadi 
dia mengumpulkan komite seleksi untuk memberikan suara. 


Kenyataannya, dia secara pribadi lebih condong ke arah 
Tangning, tetapi dia tidak mengambil keputusan di 
Excalibur O.jadi, dia perlu mendapatkan dukungan dari 
orang lain untuk meyakinkan para petinggi untuk 
menggunakan Tangning yang kurang terkenal dari Qin Yu. 


Setelah mereka mengevaluasi pekerjaan mereka, mayoritas 
suara masih jatuh ke tangan Oin Yu. Ada 7 dari mereka: 4 
pergi ke Oin Yu dan 3 pergi ke Tangning. 


setelah melihat hasilnya, Stenson mengerutkan alisnya. 
Semakin banyak orang memilih Oin Yu, semakin dia merasa 
konflik. 


Itu mengingatkannya pada hari-hari ketika Excalibur Q 
mengalami persaingan yang ganas dan perasaan tidak 
berdaya dan tertekan. 


pada akhirnya, Stenson meletakkan hasilnya dan melirik 
staf dengan cepat sebelum berkata, "Saya hanya ingin 
mengatakan satu hal lagi. Jika Anda bersikeras pada 
keputusan Anda bahkan setelah mendengarkan saya, maka 
kami akan melanjutkan dengan hasilnya. " 


"Tolong bicara." 


"jalur Tangning mirip dengan jalur Excalibur Q ..tidak ada 
yang mengerti sebaik dia bagaimana rasanya mengalami 
pasang surut dan arti warisan sejarah. Saya berharap juru 
bicara Excalibur Q dapat menceritakan sebuah cerita dan 
menggambarkan substansi daripada hanya menjual 
popularitas dan kebanggaan. " 


setelah berbicara, Stenson melihat semua orang lagi 
sebelum dia melanjutkan, "Mari kita lakukan putaran 
pemungutan suara lagi." 


Persaingannya sengit dan suasananya sangat 
menegangkan. Bagaimanapun, Excalibur Q selalu berhati- 
hati dalam memilih juru bicara mereka. 


setelah 10 menit, pemungutan suara putaran kedua selesai. 
Asisten mengumumkan hasilnya: 7 suara untuk Tangning, 0 
untuk Oin Yu. 


Faktanya, mereka semua menyukai Tangning, tetapi karena 
ego mereka, mereka tidak mau mengakuinya. jadi, setelah 
Stenson mengungkapkan pemikirannya, mereka semua 
memahami sudut pandangnya dan segera memilih 
preferensi mereka. Alasan mereka sederhana, setelah 
bekerja untuk Excalibur Q selama bertahun-tahun .... 


selain ketenaran dan kekayaan, ada juga perasaan 
sentimen ... 


mereka semua telah menyaksikan Excalibur Q tumbuh dan 
menjadi dewasa melalui berbagai pertempuran sengit. Jadi 
mereka, tentu saja, bisa mengerti kenapa Tangning cocok 
sebagai juru bicara Excalibur O. 


Karenanya, ketika hasil revisi terungkap, Tangning menang! 


Stenson segera menginstruksikan asistennya untuk 
menghubungi Tangning dan memintanya untuk datang 
menandatangani kontrak di Excalibur Q besok. Tapi, asisten 
itu mencampurkan detail kontak Tangning dan Oin Yu dan 
akhirnya memanggil manajer Oin Yu. 


Manajer gin Yu mengira Oin Yu benar-benar telah 
mendapatkan pengesahan. Dia sangat senang bahwa dia 


segera mengangkat Qin Yu dan memutarnya dengan 
gembira, "Akhirnya ... kita menang melawan Hai Rui. Oin Yu, 
kamu menang melawan Tangning!" 


Mengacaukan detail kontak bukanlah hal yang aneh bagi 
orang asing. lagi pula, bagi orang asing, bahkan jika mereka 
bisa mengingat wajah mereka, mereka tidak bisa mengingat 
identitas mereka. Sebagai kesimpulan, asisten itu hanya 
mengingat tahi lalat di tulang pipi Oin Yu dan menganggap 
dia adalah orang yang diinginkan Stenson. 


Fang Yu menunggu dengan sabar untuk panggilan telepon, 
tetapi dia tahu, semakin lama dia menunggu, semakin 
sedikit kesempatan yang mereka miliki. Pada akhirnya, dia 
tidak punya pilihan selain berkata kepada Tangning, "Kamu 
sudah mencoba yang terbaik. Jika kami tidak mendapatkan 
hasil yang kami inginkan, kami akan segera pulang." 


tangning berdiri di dekat jendela tanpa sepatah kata pun. 
Dari kedalaman tulangnya dia memancarkan keengganan 
untuk mengaku kalah. 


Sejujurnya, kamu harus mengerti, meskipun JK membantu 
kamu meletakkan dasar untuk menjadi supermodel 
internasional, kamu tetap tidak bisa menampilkan angka- 
angka seperti rangking jadi, bukan hal yang aneh bagimu 
untuk kalah. Jangan dimasukkan ke hati. " 


"Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan?" Tangning 
mengangkat kepalanya dan bertanya pada Fang Yu. 


"Anda telah menunjukkan profesionalisme Anda dan 
mencoba yang terbaik. Hanya dalam pertempuran 
internasional seperti ini, senioritas adalah kuncinya." 


"Aku masih ingin mengobrol dengan orang-orang di 
Excalibur O," Tangning tidak mengaku kalah saat dia 
meminta. 


Fang Yu melirik Tangning. Dia menyadari dia memiliki 
semangat yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah dia begitu 
terus terang dan tegas, dia masih memiliki tekadnya sendiri. 


"BAIK. saya akan mencoba dan menghubungi mereka, "Fang 
Yu mengangguk dengan serius. 


Setelah itu, Fang Yu mengeluarkan informasi Excalibur Q 
dan melakukan upaya terakhirnya. Meski butuh waktu 
hampir 1 jam, Fang Yu masih berhasil mendapat kesempatan 
untuk berbicara dengan Stenson. dia kemudian 
menyerahkan telepon kepada Tangning, "Manfaatkan 
kesempatan ini sebaik-baiknya ..." 


Tangning menganggukkan kepalanya dengan ekspresi 
serius dan mengambil telepon dari tangan Fang Yu, "Halo 
Tuan Stenson, ini Tangning." 


"Nona Tang, apa kabar?" 


"Aku minta maaf karena mengganggumu larut malam ..tapi, 
mengenai pengesahan Excalibur Q, bisakah kamu 
mengizinkan aku mengatakan satu hal? Saya sangat ingin 
memperjuangkan kesempatan ini ... " 


Stenson membeku dalam kebingungan. Dia sudah menjadi 
juru bicara ... 


Mengapa dia masih memperjuangkan kesempatan itu? 


Stenson menduga ada sesuatu yang salah dengan 
komunikasi, tetapi dia tidak menjelaskan. Dia ingin 
mendengar pemikiran Tangning tentang Excalibur O. 


"Tolong bicara." 


Dari filosofi Excalibur O saya bisa merasakan kekuatan yang 
mendasarinya. Saya merasa jalan Anda menuju sukses dan 
jalan saya sangat mirip jika saya tidak bisa menjadi juru 
bicara, itu akan sangat disayangkan. " 


Pria itu tertawa: dia merasakan hal yang sama. Dengan 
adanya model yang cocok, jika mereka tidak menggunakan 
dia dan malah memilih model stereotip, mereka juga akan 
merasa kasihan. Begitu... 


..Stenson meletakkan cangkirnya dan tersenyum, "Nona 
Tang, meskipun saya tidak tahu di mana kesalahannya, 
menurut hasil pemungutan suara kami sore ini, juru bicara 
Excalibur Q telah dikonfirmasikan sebagai Andakarena kamu 
sudah menelepon kami, sebaiknya aku memberitahumu, 
besok pagi jam 9 pagi kami akan menemuimu di Excalibur Q 
untuk menandatangani kontrakmu. " 


Begitu Tangning mendengar kata-kata ini, dia tercengang ... 
Jadi inilah kebenarannya ... 


"Namun, Anda benar-benar harus berterima kasih kepada 
manajer Anda.meskipun dia hanya mengucapkan beberapa 
patah kata, dia membuat kita sadar bahwa kita harus fokus 
pada karakter. " 


"Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik." 
"Ini untuk kerja sama yang mulus!" 


Setelah itu, Tangning menutup telepon dan 
mengembalikannya ke Fang Yu. mendengar Tangning 
mengatakan 'kerjasama yang lancar', dia bisa menebak 
bahwa / itu Tangning telah berhasil. 


Long Jie melompat kegirangan. Tetapi Tangning menatap 
Fang Yu dan bertanya, "Stenson mengatakan manajer saya 
membantu meluruskannya. Apakah dia berbicara tentang 
Anda?" 


Fang Yu mengangkat bahu, "Tentu saja tidak.jika saya 
mampu itu, apakah saya akan duduk di sini merasa kalah 
dengan Anda? Ini adalah bukti bahwa manajer Anda 
memang perkasa! " 


"Siapa dia?" 


"Dia saat ini sedang sibuk dengan pekerjaan lain, jadi dia 
meminta saya untuk membantu Anda.namun, pada sore hari 
saya menelepon dan memberi tahu dia bahwa kami 
mengalami kesulitan dengan wawancara Anda. Itu sebabnya 
dia menghubungi mereka, "Fang Yu perlahan menjelaskan," 
Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan ..." 


Bab 223: Dengan Anda Di Sekitar, Saya Tidak Berani Sakit 


Mampu mendapatkan dukungan untuk Excalibur Q 
membuat Tangning benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. 
kata-kata yang dia ucapkan kepada Stenson bukan hanya 
untuk mendapatkan dukungan, tetapi karena dia benar- 
benar menyukai jalan Excalibur Q menuju sukses. 
Terkadang, menjadi juru bicara juga tergantung pada takdir 


Tangning mengeluarkan ponselnya, tergoda untuk 
menelepon Mo Ting, tetapi Italia dan Beijing memiliki 
perbedaan waktu 7 jam. Dia berasumsi, saat ini, Mo Ting 
kemungkinan besar sedang beristirahat. 


Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia akhirnya 
mengirimi Mo Ting pesan: "Saya telah mendapatkan 
pengesahan." 


Tangning tidak mengharapkan Mo Ting untuk menjawab, 
tapi dia secara mengejutkan langsung memanggilnya. 


Tangning dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi kata-kata 
yang keluar dari mulutnya sedikit tidak senang, "Hanya 
karena aku tidak ada, apakah itu berarti kamu bisa bekerja 
sampai larut malam tanpa istirahat?" 


"Itu karena aku tahu kamu pasti akan berhasil, jadi aku 
sedang menunggu panggilan teleponmu," Mo Ting duduk 
dan bersandar di kepala tempat tidur saat dia menjawab. 


"Kamu benar-benar tidak bekerja?" 


Mo Ting tidak punya pilihan selain mengaktifkan obrolan 
video, "Apakah kamu yakin sekarang?" 


"Ting ... bisa mendapatkan dukungan ini membuatku sangat 
bahagia." 


"Aku tahu kamu akan sangat bahagia," kata Mo Ting dengan 
makna yang lebih dalam. Dia memiliki pemahaman yang 
cukup tentang Tangning dan tahu dia pasti akan menyukai 
merek Excalibur Q. itulah sebabnya dia bahkan 
mempertimbangkan dukungan ini untuknya sejak awal dan 
bahkan menelepon Stenson untuk memperjuangkan 
kesempatan itu. 


Realitas membuktikan bahwa semua yang dilakukannya, 
tidak sia-sia. 


"Apakah kamu merasa lebih baik?" 


"Aku baik-baik saja sekarang. Denganmu di sini, aku tidak 
akan berani sakit," Tangning tersenyum. 


di saat seperti ini, Mo Ting tergoda untuk berada di sisinya. 
Dia ingin menepuk kepalanya dan menunjukkan 
dukungannya. Tapi, karena proyek dengan Hong Xin, 
sepertinya dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk 
terbang ke sisinya dalam waktu dekat. 


pasangan itu bercakap-cakap dengan manis di telepon saat 
Fang Yu dan Long Jie secara sadar meninggalkan suite hotel. 
Namun ... karena mereka dipicu oleh Tangning ... mereka 
berdua mulai memikirkan orang di dalam hati mereka. 


lama Jie bahkan mulai bertanya-tanya, jika dia menelepon 
Lu Che saat ini, bagaimana dia akan bereaksi ... 


Setelah kembali ke kamarnya, Long Jie duduk di tempat 
tidur dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia memanggil Lu 
Che - tetapi dia tidak mengangkatnya. 


lama Jie meletakkan teleponnya: dia merasa dia terlalu 
banyak berpikir. Itu tidak seperti mereka dalam hubungan 
yang nyata. Jadi, di tengah malam, kewajiban apa yang dia 
miliki untuk mengangkat teleponnya? 


setelah menarik napas dalam-dalam, Long Jie mengingatkan 
dirinya untuk mengendalikan perasaannya sebelum 
meletakkan ponselnya dan menuju ke kamar mandi ... 


Namun, saat dia mandi, dia mendengar suara teleponnya 
berdering. Mengabaikan tubuhnya yang basah bersabun, 
dia segera bergegas keluar dari kamar mandi. melihat itu 
adalah panggilan telepon dari Lu Che, dia sangat 
bersemangat sehingga dia segera mengangkat telepon. 


"Lu Che!" 


"Apa itu?" 


Begitu Long Jie mendengar suara serak Lu Che, dia tahu dia 
masih setengah tertidur. Dia ingin memberitahunya bahwa 
Tangning telah berhasil mendapatkan dukungan. tetapi, 
setelah dipikir-pikir, Boss senang mendengar berita itu 
karena dia adalah suami Tangning, tetapi Lu Che ... apa arti 
Tangning baginya? 


Jadi, Long Jie membuka dan menutup mulutnya, tapi tidak 
ada kata yang keluar. Sebaliknya, karena dia kedinginan 
karena tubuhnya yang bersabun, dia akhirnya bersin. 


"Apakah kamu terkena flu?" Lu Che dengan cepat bertanya. 


Long Jie mendengar nada perhatian dalam suara Lu Che dan 
tersenyum seperti anak kecil dengan permen, "Tidak, aku 
tidak terkena flu." 


"Oh ... itu bagus. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku 
akan kembali tidur. Kamu juga harus istirahat." 


"Oke," Long Jie menutup telepon dengan senyum konyol. 
Sebenarnya, dia memiliki banyak hal yang ingin dia 
katakan, tapi ... 


. mengingat saat itu tengah malam dan fakta bahwa Lu 
Che bekerja keras di siang hari, dia merasa tidak benar 
untuk terus mengganggunya. 


Namun, begitu dia menutup telepon, dia mulai merasa 
kesepian ... 


Dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. 


Tapi, dia tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri: karena 
Lu Che mengangkat telepon di tengah malam, apakah itu 
berarti, di dalam hatinya, dia spesial baginya? 


Sebenarnya .... 


.lu Che sedang tidur nyenyak saat mendengar teleponnya 
berdering. Dia secara otomatis meraih teleponnya untuk 
melihat ID penelepon. Jika itu orang lain, dia akan menutup 
telepon tanpa ragu-ragu ... 


.. kecuali itu adalah Mo Ting. tapi, setelah melihat nama 
Long Jie, meskipun dia tidak mengangkatnya, dia akhirnya 
memanggilnya kembali. Selain itu, setelah menutup 
telepon, dia menemukan rasa kantuk aslinya telah benar- 
benar memudar ... 


Mungkinkah dia melewatkan sesuatu? 


Lu Che menyeret kepalanya yang berat kembali ke tempat 
tidur. pada kenyataannya, dia bukan tipe yang membuat 
pengecualian untuk orang lain. Bagaimanapun, tempat 
kerjanya adalah Hai Rui: segala sesuatu di Hai Rui mengikuti 
formalitas. Hanya ketika menyangkut Long Jie dia ingin 
membuat pengecualian! 


Dia hanya membuat pengecualian untuknya! 


tertutup sabun, Long Jie duduk di ruang tamu selama 
beberapa waktu. Akibatnya ... keesokan harinya ketika dia 
bangun, dia benar-benar terserang flu. Suaranya sangat 
serak, dia hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata 
pun. 


Melihatnya dengan ketidaknyamanan, Tangning 
memandangnya dengan penuh pertanyaan, "Tadi malam ..." 


"Bagaimana dengan semalam?" Long Jie menghindari 
tatapan Tangning dengan perasaan bersalah. Tidak mungkin 


dia akan mengaku terkena flu karena panggilan telepon 
yang dia lakukan kepada Lu Che. 


Tangning tertawa lembut. Jauh di lubuk hatinya dia tahu 
persis apa yang Long Jie pikirkan. Baginya, Long Jie seperti 
selembar kertas kosong, "Apakah kamu ingin aku 
memanggil Lu Che?" 


"Tangning, kamu memiliki kedua Direktur Fang dan aku di 
sisimu, bukankah itu cukup? Lu Che punya pekerjaan sendiri 
yang harus dilakukan." 


"Kapan kau dan Lu Che menjadi seperti keluarga?" 


"Ayo pergi, kita harus menandatangani kontrakmu," Long Jie 
bersin sambil menutupi mulutnya dengan topeng. Cuacanya 
dingin dan Tangning baru saja pulih dari sakit, dia tidak bisa 
membiarkannya terserang flu. 


Tangning tidak menanggapi. tapi, dalam perjalanan ke 
Excalibur O, dia mengirimi Lu Che pesan. 


"Apa yang terjadi antara kamu dan Long Jie tadi malam? Dia 
terkena flu yang sangat parah ..." 


Lu Che bingung, "Kami hanya membuat panggilan telepon 


Tangning merekam Long Jie yang batuk dan 
mengirimkannya ke Lu Che, "Ketika dia kembali ke 
kamarnya kemarin, dia masih baik-baik saja." 


Melihat pesan Tangning, Lu Che sedikit bingung. Apa 
hubungan Long Jie yang tertular flu dengan panggilan 
telepon mereka? 


sebenarnya, petunjuk Tangning sangat jelas: dia tidak bisa 
lebih terus terang. Bagaimanapun, ini adalah bisnis Long Jie 
dan Lu Che. 


Hanya saja, terkadang, saat pihak yang terlibat masih 
bingung, mereka yang menonton mulai merasa tidak sabar. 


tidak lama kemudian, ketiganya tiba di markas Excalibur Q 
siap untuk masuk dan menandatangani kontrak Tangning. 
Namun, Oin Yu dan manajernya telah tiba sebelum mereka 


Begitu mereka bertemu, mereka berdua terkejut. 


Semua orang tahu bahwa Excalibur O hanya memiliki satu 
tempat untuk model Asia. jika mereka ada di sini untuk 
menandatangani kontrak, apa yang dilakukan orang lain di 
sini? 


Tentu saja, karena manajer Oin Yu menerima panggilan 
telepon dari asisten Stenson, dia pikir Gin Yu memiliki 
dukungan di dalam tas. Adapun Tangning ... 


"Apakah tidak ada rumor yang beredarSaya mendengar 
seseorang suka bermain trik. Jika kita melihat perusahaan 
yang telah kacau balau satu demi satu, kita bisa melihat 
betapa menakutkannya dia. Namun, jika seseorang tidak 
bisa menang, maka mereka tidak bisa menang..." 


Bab 224: Jika Diatur Secara Internal, Katakan Saja 


Tangning mengabaikan ejekan dari manajer Qin Yu dan 
tetap tenang. 


Saat ini, pintu lift terbuka untuk memperlihatkan asisten 
Stenson yang berdiri di luar. Setelah melihat Qin Yu, dia 


berjalan ke arahnya dan menyapa, "Nona Tang, selamat 
datang ... TuanStenson ada di dalam menunggu Anda. " 


Semua orang yang keluar dari lift membeku dalam 
kebingungan, terutama Oin Yu dan manajernya saat wajah 
mereka memerah. 


Tangning tiba-tiba mengerti ketika Stenson 
memberitahunya ada yang tidak beres, apa yang dia 
maksud. 


ternyata, asisten itu mengacaukan identitas mereka ... dan 
Stenson lupa mengoreksi asistennya. 


"Nona Tang?" 


"Saya bukan Nona Tang!" meskipun Qin Yu merasa sedikit 
canggung, dia masih memperbaiki kebenaran. 


"Aku tidak mungkin salah. Stenson menginginkan Tangning, 
yaitu kamu ..."asisten stenson mengeluarkan portofolio 
Tangning dan membaliknya. Setelah melihat foto Tangning, 
dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, "Ya 
Tuhan, saya melakukan kesalahan." 


Yadi, juru bicara Excalibur Q ingin, apakah itu Qin Yu atau 
Tangning?" Manajer Oin Yu bertanya dengan marah. 


wajah asisten itu memerah saat dia melihat secara ambigu 
ke arah Qin Yu dan Tangning. Dia berjuang untuk 
mengucapkan sepatah kata pun. 


Sebaliknya, Fang Yu dengan lugas berkata, "Ayo pergi, 
sudah hampir waktunya untuk menandatangani kontrak. 
Tidak sopan terlambat." 


tangning berjalan melewati semua orang dan berjalan ke 
depan, meninggalkan Qin Yu yang canggung dan 
manajernya di belakang. 


Manajer Oin Yu tidak ingin mengaku kalah, jadi dia menarik 
Oin Yu dan mengikuti di belakang, "Kami juga dihubungi 
oleh Excalibur Q untuk menandatangani kontrak ..." 


setelah melihat ini, wajah asisten Stenson berubah dari 
merah menjadi putih. Dia tidak tahu bagaimana dia harus 
menyelesaikan situasi ini. 


Setelah memperhatikan Oin Yu dan asistennya mengikuti 
mereka, Fang Yu tidak bisa menahan tawa, "Jika kamu tidak 
bisa menang, maka kamu tidak bisa menang." 


"Saya menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan 
memilih seseorang yang sehebat Oin Yu. Apakah ada yang 
salah dengan Excalibur Q? Mengapa mereka memilih 
seseorang dengan status internasional yang begitu 
rendah?" 


Fang Yu tidak menanggapi. Dia tahu, jika Qin Yu berjalan 
seperti ini, dia akan lebih malu. 


tidak lama kemudian, mereka memasuki kantor Stenson 
bersama. Namun ... Stenson melihat Gin Yu masuk di 
belakang. Dia tidak bisa menghindari perasaan canggung. 
Dia menepuk kepalanya dan berkata kepada manajer Qin 
Yu, "Saya sangat menyesal Nona Qin, itu semua kesalahan 
asisten saya. Dia menghubungi orang yang salah..saya 
benar-benar minta maaf. " 


"Excalibur O memilih Tangning?" Oin Yu langsung bertanya. 


"Ya, itu benar," Stenson menganggukkan kepalanya. 
"Biarkan asisten saya mengantar Anda kembali ke hotel." 


"Bisakah kamu memberitahuku kenapa?" gin Yu terdengar 
seperti dia menekan amarahnya: dia jelas tidak mengerti 
keputusan Stenson. Jika dia kalah dari supermodel seperti 
Huo Jingjing, dia tidak akan mempertanyakannya, tapi apa 
hebatnya Tangning? 


Dia tidak bisa menang melawan orang lain di Hai Rui. tidak 
bisakah dia menang melawan Tangning? 


“Ini adalah hasil pemungutan suara yang diadakan oleh 
Excalibur Q. Kami percaya bahwa Nona Tang adalah juru 
bicara yang lebih cocok untuk Excalibur Q daripada Nona 
Oin." 


"Suara apa? Jika sudah diatur secara internal, katakan saja 
. "Manajer qin Yu tidak bisa menahan emosinya saat dia 
berbicara dengan Stenson dengan sikap bermusuhan. 


Stenson dengan lugas menjawab, "Itu merupakan 
penghinaan bagi kami dan penghinaan bagi diri Anda 
sendiri." 


"Kami tidak memilih juru bicara kami berdasarkan pengaruh 
model.faktor terpenting adalah apakah model tersebut 
sesuai dengan produk kita. Nona Tang memang lebih cocok 
daripada Nona Qin. Saya berharap Star King bisa berpikiran 
terbuka. " 


"Cocok pantatku!" 


Stenson kehilangan kesabarannya dan langsung berkata 
kepada manajer Qin Yu, "Kami tidak menginginkan model 
stereotip." 


Mendengar ini, Qin Yu tercengang karena manajernya 
dengan marah menuntut, "Tuan Stenson, saya ingin Anda 
meminta maaf kepada Oin Yu." 


"Saya hanya menyatakan fakta. Memang, dalam semua 
aspek, Nona Oin lebih luar biasa daripada Nona Tang. Tapi, 
yang kami inginkan bukan sekadar taruhan yang aman 
„ditambah, Nona Qin, bahkan jika Anda tidak mau 
mengakuinya, dalam hal profesionalisme, Anda memang 
lebih rendah ..." 


"Bagaimana Anda bisa membuktikannya?" 


"Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki apa yang 
terjadi di Beijing. Setiap proyek yang dikerjakan Nona Tang 
telah menciptakan sensasi yang luar biasa, bagaimana 
denganmu Nona Oin?" 

"Menggerakkan Tren Oriental di Amerika Utara: membuat TO 
berubah dari penjualan rendah menjadi terlaris: membantu 
rangkaian cincin kawin LM menjadi nomor satu; mendorong 
Feng Cai ke puncak penayangan dengan tampil. Nona Oin, 
apakah Anda telah melakukan sesuatu seperti ini?" 


qin Yu membeku, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa .... 


Dia awalnya memiliki segala macam argumen untuk 
dilontarkan pada Stenson, tetapi tiba-tiba, dia tidak bisa 
mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya kata-katanya 
tersangkut di belakang  tenggorokannya, membuat 
tenggorokannya terbakar dan menderita. 


ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya 
tidak ada yang bisa dia gunakan untuk bersaing melawan 
mereka. 


Dia tidak memiliki prestasi unik ... 


meskipun dia dengan mudah diingat di panggung 
internasional, melakukan sesuatu yang benar-benar berarti 
seperti memicu tren seperti Tangning bukanlah sesuatu 
yang pernah dia lakukan. 


Bahkan jika orang lain tidak tahu, sebagai modelnya sendiri, 
dia sangat menyadari betapa sulitnya hal ini untuk dicapai. 


"Jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, saya sarankan Anda 
berdua pergi," melihat Qin Yu tidak memiliki apa-apa untuk 
dikatakan, Stenson dengan sopan mengingatkan mereka 
untuk pergi. 


Oin Yu melirik Tangning. Hasil Tangning selama beberapa 
bulan terakhir terlintas di benaknya saat dia akhirnya 
menstabilkan emosinya. 


"Pasti akan ada hari ketika aku menang melawanmu." 


Setelah berbicara, Oin Yu meninggalkan kantor Stenson 
bersama manajernya. Namun, manajernya tidak bisa 
menahan amarahnya, "Apa bagusnya Tangning?" 


"angan katakan itu. Tangning memang cukup mumpuni 
.Iitu sebabnya saya tidak punya cara untuk menyangkal 
apa pun yang dikatakan Stenson, "Oin Yu menjawab dengan 
ekspresi pucat. 


"Tapi, Oin Yu, setelah kehilangan dukungan ini, bagaimana 
Anda akan menjelaskan diri Anda sendiri ketika kita 
kembali?" manajernya bertanya dengan gelisah dengan 
tangan di pinggul. "Kami kalah dari Hai Rui sekali lagi.pada 
kenyataannya, kami kalah dari model tanpa banyak status 
internasional. Jika tersiar kabar, apa yang akan terjadi pada 
harga diri Star King? " 


"Apa lagi yang bisa kita lakukan?" 


"Aku tahu bahwa butuh banyak usaha bagi Tangning untuk 
menang melawanmu jika kontraknya rusak, maka tidak satu 
pun dari kalian yang akan menjadi pemenang dan Star King 
tidak akan kalah dari Hai Rui, "manajernya menyarankan. 


"Apa yang kamu rencanakan? Tangning sudah melalui 
banyak hal, apa kamu pikir dia akan takut padamu?" Qin Yu 
mencibir. 


"Malam ini saya akan menyelidiki siapa manajernya sebelum 
kita membuat keputusan," kata manajernya sambil berpikir. 


Oin Yu mengerti, meskipun Star King biasanya kalah saat 
bersaing dengan Hai Rui, setidaknya itu selalu pertempuran 
di level yang sama. Namun, kali ini, dia kalah dari Tangning 
"level rendah'. Kebanggaan dan status apa yang masih dia 
miliki di Star King? 


Ini bukan lagi masalahnya sendiri: itu adalah masalah 
antara Star King dan Hai Rui... 


Bab 225: Ketika Sepasang Orang Bekerja Bersama, Bekerja 
Tidak Lagi Melelahkan 


Namun, Mo Ting lebih sensitif dari manajer Oin Yu. Begitu 
dia tahu Tangning telah menandatangani kontraknya, dia 
meminta departemen PR-nya untuk merilis artikel yang 
memberi selamat kepada Tangning karena menjadi juru 
bicara baru Excalibur O. 


jadi, Qin Yu kalah! 


Direktur Artis Star King langsung menghubungi Oin Yu, 
menanyakan apa yang telah terjadi. Perusahaan telah 
menghabiskan begitu banyak uang dan memberinya begitu 
banyak dukungan, namun dukungan itu direnggut oleh 
Tangning. 


Oin Yu tidak bisa berkata-kata. Adapun manajernya, dia 
diliputi amarah. Tindakan Hai Rui sangat cepat sehingga dia 
bahkan belum mendapat kesempatan untuk menyelidiki 
manajer Tangning! 


Seluruh industri sudah tahu bahwa / itu Tangning telah 
mengalahkan Qin Yu. jika dia membalas saat ini, Star King 
akan menarik terlalu banyak perhatian dan diserang. Jadi, 
tidak hanya tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan 
harus mendoakan yang terbaik untuk Tangning. 


Siapa manajer Tangning? dia benar-benar berhasil 
mencegah Tangning dengan bersih dari insiden apa pun 
tanpa memberi mereka kesempatan sekecil apa pun. 


Oin Yu mengerti bahwa tidak ada kesempatan untuk 
membalik hasil dari juru bicara Excalibur O, jadi dia 
mengatakan kepada manajernya, "Ayo segera pulang." 


manajernya tidak mau mengaku kalah, tetapi pada saat ini, 
dia lebih sibuk dengan rasa ingin tahu. 


Kapan manajer Hai Rui menjadi begitu sulit untuk dihadapi? 


Tidak lama kemudian, Tangning juga melihat berita 
tersebut. Dia tiba-tiba memiliki firasat tentang siapa 
manajernya. tidak bisa muncul, namun masih bisa 
menghadapi situasi dengan begitu lancar: siapa lagi? 
Sebenarnya, Tangning seharusnya sudah menebak sejak 
lama: Mo Ting telah menyebutkannya di masa lalu, tetapi 
Tangning tidak mengingatnya pada saat itu. Namun, 
sekarang dia memikirkannya, pria itu sudah merencanakan 
semuanya. 


"Direktur Fang, siapa manajer Tangning? Dia telah 
melakukan begitu banyak hal di belakang layar, namun dia 
belum pernah muncul. Apakah kita bermain petak umpet?" 
Long Jie kehilangan kesabarannya saat dia melihat berita. 
dia tidak dapat menyangkal bahwa dia mampu, tetapi tidak 
muncul meskipun dia adalah manajernya, apakah dia 
mencoba bermain-main dengan mereka? 


Fang Yu merapikan jasnya dan melirik ke arah Tangning. Dia 
menyadari dia sama sekali tidak penasaran dengan jawaban 
ini. dia kemudian tersenyum pada Long Jie dan berkata, "Dia 
seharusnya dalam perjalanan ... dia absen sebelumnya 
karena dia masih memiliki pekerjaan lain yang harus 
dilakukan. Tapi, kontrak Excalibur O telah ditandatangani. 
Jadi, dia sedang dalam perjalanan ke membantu Tangning 
merencanakan langkah selanjutnya. " 


setelah berbicara, Fang Yu terdiam beberapa detik sebelum 
melanjutkan, "Oleh karena itu, pekerjaan saya di sini sudah 
selesai. Saya sudah memesan penerbangan sore untuk 
kembali ke Beijing." 


"Secepat itu?" 


"Aku masih punya banyak berita PR untuk dirilis," Fang Yu 
menjawab dengan cepat. namun, Tangning sama sekali 
tidak merasakan urgensi dalam suaranya. 


"Baiklah kalau begitu ..." Long Jie tidak mengatakan apa-apa 
lagi karena flu memukulinya dengan sangat parah. 


Fang Yu menatap Long Jie dan berkata, "Xiao Longlong, 
kamu benar-benar perlu menemukan seorang pria untuk 
menjagamu." 


"Dasar..." 
lama Jie melempar bantal ke Fang Yu. 


Sebenarnya, setelah menghabiskan beberapa waktu dengan 
Fang Yu, orang akan segera menyadari bahwa dia adalah 
orang yang cukup karismatik. Tidak hanya fasih dalam 
pidatonya dan dikenal sebagai wajah PR Hai Rui, dia juga 
memiliki selera humor yang tinggi dan tampil riang. dia 
seperti siswa di kelas yang selalu tertidur tapi tetap keluar 


lebih dulu. Dia melakukan banyak hal dengan metodenya 
sendiri, bergaul dengan semua orang dan sangat disukai. 


Fang Yu tersenyum pada kedua wanita itu. Setelah kembali 
ke kamarnya, dia mengambil barang bawaannya dan 
meninggalkan tempat itu. saat dia pergi, dia bahkan tidak 
mengucapkan selamat tinggal. 


Long Jie melihat Fang Yu pergi dari jendela dan berbalik 
untuk bertanya pada Tangning, "Apakah kamu tahu siapa 
manajermu?" 


"Aku bisa menebak dengan kasar," Tangning berdiri dari 
sofa dan mengambil obat dari kopernya untuk Long Jie. 


"Siapa ini?" 


"Manajer jenis apa yang menurutmu akan diatur Mo Ting 
untukku?" Tangning bertanya pada Long Jie, yang semakin 
dekat dengan tidak nyaman. Tangning mendorong wajah 
Long Jie yang dipenuhi kuman sehingga dia bisa berhenti 
bernapas padanya. 


Lama Jie duduk di tempat tidur dan mulai menganalisis, "Dia 
benar-benar orang yang cakap. Itulah sebabnya dia berhasil 
menangani insiden baru-baru ini dengan sempurna." 


"Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana menjagamu. 
Faktanya, dia pasti lebih bijaksana daripada Fang Yu." 


"Dia harus sangat profesional dan perlu memiliki 
pemahaman khusus terhadap Anda. Yang terpenting, dia 
harus memiliki kemampuan untuk merencanakan masa 
depan Anda." 


Long Jie mendaftar semua persyaratan. 


"Kalau begitu, menurutmu siapa yang mampu memenuhi 
semua ini?" 


Lama Jie menelusuri semua nama manajer Hai Rui di kepala 
dan wajah mereka. Meskipun mereka semua mampu 
untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan Tangning, hanya 
ada satu orang. 


"Diri." 


Tangning memandang Long Jie seperti dia akhirnya telah 
tercerahkan. ini juga satu-satunya jawaban yang bisa dia 
pikirkan. 


Awalnya, Long Jie tidak bereaksi. Tetapi setelah tetap 
terpana selama beberapa detik, dia tiba-tiba melompat dari 
tempat tidur dan mulai mengguncang bahu Tangning 
dengan penuh semangat, "Apakah ini nyata? Bos secara 
pribadi akan menjadi manajermu? Ini bukan lelucon kan?" 


tangning menekan dengan kuat di tangannya yang 
bersemangat dan mengangguk, "Dia menyebutkannya di 
masa lalu, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan benar- 
benar melakukannya." 


Pada kenyataannya, tidak sulit untuk melihat bahwa / itu 
Tangning memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan 
terhadap Mo Ting sebagai manajernya. pertama, pekerjaan 
Mo Ting terlalu sibuk, dia tidak mungkin punya cukup waktu 
untuk berlarian dengannya. 


Ditambah, dia tidak ingin dia terlalu lelah. 


"Kalau begitu itu pasti nyata!" Long Jie tetap bersemangat. 
Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa memiliki Mo 
Ting sebagai manajer? 


Hanya Tangning! 
dia ingin mengatur istrinya sendiri. 
"Ini bukan yang kuharapkan ..." 


Long Jie mengerti apa yang dikhawatirkan Tangning, jadi dia 
diam dan tersenyum, "Jangan khawatir, karena Boss 
membuat keputusan ini, dia pasti bisa 
mengkoordinasikannya dengan pekerjaannya sendiri. Lagi 
pula, dia tidak ingin kamu khawatir. plus, pernahkah kamu 
mendengar pepatah ini sebelumnya? 'Ketika pasangan 
bekerja bersama, pekerjaan tidak lagi melelahkan'. " 


"Tangning, pikirkanlah ... kamu terlahir untuk menjadi 
model. Selama kamu diberi kesempatan, kamu pasti akan 
dapat menciptakan keajaiban ...yang hilang hanyalah 
manajer yang dapat melindungi Anda, dan Bos memiliki 
kekuatan tertinggi. Jika kalian berdua bergabung, bukankah 
kamu akan menjadi tak terkalahkan? "Long Jie mengedipkan 
mata pada Tangning dengan kegembiraan yang tak bisa 
disembunyikan. 


Lihat insiden dengan Excalibur O, bukankah ini bukti 
terbaik?hanya beberapa kata sederhana dari Boss sudah 
cukup untuk membuat mereka mempertimbangkan kembali 
kriteria mereka. Bukankah ini cukup untuk membuktikan 
kemampuannya? Dia luar biasa! " 


"Di atas segalanya, dia sibuk, tapi dia juga bisa meletakkan 
sebagian dari kekuatannya.Daripada membiarkannya lelah 
di tempat di mana Anda tidak bisa melihatnya, mengapa 
tidak membiarkannya di sisi Anda? Setidaknya Anda bisa 
memastikan dia beristirahat, apa buruknya itu? jika kamu 
benar-benar merasa bahwa dia terlalu banyak bekerja dan 
lelah, kamu selalu dapat membantunya ... antara suami dan 
istri, apa yang tidak kamu mampu lakukan? "tanya Long Jie. 


Bab 226-230 
Bab 226: Kau Tidak Tidur Denganku? 


Keputusan ini tidak berada dalam lingkup kendali Tangning, 
jadi ... dia merasa sedikit takut. Mo Ting tentu saja yang 
terbaik: dia unik dan tidak ada orang lain yang bisa 
dibandingkan. Tapi, dia tidak bisa mengantisipasi 
bagaimana reaksi publik. apakah menjadi manajer akan 
mempengaruhinya secara negatif? Di atas segalanya, 
pekerjaan Mo Ting adalah yang paling membuat Tangning 
khawatir. 


Namun, Excalibur Q tidak memberi Tangning waktu untuk 
memikirkan hal ini. Setelah menandatangani kontrak, sore 
itu juga, mereka langsung syuting iklan mereka. 


saat dia bekerja dengan model Barat, Tangning kurang 
memiliki kekuatan fisik dibandingkan: apalagi perutnya 
masih belum sehat. Setelah 6 jam kerja terus menerus, 
Tangning jelas berjuang untuk mengikutinya. 


Long Jie merasa sedikit cemas. ada beberapa kali dia 
meminta fotografer untuk istirahat sejenak, tetapi dia 
mengabaikannya atau mengatakan kepadanya bahwa 
semua orang saat ini bekerja keras dan Tangning bukan 
satu-satunya yang lelah. 


berada di negeri asing, ketika sampai pada masalah seperti 
ini, Long Jie merasa tidak berdaya sebagai asisten belaka. 


Namun, dari awal hingga akhir, Tangning bertahan melalui 
pengambilan demi satu. Karena kesalahan yang dibuat oleh 
model lain, dia harus merekam beberapa adegan beberapa 
kali. 


"Tangning, kamu baik-baik saja?" lama Jie bertanya di sela- 
sela pengambilan sambil memberinya air hangat. 


Tangning meletakkan tangannya di pipinya sendiri dan 
mengangguk, "Aku seharusnya bisa bertahan." 


“Ini jelas tidak ada dalam kontrak ... apakah model Barat ini 
memiliki keinginan mati?" tepat saat kata-kata marah Long 
Jie keluar dari mulutnya, 'DANG' yang keras bergema di 
seluruh set. Seorang model yang relatif kurus pingsan, 
"Apakah dia baru saja pingsan?" 


"Bukankah ini pemandangan biasa?" Tangning 
mengembalikan cangkirnya ke Long Jie dengan ekspresi 
tidak terpengaruh. 


"Apakah ini berarti Anda bisa beristirahat sekarang?" 
"Ayo, ayo, kembali bekerja ..." seru staf fotografi. 


Long Jie menunduk untuk melihat kaki Tangning: 7-8 jam 
memakai sepatu hak, sungguh menyiksa. 


"Ada apa? Aku pernah melakukan hal seperti ini di masa 
laluhanya karena Mo Ting sekarang menjadi manajerku, 
apakah itu berarti aku lebih berharga dari sebelumnya? 
"Tangning memandang Long Jie dengan lucu. Di masa lalu, 
dia pernah mengalami pemotretan yang bahkan lebih 
menuntut dan lebih terburu-buru dari ini, bagaimana 
apakah ini dibandingkan? 


"Tapi sudah 8 jam!" 


"angan khawatir, aku bisa mengatasinya." Setelah 
berbicara, Tangning baru saja akan memperbaiki riasannya, 
ketika tiba-tiba dia merasakan tarikan yang kuat di 
lengannya. 


Tangning tercengang ... 
Begitu pula Long Jie. 


sebenarnya, semua orang yang hadir terkejut: seorang pria 
yang sangat terkemuka telah muncul di set fotografi. 


Set penuh dengan bisikan: Beberapa orang terkejut 
sementara beberapa bersiul melihat penampilannya, 
mengira dia juga seorang model. Faktanya, mereka mengira 
dia adalah model papan atas. namun, Mo Ting hanya 
menarik Tangning dan memberi isyarat untuk duduk di 
samping. 


Tangning berjuang sedikit saat dia melihat ke mata Mo Ting 
yang seperti berlian hitam. Hanya butuh beberapa detik 
sebelum dia menyerah dan dengan patuh duduk di kursi, 
meninggalkan segalanya untuk ditangani pria ini. 


lama Jie begitu bersemangat sehingga dia diam-diam 
bertepuk tangan pada dirinya sendiri. Sekarang Bos ada di 
sini, penyelamat Tangning telah tiba ... 


Seperti yang diantisipasi, Mo Ting langsung menghampiri 
fotografer dan berkata, "Telah dinyatakan dalam Pasal 3.2 
dan 6.4 kontrak bahwa jam kerja Tangning adalah dari jam 8 
pagi sampai jam 6 sore..jika Anda perlu bekerja di luar jam- 
jam tersebut, tidak boleh lebih dari 2 jam. Apakah Anda 
ingin melanggar kontrak? " 


Untuk mempercepat pemotretan, fotografer memang telah 
menolak model jam istirahat mereka yang sah ... 


Tapi, tidak ada model Barat yang membuka mulut untuk 
memprotes ... 


jadi, fotografer itu menjawab, "Semua orang bekerja keras 
untuk menyelesaikan pemotretan ini. Apakah Anda 
mengharapkan semua orang menunggu Tangning?" 


"Hanya karena mereka bersedia untuk ditindas olehmu, itu 
adalah masalah mereka. Tangning kami berbeda. Kami akan 
bekerja sesuai kontrak." 


setelah berbicara, Mo Ting berbalik dan mendekati Tangning 
saat semua orang tersentak, "Apa kamu masih bisa 
berjalan?" 


Tangning menatap tumitnya. Tepat saat dia akan 
menanggapi, Mo Ting melingkarkan lengannya di 
pinggangnya dan menggendongnya secara horizontal. 


"Hei, selama ini kami berbicara, kamu belum memberi tahu 
kami siapa kamu," fotografer itu mengejar mereka. Dia 
hanya diberi tahu bahwa / itu Tangning telah membawa 
seorang asisten dan beberapa pengawal. 


"Manajer Tangning." 


Long Jie menyelinap dalam senyuman saat dia mengikuti di 
belakang keduanya .... 


setelah menindas istri Boss seperti ini, akan mengejutkan 
jika dia tidak kesal. 


Tak perlu dikatakan, Long Jie sekali lagi kagum dengan Mo 
Ting. Selama penandatanganan kontrak, Fang Yu adalah 
orang yang telah membaca kontrak. Namun, menurut 
keyakinan Boss ketika dia mengingat istilah-istilah itu, itu 
mengalir keluar dari mulutnya dengan lancar seperti dia 
telah menghafalnya sepenuhnya. 


Tangning bersandar ke pelukan Mo Ting saat dia 
menempatkannya ke dalam mobil. melihat ekspresi marah 
di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bertanya, "Apakah Anda benar-benar akan menjadi manajer 
saya?" 


"Pilihan lain apa yang saya miliki, Nona Tang?" Mo Ting 
bertanya saat dia mulai mengemudi. 


Biasanya dia akan memanggilnya 'Ny. Mo '. tampaknya, dia 
benar-benar membuat perbedaan yang jelas antara 
pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aura manajernya 
langsung bisa dirasakan. 


"Sekarang pekerjaan selesai, bisakah Manajer Mo 
menyelesaikannya?" 


Mo Ting menoleh untuk melihat Tangning saat dia menghela 
nafas. Dia tidak tahan menyalahkannya atas apa yang telah 
terjadi. terhadap orang yang dia cintai, bahkan jika dia 
marah, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata kasar. 


Tidak lama kemudian, mereka kembali ke hotel. 


Begitu mereka memasuki suite hotel, Mo Ting langsung 
menekan Tangning di tempat tidur dan memaksakan ciuman 
di bibirnya. setelah menikmatinya sebentar, dia akhirnya 
pindah dan berlutut di samping tempat tidur untuk 
membantunya melepaskan sepatunya. 


Melihat tumit dan solnya penuh dengan lecet dan luka, 
hatinya hancur. 


tidak lama kemudian, Tangning duduk dari tempat tidur dan 
mendekati Mo Ting dari belakang untuk melingkarkan 
lengannya di lehernya saat tubuhnya menekan ... 


"Aku belum pernah melihat kakimu dalam keadaan yang 
baik sebelumnya ..." 


"Anda tahu fotografer itu menindas, mengapa Anda terus 
bekerja?" 


Mendengar keluhannya, Tangning tiba-tiba tertawa, "Ketika 
saya sedang bekerja, semuanya buruk. Kaki saya sakit, 
perut saya sakit dan kepala saya pusing." 


"Tapi, setelah melihatmu ... semuanya menjadi lebih baik." 


Mo Ting merasa tidak berdaya, dia tidak bisa terus marah 
padanya. dengan punggung masih menghadap ke arahnya, 
dia berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit- 
langit, "Aku tidak akan membiarkan siapa pun 
mengganggumu lagi." 


"Selama pemotretan, jika saya membalas, saya pasti akan 
membuat fotografer dan model lain tidak menyukai 
saya.saya tidak yakin apa yang mungkin mereka lakukan di 
belakang layar. Jadi, sebelum Anda tiba, saya hanya dapat 
memilih opsi yang paling aman. Saya yakin Anda mengerti 


"Plus, Manajer Mo, cepatlah pulang kerja. Kamu terlalu 
banyak bicara. Aku ingin suamiku kembali ..." 


dengan punggung menghadapnya, dia dengan lembut 
menggelengkan kepalanya beberapa kali, "Bagaimana kamu 
bisa mengeluh bahwa aku terlalu banyak bicara ... kapan 
kamu pernah melihatku begitu peduli pada orang lain?" 


Jangan terlalu memikirkannya ... ayo mandi." 


Mo Ting berhenti berbicara: dia tahu Tangning lelah. jadi 
setelah mandi bersama, dia menggendongnya dan 


meletakkannya di tempat tidur, "Aku tinggal di seberang, 
jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." 


Tangning segera terbangun, "Kamu tidak tidur denganku?" 


"Selama masa kerja Anda, mari kita patuhi kontrak," Mo Ting 
menyelipkannya ke tempat tidur dan mematikan lampu. 


Tangning memperhatikan saat Mo Ting pergi dan tersenyum. 
Semua ketakutan yang awalnya dia rasakan telah benar- 
benar lenyap ... 


Bab 227: Karena Itu Tubuh Yang Sempurna 


Keesokan harinya, karena Tangning bekerja pada jam 8 pagi, 
dia bangun jam 6:30 pagi. Dia menginstruksikan Long Jie 
untuk membuat sarapan sebelum dia diam-diam 
membawanya ke suite Mo Ting. 


karena Mo Ting langsung bergegas ke studio fotografi 
setelah mendarat kemarin, dia tidak punya waktu untuk 
mengatur pakaian dan dokumennya. Saat ini, mereka 
berserakan di atas sofa. 


Tangning tahu dia lelah, jadi dia dengan lembut merapikan 
semuanya dengan rapi sebelum meletakkan sarapan yang 
harum di atas meja di luar kamar tidurnya. 


Akhirnya, dia berjalan tanpa alas kaki ke tempat tidur Mo 
Ting dan duduk di tepi sebelum dengan lembut mengusap 
wajahnya yang menarik. 


mo Ting sepertinya sudah bangun sejak lama. Saat dia 
merasakan jari-jarinya menaiki wajahnya, dia meraihnya 
dan meletakkan kepalanya di pahanya. 


Hati tangning terasa sakit saat dia memainkan rambutnya 
sebelum mengaitkan tangannya dengan tangan kirinya 
yang membawa cincin, "Sebentar lagi, Long Jie akan 
menemaniku ke syuting. Tetap di sini dan istirahat, oke?" 


"Tidak hari ini ..." jawab Mo Ting dengan makna ganda. 


tangning menundukkan kepalanya dan melihat arloji di 
pergelangan tangannya, itu masih pagi. Jadi dia berbaring 
di tempat tidur dan memeluk Mo Ting. 


"Hari ini Anda tidak akan bertanya kepada saya mengapa 
saya bersikeras menjadi manajer Anda?" 


Tangning berpikir sejenak dan menjawab dengan senyum 
manis, "Apa yang sudah selesai, saya akan percaya pada 
keputusan Anda. Bahkan jika saya takut dan ragu ... saya 
tidak akan menjadi orang yang menyeret Anda ke bawah. 
Jika Anda tidak takut, lalu mengapa saya harus takut? " 


"Ya, jangan takut." 


"ika saya menjelajahi seluruh industri hiburan, tidak ada 
manajer yang mampu seperti manajer saya. Dalam hal ini, 
apa yang membuat saya tidak puas? Ting ... Anda telah 
memberi saya kepercayaan diri, mengajari saya untuk 
meletakkan kepura-puraan palsu dan membantu saya 
membangun kulit terluar yang kuat. Anda telah membuat 
saya lebih baik. " 


mo Ting diam-diam memegang tangan Tangning tanpa 
sepatah kata pun. Hubungan antara suami dan istri selalu 
saling bergantung: itulah cara untuk membuat satu sama 
lain lebih baik. 


Pasangan itu berbaring seperti ini selama 40 menit. untuk 
tiba tepat waktu ke studio fotografi pada pukul 8 pagi, Mo 


Ting akhirnya menarik seprai dan bangkit. Tapi ... karena dia 
memiliki kebiasaan tidur telanjang, pipi Tangning berubah 
menjadi merah. 


mo Ting tertawa lembut saat dia mengaitkan dagu Tangning 
di tangannya dan menginstruksikan, "Aku akan mandi, 
bantu aku memilih beberapa pakaian." 


"Uh huh." 


"Kita sudah menikah cukup lama sekarang ... apa kamu 
belum terbiasa dengan tubuhku? Kamu benar-benar 
tersipu?" 


"Karena itu tubuh yang sempurna." setelah memberikan 
tanggapannya, Tangning berjalan ke lemari dan mengambil 
satu set pakaian yang baru saja dia tempatkan di dalam 
belum lama ini. 


Jam 8 pagi, Tangning dan yang lainnya tiba di studio 
fotografi, tepat waktu. tangning dengan cepat menjadi 
pikiran yang benar dan mulai menyiapkan pakaian dan 
riasannya. Namun, keadaan sangat berbeda dengan hari 
sebelumnya. Saat Mo Ting hadir, fotografer menahan 
sedikit. 


dia menahan tanpa alasan lain, tetapi hanya karena aura 
berbahaya yang terpancar dari tubuh Mo Ting. Di depan 
Tangning, Mo Ting lembut dan bijaksana seperti biasa: dia 
perhatian sampai ke detail terkecil. tapi, di depan orang 
luar, dia masih raja yang tidak bisa didekati: seperti 
matahari yang tidak bisa dilihat secara langsung. 


"Siapa laki laki itu?" 


"Rupanya, dia manajer Tangning ..." 


"Dia tidak terlihat seperti itu. Dengan fitur-fiturnya yang 
hebat, mengapa dia tidak seorang model?" 


"Haruskah kita menggodanya?" 


staf di studio berbisik di antara mereka sendiri saat mereka 
bekerja: beberapa bahkan ingin menggoda Mo Ting secara 
pribadi. Namun, bahkan sebelum mereka mendekatinya, 
mereka takut tidak bergerak oleh tatapan tajam Mo Ting. 


Long Jie berdiri di samping Mo Ting menikmati kemuliaan. 
Sangat memuaskan ...dengan penampilan Boss, tidak ada 
yang berani melihat mereka dengan enteng lagi. 


Mereka menghabiskan sepanjang hari di studio. Saat 
memantau pengambilan gambar, Mo Ting mengeluarkan 
karyanya sendiri dan mulai mengerjakannya. menjelang 
malam, Stenson dan orang-orang lain yang bertanggung 
jawab datang mengunjungi lokasi syuting dan memeriksa 
kemajuannya. Namun, begitu mereka tiba, mata mereka 
langsung tertuju pada Mo Ting. 


Stenson merasa dia telah melihat pria ini sebelumnya ... 
Dia memiliki rasa keakraban ... 


dia bahkan berbalik untuk menanyakan asistennya dengan 
tenang. Akhirnya, asistennya menjawab, "Tuan, dia adalah 
presiden dari agensi Hiburan Hai Rui yang terkenal, Tuan Mo 
Ting." 


"Tidak heran ..."Stenson segera teringat dengan pria yang 
dia ajak bicara di telepon: Manajer Tangning juga memiliki 
nama keluarga 'Mo'. Mungkinkah...? 


Stenson tidak menunda. Dia berjalan langsung ke Mo Ting 
dan mengulurkan tangannya, "Aku tidak pernah menyangka 
Presiden Mo akan muncul, maaf karena tidak 
menyadarinya." 


"Anda terlalu sopan Tuan Stenson. Tangning kami telah 
mengganggu Anda." 


"Tidak, tidak sama sekali, dia sangat berbakat," Stenson 
tidak menahan pujiannya. 


"Sayang sekali Tangning tidak dalam bentuk terbaiknya hari 
ini. Mungkin karena dia bekerja terlalu lama kemarinkalau 
tidak, dia pasti bisa tampil lebih baik hari ini, "Mo Ting 
mengisyaratkan. 


Begitu Stenson mendengar ini, dia segera memahami kata- 
kata Mo Ting, "Jangan khawatir Presiden Mo, Excalibur Q 
pasti akan membantu Tangning mempertahankan suasana 
kerja yang menyenangkan." 


Stenson diam-diam menghela nafas dan senang karena dia 
tidak memilih Qin Yu. 


Model Tangning ini tampaknya tidak memiliki kekuatan apa 
pun, tetapi, siapa sangka, dia sebenarnya memiliki 
kemampuan untuk menjadikan CEO agensi hiburan terkenal 
dunia menjadi manajernya. 


dia pasti memiliki masa depan yang menjanjikan! 


Ini adalah cara Hai Rui untuk mengawal Tangning melalui 
semua kompetisi yang dihadapinya. 


"Aku ingin tahu apakah Mo Ting akan memberiku 
kehormatan untuk berbagi makan malam malam ini?" 


"Dengan senang hati. Tapi, saya boleh membawa pasangan 
wanita .."mo Ting menjawab dengan sopan sebelum 
menatap Tangning dengan lembut. 


Stenson tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 


Namun, ketiganya akhirnya tidak berhasil makan malam 
bersama, karena malam itu, sebuah skandal yang sangat 
memalukan dirilis di Beijing mengenai Huo Jingjing. 


seorang reporter hiburan mengungkapkan bahwa Huo 
Jingjing telah hidup bersama dengan seorang pecandu judi 
selama 10 tahun. Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim 
bahwa dia melakukan banyak aborsi untuk pria ini dan 
sering dipukul olehnya ... 


setelah melihat berita ini, Tangning mulai memikirkan kata- 
kata yang dikatakan Huo Jingjing padanya di klub: Jangan 
ungkapkan, pasti jangan ungkapkan. 


Baru beberapa hari berlalu, dan Huo Jingjing dalam masalah 


dia adalah supermodel internasional, namun dalam 
semalam dia tiba-tiba terikat dengan seorang penjudi. 
Apalagi, banyak skandal muncul tentang dirinya, membuat 
reputasinya anjlok. 


Hai Rui segera menggunakan metode PR mereka untuk 
memblokir 70-80% skandal, tetapi keributan masih tersulut. 
sebenarnya, itu lebih buruk dari insiden Han Xiner Tangning. 


Beberapa orang bahkan mulai merumorkan bahwa semua 
ini terjadi karena Tangning telah bergabung dengan Hai Rui. 
Setiap perusahaan tempat dia terlibat pada akhirnya akan 
memiliki akhir yang tragis: Kekalahan Cheng Tian 
Entertainments adalah contoh sempurna. 


"Sampah!" setelah melihat berita, Long Jie langsung 
melempar ponselnya ke satu sisi. 


Tangning tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan 
dirinya sendiri. Saat ini, dia lebih khawatir tentang Huo 


Jingjing. 


Di dalam ruang belajar, Mo Ting sedang dalam konferensi 
video dengan atasan Hai Rui. selama konferensi, dia 
menginstruksikan Fang Yu untuk menangani segala sesuatu 
yang berhubungan dengan insiden Huo Jingjing. Namun, 
meskipun mereka berhasil menekan skandal itu, mereka 
tidak memiliki cara untuk membalikkan kerusakan yang 
telah dibuat oleh rumor terhadap Huo Jingjing. 


Tangning tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedikit 
takut. 


Dia takut jika dia dan Mo Ting mengungkapkan hubungan 
mereka, semua yang akan menunggu mereka adalah 
kekacauan dan pertumpahan darah. 


Jadi, Tangning meminta Mo Ting untuk nomor telepon Huo 
Jingjing. setelah merenung sejenak, dia meneleponnya. 


Bab 228: Hanya Karena Anda Presiden, Apakah Itu Berarti 
Anda Bisa Menipu? 


Tangning mengira Huo Jingjing tidak akan mengangkat 
telepon. Tapi dia tiba-tiba mengambil ... 


"Itu Tangning," takut Huo Jingjing akan menutup telepon, 
Tangning segera mengungkapkan identitasnya. 


"Aku tahu," suara Huo Jingjing sedikit serak. Jelas dia 
menangis. Namun, suaranya juga mengandung rasa keras 
kepala; sepertinya dia tidak benar-benar putus asa. 


"Skandal itu ..." 


"Semua yang mereka katakan dalam skandal itu benar," Huo 
Jingjing tampaknya akhirnya menemukan seseorang untuk 
diajak mengobrol saat dia melanjutkan kalimat Tangning. 
"Supermodel internasional yang terkenal, Huo Jingjing 
sedang merawat seorang penjudi di rumah.Selain itu, dia 
telah melakukan aborsi tiga kali dan sering dipukul. " 


"Dia dan saya bertemu saat kami berusia 17 tahun dan kami 
mulai berkencan saat kami berusia 18 tahun. Saat itu, saya 
tidak pernah bermimpi menjadi supermodel. Namun, saya 
tidak kaya secara finansial.Jadi, ketika orang tua saya 
sedang membutuhkan uang, dia menyarankan saya menjadi 
model. Dia bahkan melakukan semua yang dia bisa untuk 
membantu saya menemukan sumber daya. " 


"Kami bahagia dalam beberapa tahun pertama kami. 
Tangning ... kami bahkan lebih bahagia darimu dan Mo 
Ting.Namun, dengan godaan industri ini yang terus 
meningkat, dia akhirnya tidak bisa menyimpannya di 
celananya dan tidur dengan model lain. " 


"Namun, saya sangat pelit sehingga saya tidak bisa 
membiarkan dia pergi. Masalahnya, setelah majikannya 
meninggal, dia bahkan menyimpulkan bahwa saya adalah 
orang di baliknya..sejak hari itu, dia tidak menatap mataku 
sekali..." 


"Aku bahkan tidak bisa mengingat sudah berapa tahun ..." 


"Saya menepati janji yang semula saya buat padanya dan 
telah meninggalkan setengah gaji saya di rumah. Namun, 
saya tahu dia hanya mempertaruhkan semuanya..dia juga 
sering minum, dan begitu dia mabuk, dia akan memukulku 


"Ada banyak hari ketika saya berpikir untuk mengakhiri 
hidup saya. Saya pikir segalanya akan lebih baik: semuanya 
akan berakhir. Sampai saya bertemu dengan manajer saya 
saat ini, dia menunjukkan potensi saya.Adapun Hai Rui, 
mereka menerima saya dan melatih saya ..." 


"Saya bahkan pernah berpikir pada satu tahap, selama sisa 
hidup saya, saya akan bersedia bekerja seperti kuda untuk 
Presiden Mo. Saya tidak pernah menyangka semuanya akan 
terungkap suatu hari nanti. Sulit untuk merahasiakannya 
begitu lama." 


Tangning mendengarkan saat Huo Jingjing membagikan 
pengalamannya. Dia bisa membayangkan, bagi seorang 
wanita dengan statusnya untuk terus melekat pada 
suaminya, seberapa dalam cintanya pada pria itu. 


"Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." 


"Dialah yang mengungkap skandal itu. Itu karena saya 
menolak memberinya uang.aku tidak percaya dia menjual 
informasi itu kepada Star King ... " 


B * stard! Tangning mengutuk di dalam. 
Dia tidak kurang dari Han Yufan. 


"Sekarang setelah aku melepaskan semuanya, aku merasa 
jauh lebih baik." 


Tangning tidak mengerti mengapa Huo Jingjing sangat 
mempercayainya. mungkin itu karena mereka berdua 
pernah mengalami kesulitan sehingga mereka merasa bisa 
berhubungan satu sama lain. 


"Saya akan secara resmi mengumumkan bahwa saya akan 
keluar dari Hai Rui. Saya tidak ingin melibatkan teman dan 


keluarga saya, terutama Anda. Saya tahu tidak mudah bagi 
Anda untuk mencapai tempat Anda hari ini ..tapi saat ini, 
ada terlalu banyak rumor tentang aku ... aku..." 


"Jingjing, karena Hai Rui adalah rumahmu, kamu memiliki 
lebih banyak alasan untuk tidak meninggalkannya!" 
Tangning mencoba menghentikan Huo Jingjing. "Saya yakin 
Anda sudah cukup melihat kehidupan ini. Mungkin Anda 
lelah dan kesal karenanya.Namun, dengarkan aku, jika aku 
bisa bertemu Mo Ting, kamu juga bisa menemukan 
seseorang yang tulus terhadapmu. " 


"Bertahanlah di sana ..." 
"Bertahanlah di sana sebentar lagi!" 


Huo Jingjing tidak menanggapi. Dia hanya tertawa getir saat 
menutup telepon. 


Tangning meletakkan ponselnya. hanya memikirkan tentang 
situasi Huo Jingjing membuatnya gemetar ketakutan: 
industri hiburan membuatnya ketakutan dan pikiran 
manusia yang tidak dapat diprediksi membuatnya panik. 


Saat Mo Ting keluar dari ruang belajar setelah 
menyelesaikan konferensinya, dia melihat ekspresi pucat 
Tangning. dia mengulurkan tangannya untuk menopang 
tubuhnya yang gemetar dan menyadari tangannya sedingin 
es. Dia segera membawanya ke tempat tidur, "Ada apa?" 


Tangning mencengkeram lengan Mo Ting dengan bingung, 
"Orang yang mengkhianati Huo Jinjing adalah pria yang dia 
cintai selama bertahun-tahun." 


dalam sekejap, Mo Ting mengerti apa yang ditakuti 
Tangning. Dia menangkupkan pipinya di antara kedua 
tangannya dan mulai menciumnya. 


Merasakan nafas hangat Mo Ting di bibirnya, Tangning 
memejamkan mata dan menjadi terikat pada saat itu. tidak 
sampai dia merasakan seluruh tubuhnya benar-benar 
memanas, dia akhirnya menarik diri dari bibirnya. 


"Lebih baik?" 
"Jauh lebih baik," Tangning mengangguk. 


Mata pasangan itu bertemu. Mo Ting tidak perlu mendengar 
sepatah kata pun dari Tangning untuk mengetahui apa yang 
dia pikirkan. hai Rui pasti akan membalas dendam pada Star 
King dan yang terpenting, mereka akan membuat 
pengkhianat menghadapi konsekuensinya. Kalau tidak, 
harapan apa yang tersisa di dunia ini? 


Apa lagi ... yang akan memberi satu keberanian untuk 
bangkit kembali? 


setelah Tangning menenangkan emosinya, dia memberi Mo 
Ting dorongan, "Lakukan pekerjaanmu. Aku baik-baik saja." 


Mo Ting tidak menanggapi. Dia hanya menarik Tangning dan 
membawanya ke ruang belajar. Dia akan terus bekerja, 
tetapi dia tidak akan membiarkan Tangning lepas dari 
pandangannya. 


jadi, Tangning akhirnya duduk dengan tenang saat dia 
mengamati ekspresi serius Mo Ting saat dia bekerja. Setiap 
keputusan yang dia buat, dia akan mempertimbangkannya 
dengan cermat. Ini persis seperti pria yang dia kagumi. 


setelah Mo Ting selesai bekerja, Tangning ingin kembali ke 
kamarnya, tetapi Mo Ting membawanya ke kamar mandi 
untuk mandi bersama. Mereka kemudian berbaring di 
tempat tidur di samping satu sama lain. 


tangning merasa Mo Ting memeluknya dari belakang dan 
tidak bisa menahan tawa, "Bukankah kamu bilang, selama 
masa kerja saya kita akan tetap berpegang pada kontrak?" 


"Ya, tapi saya Presiden." 


"Hanya karena Anda adalah Presiden, apakah itu berarti 
Anda bisa menipu?" tangning berbalik, tersenyum saat dia 
menekan tubuhnya di atas tubuh Mo Ting. 


"Untukmu, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan," jawab Mo 
Ting setelah tertegun sejenak. 


Kalimat ini bergema dengan jelas dari ujung kepala 
Tangning ke seluruh tubuhnya, membuatnya membeku 
karena terkejut. 


"Aku tahu kamu takut kehilangan aku. Tapi, aku lebih takut 
kehilanganmu." 


Tiba-tiba, Tangning terkikik karena dia menyadari Mo Ting 
memahami ketakutannya. Ternyata, dia bukan satu-satunya 
yang takut ... Mo Ting juga takut. 


"jadi, menurutmu mengapa aku bersikeras menjadi 
manajermu ..." 


"Itu selalu karena kamu ..." 
"Semua karena kamu." 


Hati Tangning tiba-tiba dipenuhi dengan sesuatu yang 
disebut 'kepercayaan diri'. Itu semua berasal dari pemujaan 
Mo Ting. karena ini, dia tidak lagi terpengaruh oleh situasi 
Huo Jingjing. Dia hanya percaya pada perasaan di hatinya. 


Pria ini adalah orang yang tepat untuknya dan dia pantas 
mendapatkan cintanya. 


"Saya masih punya satu hari kerja. Setelah saya selesai, 
mari kita kembali ke Beijing bersama.ting ... berjanjilah 
padaku kau tidak akan membiarkan Star King dan pria itu 
lolos dari perbuatan mereka. " 


Mo Ting tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia 
memutuskan untuk menanggapi dengan tindakannya saat 
dia membalik tubuhnya dan menekan Tangning dengan 
kuat di bawahnya. 


Tangning melingkarkan lengannya secara emosional di leher 
Mo Ting. Ketika sampai pada momen seperti ini, pasangan 
itu sudah lama selaras. Bahkan gerakan sederhana sudah 
cukup untuk memahami keinginan satu sama lain. 


Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, Tangning 
tidak bisa membantu tetapi menggigit bahu Mo Ting ... 


sepertinya dia ingin meninggalkan bekas yang kekal di 
tubuhnya: simbol eksklusivitas. Pria ini eksklusif untuk 
Tangning, jangan ada yang berani menyentuh dia! 


Bab 229: Pasangan Itu Muncul di Bandara Bersama! 


Skandal Huo Jingjing menyebar dengan cepat. Bahkan 
dengan upaya kuat Hai Rui untuk menekan masalah ini, 
mereka tidak bisa mengalahkan tingkat eksposur dari 3+ 
skandal sehari. .supermodel internasional yang dulu pernah 
berada dalam posisi yang tidak dapat dijangkau, tetapi 
karena skandal, status Huo Jingjing anjlok dan dia menderita 
ejekan dan penghinaan dari para netizen. Dia bahkan secara 
langsung mempengaruhi Hai Rui. 


Metode PR Fang Yu adalah menarik simpati untuk Huo 
Jingjing. .bagaimanapun juga, dia awalnya adalah korban. 
Namun, Huo Jingjing tidak dalam kondisi mental yang 
positif. Jika dia ingin dia keluar dengan berani, itu tidak akan 
menjadi tugas yang mudah. Tubuh mudah untuk diajar, 
tetapi, mengajar hati lebih sulit daripada naik ke surga. 


.Fang Yu belum pernah dikhianati sebelumnya, jadi dia tidak 
mungkin berhubungan dengan rasa sakit yang menusuk 
tulang karena dipermalukan. Namun, Tangning memahami 
rasa sakit itu dengan baik. 


Jadi, Tangning berbicara dengan Fang Yu di telepon sebelum 
Fang Yu pergi ke apartemen Huo Jingjing malam itu. 


Asisten huo Jingjing merapikan rumahnya yang berantakan 
saat Fang Yu berjalan berkeliling dan memeriksa tempat itu. 


Jejak pria Huo Jingjing tetap ada di rumah. Namun, dia telah 
membuat jutaan lubang pada wanita yang tinggal 
bersamanya. 


"Jika kamu ingin minum sesuatu, ambil saja dari lemari es 
.Saya tidak punya energi untuk bergerak, "kata Huo Jingjing 
dengan nada putus asa saat dia duduk di atas karpet. 


Fang Yu mengamati matanya ke arah Huo Jingjing dan 
menemukan pakaiannya tidak rapi, rambutnya berantakan, 
wajahnya pucat dan matanya tidak bernyawa. 


“Tangning memintaku untuk datang ... dia bilang kamu 
membutuhkan seseorang untuk menemanimu." Setelah 
mengucapkan kata-kata ini, Fang Yu merasa agak canggung, 
jadi dia melanjutkan, "Dia cukup usil bukan? Dia bahkan 
tidak bisa menangani masalahnya sendiri." 


"Saya pikir dia salah paham ..dia mungkin mengira aku 
memperlakukannya sebagai teman, "Huo Jingjing tertawa 
getir. 


"Bukankah kamu memperlakukannya sebagai teman?" Fang 
Yu berbalik dan duduk di sofa. Dia meletakkan sikunya di 
lengan sofa dan berbalik untuk melihat ke arah Huo Jingjing, 
"Aku menghabiskan satu hari dengan Tangning ..itu selama 
pertarungan memperebutkan sumber daya dengan Star 
King. Tahukah kamu? Di landasan pacu, dia jauh lebih baik 
dari Oin Yu. Dia dilahirkan untuk menjadi model. " 


Namun, dalam proses seleksi, ia dihadapkan pada berbagai 
kendala. sambil menunggu hasil, jika itu adalah Anda, Anda 
pasti akan berbalik dan meninggalkan Milan karena harga 
diri Anda. Bahkan saya siap untuk menyarankan dia 
menyerah. Sebaliknya, dia meminta saya untuk nomor 
telepon klien. " 


"Dia secara pribadi memberi tahu mereka, jika dia tidak 
bisa menjadi juru bicara mereka, dia akan merasa sangat 
menyesal. Saya tidak yakin betapa tersentuh mereka 
dengan kata-kata ini, tapi setidaknya, jika itu saya, saya 
pasti akan memberinya kesempatan. " 


.huo Jingjing mendengarkan dengan tenang ketika Fang Yu 
mengingat semua yang terjadi di landasan pacu dan semua 
yang terjadi pada Tangning. Memang, dalam waktu 1-2 
menit yang singkat ini, dia benar-benar melupakan rasa 
sakitnya. .pikirannya sibuk membayangkan bagaimana 
jadinya jika dialah yang pergi ke Italia. 


Fang Yu menganalisis ekspresinya dan tersenyum, 
"Sejujurnya, kamu masih sangat mencintai karirmu, bukan? 
Bukannya kamu tidak bisa hidup tanpa berada dalam suatu 
hubungan." 


.huo Jingjing mengangkat sebotol anggur dan terus menerus 
mengosongkan isinya ke dalam mulutnya. Dia tidak 
mengakui apa yang dikatakan Fang Yu, juga tidak 
menyangkalnya. 


"Tangning berkata, keheninganmu memaafkan pria itu 
untuk terus menyakiti orang-orang di sekitarmu: kamu, 
orang tuamu, temanmu, Hai Rui dan Tangning .Jika Anda 
ingin menderita sendiri, silakan. Tapi, pernahkah Anda 
memikirkan orang-orang yang peduli pada Anda? Berapa 
tahun Hai Rui mendukung Anda? Sekarang mereka 
dipermalukan oleh Star King, dimana hati nuranimu? " 


setelah mendengar ini, tatapan Huo Jingjing akhirnya 
mengungkapkan sedikit emosi. 


"Saat ini, semua orang mengisukan bahwa kamu berada 
dalam kesulitan ini karena kamu dikutuk oleh Tangning. 
Beberapa penggemarmu bahkan sudah mulai menyerang 
Tangning. Apa yang telah dia lakukan salah? .mengapa dia 
harus menangani akibatnya? " 


"Huo Jingjing, kamu seharusnya tidak begitu saja menerima 
perlakuanmu, pria juga bisa menunjukkan kasih sayang. 
Seberapa parah pria kamu membencimu, karena dia 
melakukan kekerasan terhadapmu selama bertahun-tahun? 
Hal terburuk adalah, kamu melakukannya tidak ada yang 
salah sama sekali. " 


mendengar kata-kata ini, Huo Jingjing tiba-tiba menangis. 
Orang yang dikhianati adalah dia: orang yang disakiti, 
adalah dia: dan saat ini, orang yang dihancurkan, juga dia. 


Fang Yu mendekatinya dan memeluknya, membiarkannya 
mengeluarkan air matanya. .baru setelah dia diam dia 
akhirnya membebaskannya. 


Huo Jingjing duduk diam sejenak sebelum mengangkat 
kepalanya dan berkata dengan tegas, "Apa yang kamu ingin 
aku lakukan? Aku akan bekerja sama." 


Fang Yu menghela nafas lega dan mengungkapkan 
senyuman, "Ini lebih seperti kamu: pahlawan kita! .Besok 
pagi, kami akan mengadakan konferensi pers untuk 
mengklarifikasi seluruh kejadian. Percayalah, selama Anda 
bekerja dengan saya, saya dapat menjamin bahwa Star King 
akan tampil dengan baik. " 


Huo Jingjing menganggukkan kepalanya, "Aku akan 
mengangkat diriku kembali!" 


Fang Yu menepuk pundaknya untuk menunjukkan 
dukungan. .dia bisa merasakan kekuatan dalam suaranya. 


Begitu hati seseorang sudah tertusuk ribuan anak panah, 
mereka tak terkalahkan - karena mereka tidak lagi takut 
pada apapun. 


Pada saat Tangning diberitahu tentang keputusan Huo 
Jingjing, dia sedang menyelesaikan iklannya. .mungkin itu 
karena dia dipengaruhi oleh kekuatan kelahiran kembali, dia 
sangat serius dengan pekerjaannya: dia berada dalam 
kondisi pikiran yang sempurna saat dia mencuri perhatian 
dari model Barat di sekitarnya. .Biasanya, dalam iklan yang 
melibatkan model pria dan wanita, karena kehadiran kuat 
pria secara umum, perhatian konsumen biasanya akan 
tertuju kepada mereka terlebih dahulu. Tapi ... tatapan 
Tangning sangat mengejutkan: itu lebih liar dan agresif 
daripada laki-laki. 


ini adalah hari terakhir pengambilan gambar. Setelah 
semuanya selesai, Tangning segera memegang tangan Mo 


Ting dan berkata, "Ayo kembali ke Beijing." 
"Anda tidak ingin memiliki hari istirahat?" 


"Aku ingin bersorak untuk Huo Jingjing," Tangning memohon 
izin dari suaminya. 


.mo Ting tidak punya pilihan saat dia membalik tangannya 
dan memegangnya erat-erat. Dia kemudian bertemu dengan 
Stenson untuk terakhir kalinya sebelum memesan 
penerbangan berikutnya kembali ke Beijing. 


Namun kali ini ... pasangan itu muncul di bandara bersama! 


.mereka tidak lagi harus bertindak sebagai orang asing dan 
tidak lagi harus memasuki bandara pada interval terpisah 
untuk menghindari wartawan. Saat Tangning memasuki 
bandara, dia biasanya memeriksa wartawan, tapi ... 


Mo Ting mengingatkannya, "Jalanlah dengan benar ..apakah 
Anda ingin terlihat teduh di foto reporter? " 


"Tapi ... kamu bersamaku." 


"Benar, aku di sini bersamamu. Aku manajermu, bukankah 
seharusnya aku di sini bersamamu?" Mo Ting meletakkan 
lengannya di pundaknya dan menariknya lebih dekat ke dia, 
mencegahnya tersapu di kerumunan. 


.Tangning memandangi bandara sibuk yang dipenuhi turis 
dan menyadari bahwa tidak banyak wartawan. Dia 
melepaskan diri dan menatap Mo Ting dengan 
ketergantungan sebelum berjalan ke depan: Mo Ting dan 
Long Jie mengikuti di belakang. 


Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan media. .ketika 
mereka mencoba menguntitnya untuk foto, dia tidak akan 


mengizinkan mereka untuk mengambil satu foto pun. 
Namun sekarang, ketika mereka tidak lagi mengikutinya, dia 
mengungkapkan semuanya secara terbuka. 


Namun, seseorang akhirnya melihat Mo Ting dan Tangning. 
.mereka mendekati Tangning untuk meminta tanda tangan 
dan bertanya, "Sister Tang, mengapa kamu bersama 
Presiden Mo?" 


Bab 230: Saya Akan Berjuang untuk Anda dan Membantu 
Anda Menenggelamkan Kerumunan 


Tangning tertegun sejenak sebelum tiba-tiba menjawab 
dengan nada lembut, "Karena kita baru saja menyelesaikan 
beberapa pekerjaan bersama." 


gadis itu tersenyum, melompat ke depan Mo Ting dan 
menyerahkan buku catatannya kepadanya, "Kalau begitu, 
bisakah Presiden Mo memberi saya tanda tangan? Ini adalah 
kesempatan langka." 


Mo Ting memandangi gadis muda itu dan melirik ke arah 
Tangning. Tangning mengangkat bahu: Kaulah yang tidak 
ingin bersembunyi. jadi, kamu pantas dimintai tanda 
tangan. 


Mata Mo Ting menyapu Tangning saat dia mengambil pena 
hitam dari gadis itu. Setelah dia menandatangani namanya, 
dia berkata kepada Tangning, "Bisakah kita pergi sekarang?" 


Tangning tersenyum. menjadi lebih berhati-hati dari 
sebelumnya, dia mengenakan kacamata hitam dan masker 
wajah sebelum naik ke pesawat. 


"Sejak kita kembali ke China, mari kita hadiri Upacara 
Penghargaan SuperOueen sebagai tamu." 


SuperOueen adalah peringkat model berpenghasilan 
tertinggi dalam satu tahun terakhir. Nama huo Jingjing ada 
di daftar teratas. Namun, dengan kondisinya saat ini, jika dia 
pergi sendiri, itu akan sangat mengkhawatirkan. Jadi ... Mo 
Ting mengatur agar Tangning hadir juga. bukan hanya 
karena dia ingin dia melihat perbedaan antara dirinya dan 
model peringkat 3 teratas, tetapi juga agar dia bisa 
mendukung Huo Jingjing. 


Pada hari itu, dia akan pindah. Dia akan memanfaatkan 
Upacara Penghargaan Superdueen untuk secara resmi 
mengumumkan perannya sebagai manajer Tangning. 
dengan melakukan ini, dia akan meningkatkan status 
Tangning ke posisi tertinggi sepanjang masa. 


"Aku akan membiarkanmu memutuskan,"  Tangning 
sepenuhnya mempercayai Mo Ting saat dia menjawab 
dengan suara lelah. Mo Ting melingkarkan lengannya di 
sekitar Tangning dan mencium dahinya. pada saat ini dalam 
pikirannya, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Dia hanya 
ingin memberikan yang terbaik untuknya. 


Karena popularitas Huo Jingjing, media menempatkan 
semua fokus mereka pada konferensi pers mendatang Hai 
Rui. tidak banyak orang yang memperhatikan Tangning dan 
Mo Ting sudah dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. 


Selama seluruh perjalanan pulang, Tangning terus 
mendengar percakapan serupa, "Berhenti mengatakan Huo 
Jingjing itu menyedihkan. Siapa tahu ... mungkin dia adalah 
penjudi yang lebih besar, hanya saja dia pandai 
menyembunyikannya." 


"Aku tidak pernah menyangka kehidupan supermodel akan 
berantakan." 


"Dia bahkan melakukan 3 aborsi! Dia mungkin tidak bisa 
punya anak lagi." 


"Jelas, sungguh menjijikkan ..." 


Setelah mendengar kata-kata ini, Tangning tiba-tiba 
mengejek. dia memikirkan tentang semua saat dia menjadi 
topik diskusi orang lain di sekitar meja makan. .Tiba-tiba dia 
menemukan, hal yang paling menyedihkan adalah, semua 
orang ini mengira mereka tahu segalanya, tetapi mereka 
tidak tahu penderitaan dan ketidakberdayaan yang terjadi 
di balik pintu tertutup. 


Siapa bilang selebriti paling disukai ..? 


Pada kenyataannya, selebriti memiliki musuh paling banyak 


sambil duduk di mobil van perusahaan, Tangning tiba-tiba 
memegang lengan Mo Ting: hanya ketika Mo Ting ada, 
apakah dia merasa yakin. Mo Ting meletakkan kepala 
Tangning di pangkuannya dan dengan lembut membelai 
rambut hitam tintanya dengan tangannya yang hangat, 
"Aku akan membangunkanmu saat kita tiba di rumah." 


"Tidak, Ting.Anda harus mengatasi masalah di Hai Rui. " 


"Masalah seperti ini tidak mengharuskan saya untuk turun 
tangan," jawab Mo Ting dengan nada dingin. Trik kecil yang 
dimainkan oleh Star King tidak memberikan beban apapun 
di matanya, "Fang Yu bisa mengatasinya." 


"Kalau begitu, saya ingin melihat Huo Jingjing.di antara kita 
para wanita, kita harus memiliki sedikit hati ke hati. " 


Mo Ting tidak menolak. Dia hanya meminta Lu Che untuk 
mengambil mobil yang tidak terlalu mencolok dari garasi 


mereka dan mengantar Tangning ke rumah Huo Jingjing. 


Namun, rumah Huo Jingjing dikepung oleh wartawan. huo 
Jingjing tidak bisa meninggalkan rumahnya dan Tangning 
tidak bisa masuk. Jadi, Tangning menelepon Huo Jingjing. 
Tidak lama kemudian, Huo Jingjing yang menyamar dengan 
hati-hati menyelinap keluar melalui pintu keluar rahasia dan 
naik ke mobil Tangning. Lu Che mengantar kedua wanita itu 
ke tempat yang damai di tepi laut. 


huo Jingjing memiliki syal yang menutupi wajahnya 
sepanjang waktu. Bahkan saat tidak ada orang di sekitar, 
dia tetap tidak mengeluarkannya. Tangning sepertinya telah 
menebak ada yang tidak beres. Dia langsung menarik syal 
dari wajah Huo Jingjing dan menemukan wajahnya penuh 
luka dan memar. 

"Apakah kamu dipukul lagi?" 


Huo Jingjing melemparkan syalnya ke pantai saat dia batuk 
darah, "Aku berkelahi dengan a * shole. Akibatnya, dia 
sangat marah sehingga ingin membunuhku. Jadi, aku 
menemukan kesempatan untuk lari." 


Tangning menatapnya dengan tenang, tanpa sepatah kata 
pun. 


huo Jingjing bersandar di depan mobil saat air mata 
mengalir deras di pipinya, "Dia menginginkan semua 
asetku. Jika tidak, dia akan mengekspos foto seksual kita. 
Aku benar-benar ingin bunuh diri dan membawanya turun 
bersamaku. Aku ' Aku terlalu lelah, terlalu lelah! " 


Tangning memandang Huo Jingjing dan bertanya dengan 
nada serius, "Katakan sejujurnya, bagaimana nyonya si 
brengsek itu mati?" 


"Dia dipukuli sampai mati di jalanan. Dia mengira saya telah 
mempekerjakan orang untuk melakukannya." 


"Apa kau tidak menyelidiki kebenaran sesudahnya?" 
Tangning bertanya. 


"Tentu sajatapi, meski begitu, aku membutuhkan seseorang 
untuk mempercayaiku ..." 


Tangning mengungkap inti masalahnya. Mungkin inilah 
kunci untuk melawan pria itu, "Ceritakan semua bukti yang 
Anda miliki di tangan Anda dan perintahkan beberapa orang 
untuk menyelidiki lebih lanjut." 


"Jingjing, cara terbaik untuk membalas dendam pada si 
brengsek itu adalah membuatnya merasa menyesal. Kamu 
harus membuatnya berbalik dan memohon padamu 
sementara kamu bahkan tidak akan meliriknya untuk kedua 
kalinya." 


"Kamu masih sama denganmu: supermodel terkenal. Masih 
ada kesempatan untuk membalikkan keadaan." 


huo Jingjing memandang Tangning dan tiba-tiba terkesan 
dengan pikiran jernihnya, terutama ketika dia menyarankan 
untuk membuat si brengsek itu merasa menyesal. Dahulu 
kala dia sering terbangun di tengah malam dan tergoda 
untuk mencekik pria di sampingnya. Namun, pada akhirnya, 
dia tidak cukup kejam. 


Kali ini, dia tidak akan terlalu lemah. Dia menutup matanya 
dan setuju dengan ide Tangning, "Oke." 


setelah berbicara, Huo Jingjing memandangi Tangning dan 
tiba-tiba mulai tertawa dan menangis, "Apakah kamu selalu 
setenang ini, atau ... apakah itu karena pelatihan dari 
Presiden Mo?" 


"Dia menarikku dari neraka. Dia memberiku kesempatan 
hidup baru." 


"Tangning, kamu dan Presiden Mo harus terus mencintai 
satu sama lain.kadang-kadang, melihat orang jatuh cinta 
memberi kekuatan pada orang lain. Itu membuat seseorang 
percaya bahwa mereka juga dapat menemukan cinta. " 


Tangning berbalik dan berdiri berdampingan dengan Huo 
Jingjing, "Aku akan berjuang untukmu dan membantumu 
menenggelamkan kerumunan." 


"Ayo kembali. Fang Yu telah menyelenggarakan konferensi 
pers." 


Tangning berpikir sejenak dan tiba-tiba menyarankan, 
"jangan ke konferensi pers, ayo ke rumah sakit saja ... kalau 
mau main kartu simpati, menangis saja tidak cukup. Kamu 
perlu menunjukkan lukamu kepada sesama perempuan kita. 


huo Jingjing memahami maksud  Tangning dan 
menganggukkan kepalanya setuju. Kedua wanita yang mirip 
tidak perlu mengatakan sepatah kata pun pada saat ini, 
mereka adalah teman yang cukup baik ... pada 
kenyataannya, mereka praktis seperti saudara perempuan. 


Setelah itu, Tangning kembali ke Hyatt Regency. tidak lama 
kemudian, pembaruan berita hiburan baru dirilis: Tepat 
sebelum konferensi pers, Huo Jingjing telah menerima luka 
baru dan tampaknya diancam untuk tutup mulut! 


mengikuti dari dekat di belakang pembaruan berita, Fang Yu 
mengungkapkan bukti kebenaran: itu adalah buku harian 
pribadi Huo Jingjing. 


Buku harian itu ditulis dari sudut pandang seorang wanita 
yang telah terluka selama bertahun-tahun. Itu mencatat 
semua penderitaan dan penindasan yang dia alami. setelah 
pewahyuan buku harian itu, banyak orang merasa mereka 
bisa berhubungan. Terutama wanita, begitu mereka 
membacanya, bahkan ada yang mulai menangis ... 


Sekering yang memulai reaksi ini adalah luka Huo Jingjing ... 


Sesama wanita segera tersulut dengan kekuatan tempur 
yang menakutkan. tidak lama kemudian, opini publik mulai 
bergoyang ... 


Bab 231-235 


Bab 231: Tangning Bukan Racun, Dia Benar-Benar Luar 
Biasa 


"Huo Jie 1, Tangning luar biasa. Juga, PR Fang Yu ditangani 
dengan sangat baik. Saat ini, mayoritas opini publik ada di 
pihak kita." di dalam kamar rumah sakit, asisten Huo 
Jingjing membaca berita saat ekspresinya dipenuhi dengan 
kegembiraan, "Namun, Anda harus berjanji kepada saya, 
mulai sekarang, Anda tidak akan begitu konyol. Bahkan 
ketika saya membaca buku harian Anda, saya menangis 
untuk usia. " 


Huo Jingjing merasa dia telah bangkit dari keputusasaan 
dan diberi harapan baru. di dalam hatinya, selain 
kemarahan, semua emosi menyakitkan lainnya telah 
mereda, mungkin itu karena serangan balik efektif Hai Rui. 


"Selama ini, kupikir Tangning hanyalah wajah cantik. Kupikir 
dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sedekat saudara 
perempuan denganmu." 


"Apa menurutmu Presiden Mo akan mencari seseorang 
dengan wajah cantik?" Huo Jingjing bertanya. 


Asistennya menggaruk kepalanya dengan canggung saat 
dia tersenyum. 


Huo Jingjing menunduk dan merenung sejenak. tiba-tiba, 
dia mengangkat kepalanya dan melihat ke luar jendela saat 
dia berbicara dengan nada yang mengejutkan dirinya 
sendiri, "Tangning memiliki kekuatan untuk menghidupkan 
kembali hati seseorang. Bagaimana menurutmu sekarang? 
Apakah kamu masih berpikir dia hanya wajah yang cantik ? 


"Saya benar-benar dapat memahami mengapa Presiden Mo 
menyukai Tangning.Faktanya, saya merasa, di seluruh dunia 
ini, hanya Tangning yang layak untuk Mo Ting. Ada lagi ... 
Saya tidak bisa menerima. " 


"Aku tidak tahu bagaimana Tangning dulu. Yang aku tahu 
adalah, Tangning saat ini, mampu melihat ke dalam jiwa 
seseorang." 


Asistennya tidak mengerti sepatah kata pun yang dia 
ucapkan. yang dia tahu hanyalah, alasan Huo Jingjing 
berdiri kembali begitu cepat sebagian besar karena 
Tangning. 


Faktanya, dia bisa merasakan, ini adalah Huo Jingjing yang 
benar-benar baru! 


mungkin karena rasa terima kasih Huo Jingjing terhadap 
Tangning telah berakar di dalam hatinya, mulai hari ini dan 
seterusnya, dia memutuskan untuk membantu Tangning 
mencapai semua yang dia inginkan. 


Segala sesuatu... 


Karena buku harian dan luka-lukanya, Huo Jingjing berhasil 
memenangkan pertempuran ini. Namun, jika Star King 
mengira Hai Rui memiliki banyak toleransi, mereka 
meremehkan Hai Rui dan Mo Ting .... 


Tak lama kemudian, muncullah kesaksian dari publik: para 
fans melakukan serangan balik: penyatuan tetangga dan 
teman dekat: dan pujian dari kolaborator sebelumnya. 
semua yang diungkapkan si brengsek itu menjadi bukti 
yang memberatkannya. 


Motif Hai Rui adalah menyapu Star King ke samping karena 
mereka secara langsung mengubah Huo Jingjing menjadi 


seorang wanita dengan masa lalu yang menyedihkan. Masa 
lalunya yang mengejutkan bahkan menarik perhatian 
banyak perusahaan film dan televisi. mereka ingin 
mengubah ceritanya menjadi sebuah buku dan mungkin 
mengadaptasinya menjadi sebuah film. Tentu saja, terlepas 
dari apakah rumor itu benar atau tidak, mereka yang 
sebelumnya tidak menyukai Huo Jingjing atau 
memarahinya, tidak lagi merasa bisa membencinya. 
beberapa bahkan membeli tempat di koran untuk secara 
resmi meminta maaf padanya. 


Seperti ini, Huo Jingjing merasa hidup kembali ... 


Bahkan jika si brengsek itu memutuskan untuk merilis lebih 
banyak skandal, perhatian media tidak lagi terfokus 
padanya. 


Malam itu, ruangan rumah sakit sangat sunyi. Sementara 
itu, asisten Huo Jingjing sedang berinteraksi dengan 
penggemar secara online atas nama Huo Jingjing. Sesaat 
kemudian, asisten itu mengangkat kepalanya dan menatap 
Huo Jingjing, "Huo Jie, ini ..." 


"Apa itu?" Huo Jingjing mengambil ponselnya dari 
asistennya. dia menyadari penggemar sedang 
mendiskusikan gagasan bahwa Huo Jingjing telah terungkap 
karena dia dikutuk oleh Tangning. 


"Itu semua karena model murah Tangning sehingga Jingjing 
kita harus menghadapi situasi seperti ini." 


"Benar! Tangning itu seperti racun. Kemanapun dia pergi, 
seseorang akan terluka!" 


"Bagaimana kalau kita mencemarkan nama baik Tangning?" 


Melihat komentar para penggemar, satu demi satu, Huo 
Jingjing masuk ke akunnya dan secara pribadi menjawab, 
"Tiga penggemar yang baru saja berbicara negatif tentang 
Tangning. Saya harap Anda bisa berhenti menyukaiku." 


melihat penampilan pribadi Huo Jingjing, para penggemar 
menjadi gila saat mereka dengan panik menggesek layar 
mereka. Namun, Huo Jingjing melanjutkan dengan serius, 
"Saya hanya akan mengatakannya sekali. Tanpa Tangning, 
saya tidak akan terlahir kembali.jadi, mulai sekarang, jika 
ada penggemarku yang menghina Tangning dengan cara 
apa pun, aku minta maaf sebelumnya - karena aku pasti 
akan menghancurkanmu sendiri. " 


"Ya Tuhan, Jingjing sangat kuat!" 
"Jingjing ... apakah kamu merasa lebih baik?" 


"Sepertinya Tangning telah membantu Jingjing kita.apakah 
kalian mendengarnya dengan benar, mulai sekarang, 
jangan mengatakan hal negatif tentang Tangning. " 


"Tangning bukanlah racun, dia benar-benar luar biasa." 


mendengar kata-kata Huo Jingjing, para penggemarnya 
menghentikan omelan mereka sebentar sebelum mereka 
mulai menyatakan satu per satu, "Jingjing, jangan khawatir, 
saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada 
penggemar Anda yang lain. Mulai sekarang, Tangning akan 
menjadi target kami. perlindungankami pasti akan 
mendukung kalian berdua sampai akhir! " 


"Ayo Jingjing!" 


Setelah melihat komentar tersebut, Huo Jingjing akhirnya 
puas saat menyerahkan kembali ponselnya kepada 
asistennya. 


karena tindakan Huo Jingjing yang mencabik-cabik 
penggemarnya secara online, dia menarik banyak 
perhatian: tidak banyak selebritas yang akan membongkar 
penggemarnya demi orang lain. Sejak saat inilah dan 
seterusnya, kata 'persahabatan HuoTang' mulai beredar. 


larut malam, Tangning masih mencari-cari informasi yang 
telah dikumpulkan Huo Jingjing. Dia bertekad untuk 
menemukan pelakunya yang sebenarnya dan membantu 
Huo Jingjing membersihkan penderitaan karena dianiaya 
selama bertahun-tahun. 


Duduk di samping, Mo Ting sibuk dengan pekerjaan. begitu 
dia melihat betapa seriusnya Tangning, dia meletakkan 
dokumennya dan berjalan ke sisinya, "Kamu sudah 
melakukan cukup banyak untuk Huo Jingjing." 


"Ting ... bagaimana jika si brengsek itu memutuskan untuk 
menciptakan sensasi dengan mengatakan Huo Jingjing 
menghasut pembunuhan?" 


"Tidak ada yang percaya kata-katanya lagi," Mo Ting 
memberi tahu Tangning dengan nada serius saat dia 
menariknya ke pelukannya, "Bukannya aku ingin 
menghentikanmu menemukan pelakunya yang sebenarnya, 
aku hanya tidak ingin kamu begitu. lelah." 


"Bagaimana jika saya mengatakan Huo Jingjing adalah 
teman saya?" 


mo Ting tersenyum saat mengambil informasi, "Nyonya Mo, 
bagaimana saya bisa membiarkan Anda tidak punya teman. 
Izinkan saya membantu Anda!" 


Tangning melingkarkan lengannya di leher Mo Ting dan 
mencium bibirnya sebelum melonggarkan cengkeramannya 
dan melanjutkan penyelidikannya. 


Namun, setengah hari berlalu tanpa kemajuan apapun. ini 
membuat Tangning sangat kecewa. Yang dia temukan 
hanyalah, nyonya si brengsek itu bukanlah sesuatu yang 
hebat dan dia pasti memiliki lebih dari satu pria. jadi, Mo 
Ting meletakkan informasi di tangannya dan menoleh ke 
Tangning, "Terkadang, kamu tidak harus menemukan 
kebenaran, kamu juga bisa menciptakan ilusi." 


Tangning menoleh ke arah Mo Ting. Dengan satu tatapan, 
pasangan itu bisa saling memahami. 


"Saya mengerti." 
tangning memberikan jawaban 2 kata sederhana. 


"Tidak peduli bagaimana nyonya meninggal, dia pasti bukan 
seseorang dengan masa lalu yang bersih. Karena Jingjing 
telah menderita bertahun-tahun karena dia, sekarang 
gilirannya untuk menderita sekarang." 


Tangning memahami niat Mo Ting. dia menyarankan agar 
dia menciptakan ilusi bahwa wanita itu dibunuh oleh 
kekasih pria lain. Ini akan membuat si brengsek yang telah 
menyiksa Huo Jingjing selama bertahun-tahun merasakan 
obatnya sendiri: 'cinta sejati' yang selama ini dia tekankan 
ternyata hanya sebuah lelucon. dia hanyalah salah satu dari 
banyak pria wanita itu! 


Mo Ting memeluk Tangning dari belakang dan meletakkan 
dagunya di bahunya sambil menarik napas dalam-dalam, 
"Saat aku bersamamu, aku tidak perlu banyak bicara karena 
kamu akan selalu memahamiku." 


"Itu karena kamu juga mengerti aku ..." 
"Itulah mengapa kamu pantas diberikan yang terbaik ..." 


Begitu dia mendengar ini, Tangning mengerutkan alisnya, 
"Apa yang akan kamu berikan padaku kali ini?" 


Bab 232: Bagaimana Rencana Anda untuk Menghukum 
Saya? 


Setelah insiden Huo Jingjing, seperti yang diprediksi oleh 
Tangning, si brengsek itu benar-benar terekspos ke media 
bahwa Huo Jingjing telah memicu pembunuhan. Dia bahkan 
mengusulkan untuk membawa orang tua majikannya ke 
depan semua orang sebagai bukti. 


para netizen tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak 
percaya seseorang yang begitu tidak tahu malu ada di 
dunia. Siapa pun yang memiliki mata dapat melihat bahwa 
jika Huo Jingjing adalah orang yang licik, dia tidak akan 
hanya duduk melalui kekerasan selama bertahun-tahun. 
Namun, si brengsek itu bersikeras. 


publik menyaksikan dengan sungguh-sungguh menunggu 
untuk melihat langkah pria selanjutnya saat mereka terus 
memperhatikan sirkus media yang sedang berlangsung. 


Secara pribadi, Tangning meminta Lu Che untuk menyelidiki 
orang tua nyonya dan untuk mengetahui pemikiran mereka 
tentang kematiannya. 


Sementara itu, Huo Jingjing tidak terpengaruh, "Mereka bisa 
pergi ke berita jika mereka mau. Saya ingin melihat betapa 
tidak manusiawi mereka." 


Fang Yu memandang Huo Jingjing dengan penuh 
pertanyaan, "Menurutmu kita tidak perlu melakukan PR?" 


"Tidak perlu," jawab Huo Jingjing meyakinkan. saat dua kata 
ini keluar dari mulutnya, suaranya mengandung rasa 
kebebasan. 


Fang Yu masih ragu, jadi dia menegaskan kembali, "Apakah 
kamu yakin?" 


"Ya. Aku ingin menunggu dan melihat bagaimana si 
brengsek itu berencana untuk kembali!" 


Meskipun Fang Yu mempercayai Huo Jingjing, dia masih 
membuat persiapan yang sesuai. 


huo Jingjing dan yang lainnya duduk di kamar rumah sakit 
saat mereka menyaksikan si brengsek, Yu Wenxin, sedang 
diwawancarai di TV, "Semua orang hanya bersimpati kepada 
Huo Jingjing karena dia dipukuli, tetapi apakah ada di antara 
kalian yang menyadari betapa kejamnya dia?sementara 
semua orang fokus pada pemukulannya, mengapa tidak ada 
yang memperhatikan bahwa Huo Jingjing memukuli orang 
lain? " 


"Dulu, aku memang menyakitinya, tapi kami belum 
menikah. Selama aku bersama Yuewen, aku sudah putus 
dengan Huo Jingjing.tidak satupun dari kalian yang tahu 
bahwa Yuewen bukanlah seorang simpanan. " 


"Huo Jingjing telah berbohong selama ini. Dia menyewa 
seseorang untuk membunuh Yuewen ... dia adalah seorang 
pembunuh." 


Di samping Yu Wenxin duduk pasangan yang tampaknya 
berbudaya. Citra dan kehadiran mereka membuat mereka 
tampak terpelajar. sementara Yu Wenxin berbicara, ekspresi 
mereka menjadi pucat. Media berasumsi mereka bereaksi 
seperti ini karena kemarahan yang mereka rasakan setelah 
mengetahui penyebab kematian putri mereka. 


"Bibi dan paman, aku minta maaf, aku tidak membiarkan 
Xiao Wen mati dengan damai dan telah menyaksikan 
dengan malas saat reputasinya ternoda. Aku sangat minta 
maaf kepada kalian berdua. Aku telah memintamu ke sini 
hari ini agar kamu dapat mengungkapkan kebenaran." 


Pasangan itu berbalik dan menatap Yu Wenxin. Ayah liu 
Yuewen adalah yang pertama bereaksi saat dia berdiri dan 
menerima mikrofon dari Yu Wenxin. Dia kemudian 
melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di 
lokasi syuting: dia mulai membenturkan mikrofon ke kepala 
Yu Wenxin ... setiap pukulan kuat dan penuh dengan 
kemarahan. untungnya Yu Wenxin menghindar dengan 
cepat dan hanya menerima beberapa luka di kulitnya ... 


Semua wartawan yang hadir gempar ... 


"Kamu makhluk keji," teriak Pastor Liu. "Meskipun saya tidak 
ingin mengungkapkan kerangka keluarga kami, saya tidak 
bisa melawan hati nurani saya." 


"Saat kamu bersama Yuewen, kamu masih menjalin 
hubungan dengan Huo Jingjing. Seluruh keluarga Liu tahu 
bahwa kamu ketahuan telanjang sedang berselingkuh. Jika 
kamu ingin membersihkan namamu, kamu sedang 
bermimpi!" 


"Saya tidak ingin muncul di berita, juga tidak ingin 
mendapatkan keadilan bagi putri saya.dia tidak dianiaya, 
dia mendapatkan apa yang akan datang untuknya! "Pastor 
Liu berteriak dengan emosional." Mengenai Huo Jingjing, 
kami berdua harus mengungkapkan pandangan kami. 
Selama beberapa hari terakhir, berita tentangnya 
meningkat secara dramatis. begitulah cara kami 
mengetahui semua penderitaan yang dia terima dari 
makhluk keji ini! " 


Karena ini, istri saya dan saya merasa tidak nyaman selama 
berhari-hari. Kebetulan saat ini, Yu Wenxin datang mencari 
kamijadi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk 
mengumumkan bahwa kematian putri saya tidak ada 
hubungannya dengan Huo Jingjing. Saat putri saya 
berselingkuh dengan makhluk keji ini, dia juga terjerat 
dengan bos sebuah hotel. itu karena dia ditemukan oleh istri 
pria itu sehingga dia berakhir seperti dia. " 


"Ini adalah sesuatu yang kami temukan beberapa tahun 
setelah kematiannya. Pada saat itu, kami melaporkannya ke 
polisi, tetapi tidak ada yang terjadi." 


"Aku tidak peduli jika makhluk keji ini salah paham jika Huo 
Jingjing membunuh putri kami atau dia hanya ingin 
menyakitinya. Kami sekarang telah mengungkapkan 
kebenarannya." 


"Kami berharap Jingjing dapat dibebaskan dari 
penderitaannya dan bahwa Tuhan dapat menjaga orang- 
orang baik. Bajingan harus dihukum.tidak, setelah dipikir- 
pikir, bahkan jika mereka dikirim ke neraka, itu tidak akan 
cukup untuk menghapus dosa mereka ... " 


Kebenaran akhirnya terungkap melalui mulut orang tua Liu 
Yuewen ... 


Mereka berbicara tentang kecurangan Yu Wenxin dan 
kematian Liu Yuewen. mereka tidak peduli dengan harga diri 
dan kepolosan mereka sendiri, mereka hanya tidak ingin 
melihat orang lain terluka. 


Dengan wahyu itu, Yu Wenxin tercengang ... 


Di masa lalu, Huo Jingjing telah mencoba menjelaskan 
kepadanya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah 
mendengarkannya. 


berakar dalam di pikirannya bahwa Huo Jingjing adalah 
penghasut - dia telah membunuh orang yang paling dia 
cintai ... 


Karena keyakinan obsesif inilah dia bersikeras untuk 
menyiksa Huo Jingjing. Namun, orang tua Liu Yuewen baru 
saja mengungkapkan kepadanya bahwa pelakunya adalah 
orang lain dan Yuwen bahkan memiliki pria lain! 


Jadi ternyata, semua yang dikatakan Huo Jingjing adalah 
kebenaran ... 


Sayangnya, setiap kali dia mencoba menjelaskan dirinya, 
dia akan disambut dengan tendangan dan pukulan. 


bagaimana menjadi seperti ini? 
Bagaimana ini mungkin ... 
Huo Jingjing sebenarnya tidak bersalah? 


Tapi ... dia telah menyiksa Huo Jingjing selama bertahun- 
tahun ... dan dengan cara yang begitu jahat. 


yu Wenxin masih di tengah wawancaranya, tetapi dia 
langsung berlutut dengan lemah di lantai dengan ekspresi 
kaget dan penyesalan. 


Di dalam kamar rumah sakit, Huo Jingjing menyaksikan 
pemandangan terungkap di hadapannya saat dia menatap 
kosong ke layar. 


Tangning menghampiri dan memeluknya saat dia mencoba 
menenangkan emosinya, "Sekarang setelah kebenaran 
terungkap ... Anda bisa memiliki awal yang baru." 


Perasaan dianiaya telah dihapus dari tubuhnya. huo Jingjing 
tertawa dan menangis saat melepaskan semua kesedihan 
yang telah terkunci di dalam hatinya, "Aku bebas!" 


"Kalau begitu, kamu harus segera menyesuaikan emosimu. 
Kamu masih harus menjadi ratu di upacara penghargaan 
SuperOueen!" 


"Dan kamu ... kamu harus cepat menyusul ..." 


pada hari ini, Tangning lebih bahagia daripada saat dia 
menerima dukungan tingkat atas. Setelah kembali ke 
rumah, bibirnya melengkung ke sudut yang menarik saat 
dia menyiapkan makan malam. 


Malam itu, ketika Mo Ting kembali ke rumah, dia melihat 
Tangning di dapur. dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
memeluknya, "Kamu telah mempersiapkan pesta yang 
mewah. Apakah karena kamu ingin merayakan?" 


"Ting ... ilusi ini. Kamu melakukannya dengan baik." 


"Semuanya adalah kebenaran, aku tidak menciptakan ilusi 
apapun," jawab Mo Ting. 


tangning berbalik karena terkejut sebelum tersenyum, "Itu 
lebih baik ..." 


Mo Ting mengangkat Tangning di pinggul dan 
mendudukkannya di atas bangku dapur, "Tapi aku tidak 
lebih baik ... berapa hari kau mengabaikanku?" 

"Aku tidak mengabaikanmu ..." 


"Bohong," Mo Ting menggigit bibir Tangning dengan lembut. 


"Kalau begitu, bagaimana rencanamu untuk 
menghukumku?" Tangning mengulurkan lengannya dan 
melingkarkannya di leher Mo Ting. 


Bab 233: Manajer di Siang Hari, Suami di Malam Hari 


Mo Ting menundukkan kepalanya dan menempelkan 
hidungnya ke hidung Tangning, "Pada siang hari, aku adalah 
manajermu. Aku harus memperbudakmu untuk bekerja. Di 
malam hari, aku suamimu. Tugasku adalah membuatmu 
tetap di tempat tidur ..." 


"Kalau begitu ... bebaskan budakmu." 


Mo Ting melonggarkan cengkeramannya, mematikan 
kompor dan membawa Tangning ke kamar tidur sebelum 
menempatkannya di tempat tidur, "Nyonya Mo, kamu 
semakin buruk ..." Setelah berbicara, tangan Mo Ting mulai 
bergerak. tidak lama kemudian, sentuhannya jatuh ke kaki 
Tangning. Tangning tanpa sadar tersentak membuat Mo Ting 
duduk dengan penuh pertanyaan. Saat dia melihat lututnya, 
dia melihat memar di kulit putih bersihnya. 


"Bagaimana ini bisa terjadi?" 
"Aku terpeleset di kamar mandi ..." 


mo Ting duduk, mengambil kotak obat dan membantu 
Tangning mengoleskan obat. Setelah itu, dia tidak 
menyentuh Tangning lagi, dia hanya membujuknya untuk 
tidur setelah makan malam. 


Di tengah malam, Tangning merasa sedikit tidak nyaman; 
tempat di sampingnya sedingin es. setelah dia bangun, dia 
menyadari tidak ada orang di sampingnya, tapi lampu 
kamar mandi menyala. Tangning turun dari tempat tidur dan 
berjingkat-jingkat. Dia menemukan Mo Ting telah 


mengambil beberapa lantai anti selip dari lemari 
penyimpanan dan dengan rapi meletakkannya di lantai. ini 
awalnya bukan tanggung jawabnya ... tapi karena dia 
khawatir tentangnya, dia tidak bisa melepaskannya ... 


Sepertinya ... dia harus dipindahkan seperti ini setidaknya 
sekali sehari. 


Jadi, Tangning mendekati Mo Ting. sementara dia berlutut di 
tanah, dia membungkuk dan berbaring telentang, "Sudah 
cukup, kamu membuat hatiku sakit ..." 


Mo Ting menghentikan apa yang dia lakukan. Dia berdiri 
dan membawa Tangning di punggungnya, keluar dari kamar 
mandi tanpa sepatah kata pun ...Namun, keesokan paginya, 
ketika Tangning bangun, dia menemukan bahwa lantai 
kamar mandi ditutupi lapisan tebal lantai anti selip. 
Tangning berdiri di dekat pintu kamar mandi sambil 
tersenyum. Dia begitu bahagia, air mata hampir keluar dari 
matanya. 


sementara skandal Yu Wenxin berkembang menjadi 
beberapa versi, promosi untuk SuperOueen sudah dimulai. 
Untuk upacara penghargaan tahun ini, Huo Jingjing adalah 
salah satu kandidat teratas dan Hai Rui telah 
mengkonfirmasi bahwa dia akan muncul. 


ini akan menjadi pertama kalinya Huo Jingjing muncul di 
depan publik setelah  skandainya. Semua orang 
mengkhawatirkan kondisi mentalnya dan menunggu untuk 
melihatnya diwawancarai di upacara penghargaan. 


Sementara itu, hal yang tidak diharapkan siapa pun adalah, 
Tangning juga akan menghadiri upacara sebagai tamu. 


Pada saat ini, berita tentang persahabatan Huo Jingjing dan 
Tangning telah menyebar ke mana-mana. dikabarkan bahwa 
alasan kemunculan Tangning di upacara tersebut semata- 
mata demi menyemangati Huo Jingjing. 


Faktanya, rumor itu benar dan salah ... 


.. karena Tangning tidak tahu tentang kejutan sensasional 
yang direncanakan Mo Ting untuk upacara penghargaan. 


hai kantor CEO Rui Entertainment. Fang Yu melihat draf 
yang dikirim Mo Ting kepadanya ketika ekspresi terkejut 
muncul di wajahnya, "Presiden Mo, apakah Anda berencana 
untuk memberi tahu semua orang bahwa Anda adalah 
manajer Tangning? Apakah ini ..." 


.. Sedikit berlebihan? 
Fang Yu terlalu takut untuk menyelesaikan kalimatnya. 


lagipula, bagi seorang CEO yang maha kuasa untuk 
mengambil peran sebagai manajer, itu sudah merupakan 
hal yang merendahkan martabat. Terlepas dari apakah para 
petinggi akan setuju, pengumuman ini akan membuat 
industri hiburan meledak ... 


"Apa itu? apakah kamu merasa ini terlalu sulit untuk 
diumumkan? "Mo Ting mengangkat kepalanya dan bertanya 
pada Fang Yu. 


"Presiden, jika Anda mengangkat Tangning begitu tinggi, dia 
hanya akan menarik lebih banyak kebencian dan tipu 
muslihat," Fang Yu khawatir tentang keselamatan Tangning. 
lagipula, untuk memiliki Mo Ting sebagai manajer pribadi, 
betapa pantas cemburu itu? "Plus, publik akan mulai 
berspekulasi tentang hubungan Anda. Beberapa bahkan 
mungkin menyangkal Tangning dari usahanya. Ada juga 


insiden dengan 'pria impian berpandangan belakang'. Anda 
pasti perlu mempertimbangkan kembali." 


"Profesionalisme Tangning tidak lagi perlu dibuktikan, dia 
sudah memiliki banyak pekerjaan atas namanya 
mencapai puncak hanya masalah waktu. Tujuan saya adalah 
untuk secara langsung membersihkan jalannya sehingga 
semua orang dapat mengetahui bahwa dia tidak hanya 
memiliki kemampuan. , tetapi juga memiliki dukungan! " 


"Adapun perhatian Anda.jika Anda memindai seluruh 
industri hiburan, siapa yang berani membuat rumor tentang 
saya? " 


"Mereka hanya akan terkejut dan penasaran: mereka akan 
merasa bahwa kehidupan Tangning dipenuhi dengan 
kejutan dan mereka akan tertarik dengan hubungan kita." 
jarang bagi Mo Ting untuk menjelaskan dirinya kepada 
bawahan. "Sementara mereka semakin dekat dan dekat 
dengan kebenaran, Tangning sudah memasuki titik misteri 
yang lengkap ..." 


Dengan kata lain, Tangning tidak lagi berada pada level di 
mana udang kecil 1 bisa mendekatinya ... 


Fang Yu memahami pikiran Mo Ting dan terkejut dengan 
perhatian Mo Ting terhadap Tangning. Jika dia menjelajahi 
seluruh industri hiburan, tidak akan ada orang kedua yang 
akan diperlakukan seperti ini oleh Mo Ting. jadi, Fang Yu 
memegang draft dan tersenyum, "Presiden, Anda sangat 
baik kepada Tangning." 


Mo Ting berbalik di kursi kantornya dan mengangkat 
tangannya, memperlihatkan cincin kawinnya, "Dia adalah 
istriku, aku ingin memberinya semua kebahagiaan di dunia." 


Fang Yu menganggukkan kepalanya. dia tidak lagi 
meragukan Tangning, "Jangan khawatir, saya akan 
menangani masalah ini dengan baik. Setelah informasi ini 
diumumkan, saya dapat menjamin seluruh industri hiburan 
akan terguncang." 


Kenyataannya, Fang Yu merasakan sedikit kegembiraan. itu 
seperti dia menyaksikan seorang abadi kuno yang 
mahakuasa mengambil seorang murid yang unik. Namun, 
hal yang paling dia cintai adalah, guru dan murid ini, juga 
merupakan suami dan istri. 


Tangning tidak tahu tentang rencana Mo Ting. tepat 
sebelum upacara penghargaan, dia hanya berbicara di 
telepon dengan Huo Jingjing. Kedua wanita itu sekarang 
telah menjadi teman dekat dan memiliki catatan 
percakapan yang terus menerus setiap hari. 


"Yu Wenxin berlutut di luar rumahku sepanjang malam 
kemarin!" huo Jingjing memberi tahu Tangning saat penata 
rias merias wajahnya. 


"Kamu ... tidak akan berhati lembut kan?" Tangning ada di 
lemari pakaiannya mencoba memilih gaun. 


"Saya telah menghabiskan 10 tahun hidup dalam mimpi 
buruk untuk diajari pelajaran ini. Apakah Anda pikir saya 
tidak akan tahu yang lebih baik?" huo Jingjing tertawa 
lembut. "Mungkin aku telah kehilangan semua cinta 
terhadap pria ini sejak lama. Hal yang membuatku terjerat 
adalah ketidakadilan yang kurasakan. Karena kebenaran 
sekarang telah terungkap, aku dengan sendirinya dapat 
melepaskan semuanya." 


"Itu bagus untuk didengar ... biarkan dia terus berlutut ..." 


"Nanti malam ini, akankah kita berjalan di karpet merah 
bersama?" 


Tangning tertawa ketika dia menjawab, "Saya memiliki 
tanggung jawab memblokir wartawan untuk Anda!" 


Setelah mendengar jawaban Tangning, Huo Jingjing 
meletakkan ponselnya dan bertanya pada asistennya, 
"Apakah si brengsek itu masih di bawah?" 


"Uh huh," asistennya mengangguk. "Dia berlutut dan 
bahkan menampar wajahnya sendiri. Huo Jie, kali ini, kamu 
tidak bisa memaafkannya." 


"Memaafkan?" 


Huo Jingjing mengucapkan kata ini dengan gigi terkatup. 
Dia melihat dirinya di cermin dan menyadari, bahkan 
dengan semua lapisan riasan, itu masih tidak bisa 
menyembunyikan rasa sakit yang dia rasakan. Dia pikir itu 
lucu, "Mulai sekarang, kamus saya tidak berisi kata 
'memaafkan'. Saya seorang supermodel internasional, 
sampah apa dia?dia harus layak untuk itu. " 


Begitu asistennya mendengar ini, dia sangat gembira, "Itu 
benar ... Jingjing kami adalah supermodel internasional. 
Mulai sekarang, dia bisa mendapatkan pria apa pun yang 
dia inginkan." 


"Semoga semua orang brengsek di dunia menghilang jauh 
sekali.cepat atau lambat mereka akan disambar petir dan 
menerima ganjarannya. " 


Bab 234: Manajer Saya Memaksa Saya Memakainya 


Jumlah flash kamera yang sangat banyak ditambah karpet 
merah cerah. 


Ini adalah tempat Upacara Penghargaan SuperOueen. 


Itu juga merupakan upacara penghargaan kedua yang harus 
dihadiri Tangning sejak pengumuman comeback-nya. 
pertama kali di Penghargaan Model Tahunan, di mana dia 
pulang dengan Penghargaan Kontribusi Khusus. Adapun 
Penghargaan SuperOueen hari ini, dia hanyalah seorang 
tamu. Dia di sini untuk membiasakan diri dengan para 
senior industri modeling. 


karena Huo Jingjing adalah fokus utama hari ini, Tangning 
memutuskan untuk pergi dengan tampilan biasa. Namun, 
Mo Ting telah meminta Long Jie untuk menyiapkan pakaian 
untuknya. Di bagian atas tubuhnya, dia mengenakan 
kemeja berkerah lengan kelelawar dan di bagian bawah, dia 
mengenakan rok lipit yang unik. di atas kakinya ada 
sepasang sepatu hak emas dengan pita dekoratif. la sengaja 
ingin menciptakan gaya retro dan misterius untuknya. 


Kedua wanita itu duduk di van perusahaan bersama saat 
Huo Jingjing memandang Tangning. dia tidak bisa 
membantu tetapi menunjukkan, "Pakaian Anda hari ini 
sedikit berbeda dengan gaya biasanya." 


"Manajerku memaksaku untuk memakainya ..." jawab 
Tangning. 


"Memang terlihat bagus, dia punya selera yang bagus," puji 
Huo Jingjing. 


Tangning tertawa saat dia mengubah topik. mo Ting telah 
mempersiapkan seluruh penampilannya, dari pakaiannya 
hingga perhiasan yang dikenakannya. Tangning punya 
perasaan, ada sesuatu yang istimewa tentang upacara 
penghargaan ini. 


Tak lama kemudian, kedua wanita itu tiba di lokasi upacara. 
dari dalam van, mereka sudah bisa melihat banyak pelaku 
industri besar yang tampil di karpet merah, banyak di 
antaranya adalah penyanyi dan aktor terkenal yang 
diundang untuk tampil di atas panggung. Ini menyoroti 
daya tarik dan otoritas SuperOueen di industri ini. 


"Wow ... teman, aku bisa melihat Huo Jingjing telah tiba ... 
dan menemaninya adalah anggota terbaru dari Hai Rui, 
Tangning." 


Mendengar suara pembawa acara, Long Jie keluar dari van 
terlebih dahulu dan membuka pintu bagi Huo Jingjing untuk 
keluar. namun, bahkan sebelum Tangning keluar ... teriakan 
melengking bisa terdengar dari luar van. Itu bukanlah 
jeritan kegembiraan tapi karena keterkejutan. 


Bahkan Long Jie dan Huo Jingjing terkejut saat Yu Wenxin 
melompati penghalang dan berlutut di depan Huo Jingjing. 


semua orang kaget. Tapi, mereka dengan cepat mengambil 
kamera mereka dan membidik pasangan itu dengan marah; 
ini adalah berita besar ... 


Apakah si brengsek ini di sini untuk memohon 
pengampunan Huo Jingjing? 


Betapa tidak tahu malu apa dia melakukan hal seperti ini? 


Semua orang yang hadir mendidih dalam amarah. 
sementara itu, Tangning tetap duduk di dalam van. Dia tahu 
Huo Jingjing membutuhkan waktu untuk menghadapi situasi 
tersebut. 


Huo Jingjing mengenakan gaun perak panjang yang 
membungkus sosoknya yang tinggi. Rambut panjang 
bergelombangnya menempel erat di punggungnya dan 


riasannya sangat halus. untuk menonjolkan warna kulitnya, 
dia memakai lipstik berwarna cerah ... 


Namun, di depan wanita yang seperti dewi ini, seorang pria 
brengsek berlutut. 


Dia tidak punya harga diri saat dia berlutut di depan Huo 
Jingjing dan menempel di ujung gaunnya, "Jingjing 
bisakah kau memaafkanku?saya tahu saya telah salah ... 10 
tahun terakhir ini saya telah menjadi makhluk keji. " 


Awalnya, Huo Jingjing menatapnya. Tapi setelah beberapa 
detik, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap lurus ke 
depan dengan tenang, "Bangun." 


"Apakah Anda sudah memaafkan saya?" 


"Saya harap Anda tidak akan pernah muncul di depan saya 
lagi.Saya, Huo Jingjing, adalah supermodel internasional. Di 
dunia ini, ada ratusan juta orang yang mengagumi saya dan 
ingin melindungi saya. Apa yang kamu bandingkan? "Huo 
Jingjing tertawa." Jika aku bisa menjalani hidupku lagi, aku 
ingin menghapus noda sepertimu. bahkan jika itu berarti 
saya harus pergi ke neraka tingkat 18. " 


"Mulai sekarang, kamu bisa fokus untuk mencintai Liu 
Yuewenmu: hatinya jujur padamu. Sedangkan aku ... aku 
tidak ingin terus terlibat denganmu. Aku memiliki 
kehidupan yang jauh lebih baik di depanku.aku tidak ingin 
menyia-nyiakan satu menit atau detik pun untukmu ..." 


Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huo Jingjing 
mengulurkan lengannya dan mendorong Yu Wenxin pergi 
sebelum membantu Tangning keluar dari van. Para saudari 
melirik Yu Wenxin. saat Huo Jingjing mulai berjalan 
bergandengan tangan dengan Tangning, dia 
memperingatkan, "Jika kamu terus menggangguku, aku 


harus menanganinya secara legal. Yu Wenxin, jangan 
membuatku semakin muak olehmu." 


Seluruh media menyaksikan Huo Jingjing mengabaikan Yu 
Wenxin seperti seorang ratu. sepertinya, mulai sekarang, dia 
tidak akan lagi sebodoh itu memberikan segalanya pada 
seorang brengsek. 


Saat pembawa acara menyaksikan adegan ini terungkap, 
dia tidak bisa membantu tetapi memberi Huo Jingjing 
jempol. 


Ini adalah tipe sikap yang harus dimiliki seorang wanita. hal- 
hal yang tidak pantas untuk direnungkan harus disingkirkan 
agar tidak terlihat lagi. 


"Ya Tuhan, itu terlalu keren! Huo Jingjing dan Tangning kami, 
melihat kalian berdua berjalan bergandengan tangan di 
karpet merah, aku hampir mengira kamu pasangan ..kalian 
berdua pasti memiliki hubungan yang hebat. Bisakah Anda 
datang ke dinding penandatanganan dan meninggalkan 
tanda tangan Anda? " 


Di belakang mereka, Yu Wenxin masih berlutut di awal 
karpet merah. Namun, Huo Jingjing tidak menoleh ke 
belakang sekali pun. sebagai supermodel internasional yang 
terkenal, mengapa dia harus memikirkan orang brengsek 
seperti dia? 


"Jingjing, aku mencintaimu. Jadilah istriku!" 


Di antara kerumunan, banyak penggemar pria Huo Jingjing 
meneriakkan permintaan seperti ini. Huo Jingjing 
memandang ke arah penggemarnya dan memberi mereka 
ciuman. 


melihat Huo Jingjing yang bersinar, Tangning menghela 
nafas lega. Mereka semua mengkhawatirkannya tanpa 
alasan. Huo Jingjing yang hidup telah terlahir kembali 
sebagai kupu-kupu dan berubah menjadi sesuatu yang 
bahkan lebih mempesona dan percaya diri. 


saat mereka memasuki aula, sebagian besar model dan 
tamu sudah tiba. Namun, Tangning dan Huo Jingjing tidak 
duduk bersebelahan. Di sebelah Tangning duduk Qin Yu dan 
orang lain dari Star King. 


Karena Excalibur Q, keduanya sudah tidak menyukai satu 
sama lain. jadi, ketika mereka bertemu lagi, tidak perlu 
sapaan sopan. Namun ... selama upacara, Qin Yu menerima 
beberapa penghargaan. Jadi, dia berjalan bolak-balik 
melewati Tangning dengan sengaja. 


Pada akhirnya, Qin Yu memaksakan piala ke garis pandang 
Tangning dan bertanya, "Haruskah saya memberikannya?" 


tangning tidak merespon saat dia terus melihat lurus ke 
depan .... 


"Hari ini, Huo Jingjing adalah orang yang menerima 
penghargaan. Untuk apa kamu di sini? Kamu sangat aneh. 
Tangning, aku yakin tidak enak diinjak-injak oleh Huo 
Jingjing ..." 


"Aku pikir kaulah yang merasa tidak enak," Tangning 
akhirnya tidak bisa menahan rasa frustrasinya saat dia 
menjawab. "Anda bahkan tidak bisa mengalahkan 
pendatang baru seperti saya. Kemampuan apa yang Anda 
miliki untuk menang melawan Jingjing?" 


"Mengapa saya merasa seperti Anda adalah pelayan Huo 
Jingjing?Anda melakukan apa pun yang dia katakan. " 


"ika kamu sehebat itu, kamu harus mengalahkan kami di 
landasan. Jika tidak, kata-katamu tidak berarti apa-apa." 


"Mengalahkanmu? Itu mudah. Tanganku penuh dengan 
piala, apa yang kamu punya?" Oin Yu menyeringai. Namun, 
melihat Huo Jingjing muncul benar-benar mengejutkanku 
lagipula, dia baru saja dicampakkan oleh seorang pria. Oh, 
aku lupa, kamu juga pernah dicampakkan oleh seorang pria. 
Itulah mengapa kalian berdua adalah orang yang sama: 
Wanita yang ditinggalkan setelah dibawa jalan-jalan! " 


Bab 235: Hanya Aku yang Bisa Mendengar Nyanyiannya 


Oin Yu berpikir, bahkan jika Tangning tidak marah dan 
kehilangan ketenangannya, dia setidaknya akan merasa 
tidak nyaman. Tapi ... Tangning hanya menutup matanya 
sejenak dan menjawab, "Tidak ada gunanya mencoba 
menyerangku secara verbal." 


Selain suaminya sendiri, dia belum pernah bertemu orang 
lain dengan pengendalian diri yang lebih baik dari dirinya. 


Jadi, tidak mungkin dia akan jatuh ke dalam perangkap 
musuh karena sedikit ejekan. 


Oin Yu tertawa. Dia menyadari dia telah meremehkan 
Tangning. 


"Oh Oin Yu ... Anda baru saja memenangkan penghargaan 
lain: Nona Sepuluh Payudara Terindah di Dunia." 


Oin Yu menerima 3-4 penghargaan sepanjang malam, 
namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki arti 
penting. Semua penghargaan besar diberikan kepada Huo 
Jingjing dan lainnya. Adapun judul model peringkat atas, ini 
pergi ke harta nasional lainnya Hai Rui: tidak hanya dia 
seorang supermodel, di usia muda dia sudah mendirikan 


label fesyennya sendiri dan duduk di puncak industri mode. 
Sangat jarang dia muncul di acara seperti ini. 


bahkan Huo Jingjing hampir tidak melihatnya ... 


Datang di nomor dua adalah model dari Star King, diikuti 
oleh Huo Jingjing di tempat ketiga. 


Peringkat ini menyoroti potensi penghasilan yang sangat 
tinggi yang dimiliki model-model ini: di dalam negeri, 
mereka sudah termasuk yang terkaya. 


tangning duduk dengan tenang saat dia melihat Huo 
Jingjing berjalan di atas panggung: dia merasa sangat 
bahagia untuknya. Adapun Huo Jingjing, saat dia 
memberikan pidato penerimaannya, dia melihat ke arah 
Tangning. Mata mereka bertemu dan pertukaran senyuman 
sederhana mengungkapkan segalanya. 


"Seperti yang mungkin semua orang sadari, beberapa hari 
yang lalu saya berada di ambang kehancuran. Untungnya, 
selama waktu itu, satu orang menarik saya keluar dari jalur 
kehancuran..orang yang saya bicarakan, adalah orang yang 
duduk di bawah panggung sekarang, Tangning, "saat Huo 
Jingjing berbicara, air mata tiba-tiba mulai mengalir di 
pipinya. 


"Saya tidak yakin apakah Anda pernah mengalami 
kehangatan orang lain. Tapi, sebelum saya bertemu 
Tangning, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu 
..Selama tahun-tahun yang panjang dan kelam ini, kata 
yang paling sering muncul di kepalaku - adalah kematian. 
Tangning adalah orang yang menghidupkanku kembali. Dia 
menyuruhku untuk gigih ..." 


"Karena kegigihan saya, saya bisa berdiri di atas panggung 
ini lagi." 


"Saya merasa dia adalah orang yang sangat berani.selama 
dia menganggap Anda sebagai teman, dia akan 
mengabaikan semua konsekuensi dan membela Anda. " 


"Saya merasa sangat beruntung bertemu dengannya." 


"Selama saya di sini, saya juga ingin berterima kasih kepada 
semua saudara dan saudari saya di Hai Rui, dan terakhir, 
saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri." 


"Dari sekarang...Saya akan menjalani hidup yang 
menakjubkan dengan lebih banyak makna. Karena baru 
sekarang saya menemukan saya akhirnya menjalani hidup 
saya seperti manusia! " 


Setelah mendengar kata-kata Huo Jingjing, Tangning 
memperhatikannya mencium piala sebelum dia memimpin 
penonton menjadi tepuk tangan meriah. 


selama seseorang memiliki keyakinan, tidak ada dan tidak 
ada yang dapat menghentikan mereka untuk dilahirkan 
kembali. 


"Setelah mendengar kata-kata Jingjing, aku merasakan 
semburan emosi. Karena Tangning juga hadir, bagaimana 
kalau kita meminta Tangning dan Jingjing untuk melakukan 
sesuatu untuk kita? Apakah kalian ingin mendengarkan 
lagu?" tuan rumah bertanya dengan penuh semangat. 


Sebagai tanggapan, tuan rumah disambut dengan tepuk 
tangan meriah. 


Tuan rumah tersenyum. Melihat Huo Jingjing dan Tangning 
sama-sama mengangguk setuju, dia melanjutkan, "Kalau 
begitu, kami akan terus memberikan penghargaan saat 
mereka bersiap." 


pada kenyataannya, Tangning sebenarnya telah diberitahu 
sebelumnya tentang kemungkinan tampil dengan Huo 
Jingjing. Meskipun bernyanyi bukan salah satu bentengnya, 
demi merayakan kelahiran kembali Huo Jingjing, dia dengan 
senang hati melepaskannya sekali ini. 


huo Jingjing adalah pilihan utama untuk menerima 
penghargaan dan Tangning adalah topik terpanas di industri 
pemodelan. Dengan kedua wanita itu memainkan peran 
sebagai saudara perempuan yang mengharukan, mereka 
secara alami menarik sebagian besar perhatian. Alhasil, Star 
King menerima pundak dingin itu, apalagi setelah 
mendengar kedua wanita itu bernyanyi bersama. 


Oin Yu menempatkan tatapan gelapnya pada Tangning. 


Sementara Tangning dan Huo Jingjing sedang bersiap di 
belakang panggung, Oin Yu juga menghilang dari kursinya. 
setelah beberapa lama, dia akhirnya kembali. 


Tak lama kemudian, acara penghargaan mencapai 
puncaknya. Tangning dan Huo Jingjing muncul kembali, 
masing-masing memegang mikrofon saat mereka berdiri di 
dua sisi panggung yang terpisah. 


satu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian perak 
saat lampu sorot menyinari kedua wanita itu. Dengan 
antisipasi penonton, musik yang menenangkan mulai 
bergema di aula saat mereka menyanyikan duet untuk lagu, 
'Lost'... 


Yang mengejutkan semua orang, suara Huo Jingjing sangat 
serak dan melankolis, sementara suara Tangning bersih dan 
stabil, namun penuh kekuatan. 


Mereka adalah model profesional, tetapi mereka juga bisa 
bernyanyi ... 


Lu Che sedang menonton siaran langsung dari kantor. 
begitu dia mendengar Tangning bernyanyi, dia dengan 
bersemangat berlari ke kantor Mo Ting dan menyalakan 
televisi untuknya ... 


Di layar, kedua sosok itu mempesona dan cantik. Adapun 
nyanyian mereka, Mo Ting terkejut! 


Ini juga pertama kalinya Mo Ting mendengar Tangning 
bernyanyi. siapa sangka, orang pendiam seperti Tangning 
akan bisa bernyanyi dengan sangat baik. 


"Presiden, mulai sekarang, jika Madam tidak ingin tampil di 
runway show, dia selalu bisa merilis albumnya sendiri," 
saran Lu Che. 


"Tidak, dia tidak bisa ..." Mo Ting tidak setuju. "Mulai 
sekarang, hanya aku yang bisa mendengarnya 
bernyanyi.Aku akan membiarkan orang-orang ini lolos kali 
ini. " 


Lu Che: "..." 


Mo Ting tersenyum sambil menutup dokumen di tangannya, 
"Beri tahu Fang Yu bahwa sudah hampir waktunya untuk 
merilis informasi." 


"Ya," Lu Che mengangguk saat dia berbalik untuk 
meninggalkan ruangan. 


mo Ting menyandarkan satu tangan di mejanya saat dia 
melihat Tangning dan Huo Jingjing bernyanyi di layar. Suara 
penuh emosi Tangning yang memukau memang bergerak. 
Mo Ting tiba-tiba tertawa sendiri: setelah lagu ini, apakah 
seseorang benar-benar akan mempertimbangkan untuk 
memproduksi album untuk istrinya? 


pada upacara penghargaan, kedua wanita itu mencapai 
akhir lagu mereka. Seluruh aula kagum saat mereka 
bertepuk tangan. Tangning dan Huo Jingjing saling 
memandang dengan gembira. Setelah lampu dimatikan, 
mereka berencana untuk bertemu di tengah panggung 
untuk berterima kasih kepada penonton. Namun, pada saat 
ini, seorang pria bertopi tiba-tiba bergegas ke atas 
panggung dan menerkam Tangning. 


Tangning sudah dekat dengan tepi panggung. Jadi, dengan 
pukulan ini, dia akhirnya jatuh ... 


Semuanya terjadi terlalu tidak terduga. seluruh aula 
berubah menjadi kekacauan saat semua orang pecah dalam 
keributan ... 


Adapun pria yang memakai topi itu, ia dengan cepat 
melompat dari panggung dan lari ke belakang kerumunan 
penggemar. Keamanan segera mengejarnya. 


Sementara itu, Huo Jingjing melompat dari panggung untuk 
memeriksa Tangning. Namun, yang dia temukan hanyalah 
Tangning terbaring tak bergerak di lantai. 


"Tangning ... Tangning." 


Setelah beberapa detik, Tangning bangun. Dan dengan 
bantuan orang banyak, dia bangkit dan duduk di salah satu 
kursi tamu. 


"Apa kau baik-baik saja?" Huo Jingjing bertanya dengan 
cemas. 


Tangning menggelengkan kepalanya. jauh di lubuk hatinya, 
dia lebih khawatir tentang apakah Mo Ting telah melihat 
apa yang terjadi. 


Huo Jingjing menganalisis ekspresi Tangning saat dia 
memegang lututnya: dia, tentu saja, tidak mempercayainya. 
Dia dengan cepat berdiri untuk memanggil ambulans tetapi 
Tangning menahannya, "Jangan meledakkan situasinyamari 
kita tangkap pelakunya dulu. Sejujurnya saya baik-baik saja. 


Bab 236-240 


Bab 236: Kami Telah Menemukan Pelakunya 


"Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda baik-baik saja?" 
Huo Jingjing melihat ke panggung setinggi kira-kira 1 meter 
dan memikirkan bagaimana Tangning jatuh. Dia dengan 
cepat meraih lengan Tangning dan memeriksanya, "Kamu 
pasti akan muncul di berita.apa menurutmu 'orang lain' 
tidak melihatnya? " 


Huo Jingjing memahami kekhawatiran Tangning, jadi dia 
mengganti nama Mo Ting dengan 'orang lain'. 


Namun, Tangning hanya tertawa, "Untung lantainya dilapisi 
karpet." 


pada saat ini, pembawa acara juga mendekati Tangning saat 
dia membantunya berdiri, "Apakah kamu masih bisa 
berjalan? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit?" 


Tangning menggelengkan kepalanya. Rasa sakit itu 
sebenarnya lebih jelas pada saat dia diterkam. Sebagai 
perbandingan, dia tidak merasa banyak saat jatuh dari 


panggung. 


"Kalau begitu, istirahatlah. Jika kamu butuh sesuatu, beri 
tahu kami!" tuan rumah menghibur, Jika ada sesuatu, 
jangan menahannya di ..." 


Setelah berbicara, pembawa acara kembali ke panggung 
dan meredakan kecanggungan dari adegan yang baru saja 
terjadi. suasana positif segera pulih dan upacara 
penghargaan dilanjutkan. Namun, berita jatuhnya Tangning 
dengan cepat bocor ke publik ... 


Keamanan berhasil menangkap pria bertopi itu. Dia berusia 
17 hingga 18 tahun dengan wajah penuh jerawat dan 
getaran memberontak. 


"Dia bilang dia adalah penggemar setiamu. Dia sangat 
menyukaimu sehingga dia kehilangan kendali sejenak ..." 
Long Jie menyampaikan pesan dari keamanan ke Tangning. 
"Karena dia masih anak-anak dan kamu baik-baik saja, 
pihak keamanan merasa tidak pantas untuk menahannya. 
Jadi mereka hanya menguliahi dia sedikit dan 
melepaskannya." 


"Apakah kamu percaya padanya?" Huo Jingjing bertanya 
setelah mengamati matanya dari kerumunan. 


Tangning menggelengkan kepalanya: dia berpikiran datar. 
Setidaknya ada satu hal yang dia yakini, "Ini pasti ada 
hubungannya dengan orang-orang di Star King." 


"Tapi kami tidak punya bukti." 


"Kalau begitu, kita harus menanggungnya untuk saat ini," 
jawab Tangning dengan suara lembut. Mungkin Huo Jingjing 
tidak tahu, tetapi Long Jie yakin bahwa saat ini, Tangning 
hanya menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Tidak 
mungkin dia akan membiarkan kejadian ini pergi. 


"Apakah kamu ingin pergi dulu?" 


"Tidak, tidak apa-apa. Kamu masih memiliki penghargaan 
untuk diterima. Aku akan meminta Long Jie membantuku 
kembali ke kursiku," Tangning menahan rasa sakitnya saat 
dia berdiri. Kakinya agak gemetar. 


Huo Jingjing dengan cepat memeluknya dan tidak bisa 
menahan untuk tidak berteriak, "Apakah kamu gila?kamu 
masih mencoba untuk menjadi berani ...? " 


"Aku tidak mencoba untuk menjadi berani," Tangning 
berpikir tentang bagaimana dia terpeleset di kamar mandi 
dan bagaimana Mo Ting terjaga sepanjang malam untuk 
menutupi lantai. jika dia pulang lebih awal, Mo Ting pasti 
akan khawatir, "Mo Ting suka membual." 


Huo Jingjing membeku sesaat ... 


Ternyata Tangning bertindak seperti ini karena dia tidak 
ingin Mo Ting terlalu khawatir. 


"Kamu ... aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa 
denganmu." 


tidak lama kemudian, Tangning kembali ke kursinya. Semua 
orang di sekitarnya mengungkapkan keprihatinan mereka, 
apakah mereka mengenalnya atau tidak. Namun, Qin Yu 
berbeda. Tangning memperhatikan dengan naluri kuatnya, 
saat dia kembali ke kursinya, sedikit senyum menyapu 
wajah Oin Yu. 


tidak peduli apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak, 
senyuman ini telah tertanam di hati Tangning. 


Tangning selalu menjadi orang yang pendendam. Jika 
insiden ini benar-benar ada hubungannya dengan orang- 
orang di Star King, dia pasti akan membuat mereka 
membayarnya. 


hai Rui Entertainment, Fang Yu hendak merilis artikel berita 
yang dia persiapkan. Namun, pada saat ini, dia mendengar 
berita dari upacara penghargaan: Tangning mengalami 
kecelakaan! 


Dia diterkam di atas panggung dan akhirnya jatuh! 


Fang Yu segera menuju ke kantor CEO untuk menemukan 
Mo Ting duduk di kursi kantornya dengan ekspresi gelap. 
Rasa dingin yang memancar dari tubuhnya membuat satu 
napas pendek: jika seseorang melihatnya terlalu lama, 
mereka akan mati lemas dan mati. 


"Presiden. artikel ... haruskah saya tetap merilisnya? " 


"Setelah aku meninggalkan kantor, lepaskan ..." Mo Ting 
menandatangani dokumen terakhirnya dan 
menyerahkannya kepada Fang Yu sebelum mengambil 
jaketnya dan menuju lift pribadinya. 


Pada saat ini, Fang Yu melihat tanda tangan Mo Ting lebih 
berantakan dari biasanya. Bahkan, dia bahkan melakukan 
koreksi pada beberapa dokumen. Jelas terlihat betapa 
bersemangatnya dia di dalam dan betapa menyakitkan dia 
berusaha menahan amarahnya. 


Satu-satunya alasan dia belum melepaskan amarahnya di 
tempat adalah karena dia tahu Tangning berusaha sebaik 
mungkin untuk menyembunyikan rasa sakitnya. dia 
mengkhawatirkannya ... 


.tapi dia tahu dia tidak ingin dia terlalu khawatir: semua ini 
terlihat jelas dari menganalisis tindakan Tangning. 


Dia lebih baik tidak mencari tahu siapa yang menghasut 
segala sesuatu di balik layar! 


Jika tidak, tidak akan mudah bagi mereka untuk melewati 
garis bawahnya. 


Sementara itu, selama istirahat upacara penghargaan, Huo 
Jingjing berada di dalam salah satu bilik kamar mandi. Dia 


mendengar beberapa selebritas wanita membahas 
kejatuhan Tangning. Tentu saja, industri ini selalu menjadi 
tempat orang menginjak orang lain untuk meningkatkan 
diri. jadi, ketika mereka melihat kemajuan Tangning saat ini, 
mereka tidak bisa tidak melampiaskan kata-kata iri. 


"Apakah kalian mendengar sesuatu tentang siapa yang 
menghasutnya?" 


"Tidak peduli siapa itu, mereka melakukan pekerjaan 
dengan baik, bukan begitu?" 


"Biarkan aku memberitahumu dengan tenang, seseorang 
melihat Oin Yu dari Star King meninggalkan aula untuk 
sementara waktusepertinya dia melakukan sesuatu yang 
licik. " 


"Apakah kamu melihatnya?" 


"Asisten saya melihatnya. Tapi, ssst ... jangan bicara terlalu 
keras. Ini adalah pertarungan antara Star King dan Hai Rui, 
sebaiknya kita tidak ikut campur." 


Tiba-tiba, ledakan keras bergema di kamar mandi saat Huo 
Jingjing melangkah keluar dari biliknya. 


Ekspresi model waktu kecil berubah saat mereka melihat 
Huo Jingjing. Mereka secara bertahap menundukkan kepala, 
mengambil tas masing-masing dan meninggalkan tempat 
gosip mereka. 


namun, Huo Jingjing mengejar mereka dan menghalangi 
jalan mereka, "Siapa asisten yang melihatnya?" 


Para wanita itu terlihat gelisah saat mereka menundukkan 
kepala dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi, 
menurut mereka, siapa Huo Jingjing itu? dia hanya 


tersenyum dan berkata, "Berani-beraninya kamu 
menyinggung Hai Rui, apakah kamu masih ingin bertahan di 
industri ini?" 


Para wanita membeku. Setelah menimbang pro dan kontra, 
mereka memutuskan untuk membagikan semua yang 
mereka dengar kepada Huo Jingjing. termasuk bagaimana 
salah satu asisten mereka melihat Qin Yu meninggalkan aula 
untuk mencari manajernya. 


Huo Jingjing menutup matanya sejenak dan mengendalikan 
ketenangannya. Dia mendekati sisi Tangning sambil 
tersenyum dan mengumumkan, "Kami telah menemukan 
pelakunya ..." 


Tangning tampak mengejutkan di Huo Jingjing saat Huo 
Jingjing memberinya kedipan dan mengarahkan dagunya ke 
arah Oin Yu yang duduk di sebelahnya. 


Tangning ikut bermain dengan menjawab, "Siapa itu?" 


"Saya sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Mo. 
Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap 
enteng.bagaimanapun juga, itu bisa saja mengancam 
nyawa. Mo Ting berkata bahwa dia akan meminta 
penjelasan dari orang-orang di Star King. Jika mereka tidak 
bisa menyediakannya, dia akan meminta mereka 
memasukkannya ke daftar hitam sehingga dia tidak bisa 
lagi bertahan di industri ... "huo Jingjing dengan sengaja 
berbicara lebih keras dari biasanya, "Bukankah itu benar, 
Nona Oin?" 


Oin Yu tiba-tiba dilemparkan dalam kepanikan saat dia 
tergagap, "Aku ... bagaimana ... bagaimana aku bisa tahu?" 


"Asisten seseorang sudah melihat semuanya ... apa kamu 
benar-benar tidak tahu?" 


Oin Yu menganalisis pemandangan di depannya dan 
menemukan kata-kata Huo Jingjing tidak terlalu bisa 
dipercaya, jadi dia tenang dan menjawab, "Apa yang 
mereka lihat? Apakah Anda punya bukti?" 


Bab 237: Saya Juga Ingin Presiden menjadi Manajer Saya 


Huo Jingjing telah berkecimpung di industri ini selama lebih 
dari 10 tahun dan telah melihat banyak orang seperti Qin Yu 
di masa lalu, jadi dia langsung menendangnya ketika tidak 
ada yang menyadarinya. Tumit tajam dari sepatunya 
menggali betis Oin Yu. 


gin Yu tidak melihat tendangannya datang. Rasa sakitnya 
begitu tajam sehingga membuatnya melompat dari kursinya 
saat dia menjerit dan meneriakkan nama Huo Jingjing ... 


pembawa acara dengan cepat menyadari keributan di 
bawah panggung dan memberi isyarat kepada sutradara 
untuk tidak mengarahkan kamera ke arah itu agar tidak 
memengaruhi siaran langsung. 


"Huo Jingjing ... apa kamu gila? Jangan berlebihan!" 


Oin Yu benar-benar kehilangan kendali atas emosinya saat 
dia berteriak keras. dia dengan cepat menarik perhatian 
semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, Huo Jingjing 
melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapa pun, dia 
berdiri dan terus terang melemparkan tamparan ke wajah 
Qin Yu... 


Banyak orang yang hadir menyaksikannya ... 
Huo Jingjing telah memukul Qin Yu... 


"Beraninya kamu memukulku?" gin Yu memelototi Huo 
Jingjing dengan tidak percaya saat dia memegang pipinya. 


Namun, Huo Jingjing hanya duduk diam setelah melempar 
tamparannya, tanpa memberikan penjelasan atas 
tindakannya. ini membuat semua orang berasumsi bahwa 
Oin Yu pasti telah melakukan sesuatu yang pantas 
mendapat tamparan dari supermodel internasional ini ... 


Dengan status internasionalnya, jadi bagaimana jika kamu 
ditampar olehnya? 


Jika Anda tidak memintanya, mengapa dia peduli tentang 
Anda? Kamu pikir kamu siapa? 


Selain itu, beberapa saat yang lalu, Qin Yu bertanya apakah 
Huo Jingjing gila di depan semua orang. 


Dengan IQ dan EQ seperti itu, dia memang pantas ditampar. 


Tuan rumah dan beberapa anggota staf takut situasinya 
akan menjadi tidak proporsional, jadi mereka dengan cepat 
berlari untuk menghentikan keributan. Namun, Oin Yu 
langsung mendorong mereka: tidak berniat untuk 
melepaskan Huo Jingjing. 


"Huo Jingjing, Tangning hanyalah model kelas tiga yang 
murah, apakah dia layak untuk perlindunganmu?" 


"Coba dan katakan bahwa dia adalah model kelas tiga lagi," 
Huo Jingjing memperingatkan. 


qin Yu sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur karena 
situasinya sekarang telah meningkat. Jika dia mengakui 
kekalahan pada saat ini, bagaimana orang-orang yang hadir 
akan berpikir tentang dia dan Star King? 


Jadi, Qin Yu menjawab dengan berani, "Tangning adalah 
model kelas tiga ... kelas tiga ... apakah kamu mendengarku 
dengan jelas?jadi bagaimana jika dia bergabung dengan Hai 


Rui? Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa dia masuk daftar 
hitam oleh Star King. " 


"Ditambah ... bukankah dia hanya di sini sebagai teman?" 


"Bukankah dia melakukan semua yang dia bisa untuk 
mendapatkan sisi baikmu agar dia bisa maju dalam 
karirnya?" 


"angan salah paham dan perlakukan dia seperti harta 
karun.hati-hati dia tidak hanya berbalik dan menjualmu ..." 


Trio itu terletak di bagian kanan dari baris ketiga: tempat 
yang relatif tersembunyi. Tapi banyak orang masih bisa 
mendengar ejekan terhadap Tangning datang dari mulut Qin 
Yu. 


"Meskipun saya tidak tahu bagaimana Tangning berhasil 
bergabung dengan Hai Rui, jangan lupa, Presiden Anda 
membenci orang-orang yang mempermainkan. Saya akan 
menunggu dan melihat bagaimana Tangning dihancurkan 


Hancur? 


Tangning memelototi Qin Yu dengan dingin sepanjang 
waktu. Matanya sedingin es dan mengandung rasa ejekan. 


namun, sementara Oin Yu mengejek Tangning, Hai Rui telah 
merilis artikel mereka ... 


Banyak orang yang hadir yang merasa bosan sedang 
membuka-buka ponsel mereka ketika mereka menemukan 
berita ini. Mereka menutup mulut mereka karena terkejut ... 


"Apakah kamu berbicara tentang Tangning?" sementara Oin 
Yu masih secara verbal menyerang Tangning, wanita di 


sebelah kanannya membungkuk dan memperingatkan, 
"Nona Oin, saya pikir lebih baik jika Anda berhenti 
berbicara. Apakah Anda tahu siapa manajer Tangning?" 


Oin Yu menoleh dan menatap wanita itu dengan rasa jijik 
yang tak terlukiskan. 


wanita itu memandangnya tanpa daya sambil melanjutkan, 
"ika kamu tidak ingin mendengarkanku, itu pilihanmu. 
Menurutku itu lucu." 


Oin Yu tidak bisa memahami apa yang wanita itu maksud. 
Namun, semua orang di bawah panggung sudah berbisik ke 
telinga satu sama lain, dalam diskusi. 


berita ini benar-benar mengguncang bumi ... 
Tidak ada yang akan membayangkannya sama sekali. 


"Ini terlalu tidak terduga! Hai Rui baru saja mengumumkan 
bahwa CEO mereka, Mo Ting, telah memutuskan untuk 
menjadi manajer pribadi Tangning." 


"Pribadi..." 


"Yang terpenting, ini adalah Mo Ting yang sedang kita 
bicarakan: raja industri hiburan yang misterius dan 
menakutkan." 


"Aku sangat iri pada Tangning ... bagaimana dia bisa 
melakukan ini?" 


"Agar CEO secara pribadi meningkatkan perannya, Tangning 
harus memiliki kekuatannya!" 


"Memikirkan tentang itu...saya juga ingin Presiden menjadi 
manajer saya. " 


Tidak peduli seberapa padat Oin Yu, tidak mungkin dia tidak 
menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. 


Oleh karena itu, dia membungkuk dan mengambil telepon 
dari tangan wanita di sebelahnya. setelah melihat 
pengumuman yang dibuat oleh Hai Rui, dia sangat 
ketakutan, wajahnya menjadi putih. 


Huo Jingjing juga melihat berita itu. Dia mengangkat 
telepon di tangannya dan bertanya, "Ini adalah model yang 
kamu sebut kelas tiga.namun, dia berhasil menjadikan raja 
industri hiburan mengambil peran sebagai manajer 
pribadinya. Tidak hanya itu ... dia secara eksklusif miliknya 


"Saya pikir seseorang telah mencapai akhir mereka." 


"Qin Yu, Anda menghasut insiden di atas panggung, 
bukan?" 


"Sebagai manajer Tangning, menurutmu bagaimana Mo Ting 
akan menangani masalah ini? Aku bisa memberitahumu 
sekarang, metode Mo Ting selalu ..." 


".. mematikan tanpa peringatan!" 


Nafas Oin Yu dipercepat. Dia melirik Tangning sebelum 
duduk di kursinya. 


Faktanya, Tangning juga terkejut ketika dia mengetahui 
tentang pengumuman ini. Meskipun Mo Ting telah 
memberinya dorongan kepercayaan sebelum upacara, dia 
tidak tahu dia akan menggunakan kesempatan ini untuk 
mengumumkan perannya sebagai manajernya ... 


"Hei, lihat ekspresi jalang itu," kata Huo Jingjing. 


Tangning tertawa saat suasana hatinya menjadi cerah. Jadi 
bagaimana jika Mo Ting membuat pengumuman? Dia hanya 
mengatakan yang sebenarnya. 


"Saya tidak pernah berpikir, Presiden Mo akan menyayangi 
Anda sampai tingkat ini. Dia benar-benar memutuskan 
untuk menjadi manajer Anda?apakah kamu sudah tahu 
tentang ini? " 


"Ya, benar. Aku hanya tidak menyangka dia akan terus 
terang mengumumkannya seperti ini," Tangning sedikit 
gugup dan tidak berdaya. Dia khawatir Huo Jingjing akan 
salah paham tentangnya. 


"Ini bagus!dengan perlindungan Presiden Mo, aku yakin 
semua pembuat onar tidak lagi cukup berani untuk 
mendekat ... "Huo Jingjing menjawab. Mungkin karena dia 
lebih tua dari Tangning, dia tanpa sadar menganggap 
dirinya sebagai kakak perempuan Tangning. 


fakta bahwa dia tidak bisa membalas dendam pada 
Tangning atas insiden di atas panggung, dia merasa tidak 
mampu dan menyesal. Jadi, sekarang setelah Mo Ting 
mengumumkan bahwa dia adalah manajer Tangning ... 


. itu setara dengan mendorong Tangning ke ketinggian 
baru. setidaknya, mulai sekarang, sebelum menindas 
Tangning, orang-orang perlu memikirkannya dan 
mempertimbangkan kembali apakah mereka dapat 
menangani konsekuensi menyinggung Mo Ting. 


Tentu saja... 
.. Pengumuman Hai Rui segera menjadi topik terpanas. 


Mo Ting telah menjadi manajer pribadi Tangning! 


Soal bom berat yang sempat dijatuhkan ini, publik mulai 
menyebarkan berbagai macam rumor. Itu terlalu tak terduga 
dan mengejutkan ... 


Adapun Tangning, dengan pria ini sebagai pendukungnya, 
siapa yang masih akan memperebutkan sumber daya 
dengannya? 


Ini adalah Mo Ting yang mereka bicarakan ... 


ini bukan masalah apakah mereka ingin bertarung ... itu 
masalah apakah mereka cukup berani untuk bertarung ... 


Bab 238: Apakah Anda Pacar Presiden Mo? 


Dalam sekejap, semua orang mulai melihat Tangning secara 
berbeda. Iri hati, cemburu, persaingan: semua orang 
mengelilinginya dan menghakiminya. Namun, tidak ada 
yang berani mendekati wajahnya dan memprovokasi dia. 


alasannya sederhana, tubuh Tangning sudah dicap dengan 
logo Mo Ting. 


Jika seseorang tidak lagi ingin bertahan di industri, mereka 
dipersilakan untuk menguji otoritas Mo Ting. 


Tangning mengerutkan alisnya. huo Jingjing memperhatikan 
gerakan kecil ini, "Ini adalah sesuatu yang harus kamu lalui. 
Kamu harus menahannya." 


"Aku butuh waktu untuk terbiasa," jawab Tangning. 
"Ditambah lagi, tentang masa depan, saya masih memiliki 
banyak ketidakpastian." 


"Aku yakin kalian berdua akan bisa maju bersama!" 


Tangning mengangguk. Sementara itu, upacara 
penghargaan hampir berakhir. Karena Qin Yu khawatir Mo 
Ting akan membuatnya bertanggung jawab, dia 
meninggalkan tempat kejadian dengan rasa bersalah. 
namun, Huo Jingjing menahannya, "Nona Qin, apakah Anda 
sudah pergi? Apakah Anda takut Presiden Mo akan membuat 
Anda bertanggung jawab?" 


Wajah Oin Yu bergantian antara merah dan putih. dia ingin 
pergi, tetapi tidak hanya Huo Jingjing yang 
menghentikannya, dia bahkan mendekatinya dengan penuh 
kasih dan memeluknya, "Ayo pergi bersama." 


Tangning menunduk dan terkikik. saat dia berdiri dari 
kursinya, dia tiba-tiba merasa pusing: sepertinya dia masih 
menderita akibat jatuh dari panggung. 


Huo Jingjing berbalik dan menatapnya. Setelah memastikan 
dia baik-baik saja, dia dengan lega berjalan ke depan. 
semua orang mengosongkan aula dengan tertib. Namun, 
perhatian media semua tertuju pada Tangning. Begitu 
mereka melihatnya muncul, mereka segera mengelilinginya. 


"Nona Tang, bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan 
kami?" 


"Nona Tang, bisakah Anda memberi tahu kami mengapa 
Presiden Mo memutuskan untuk merekrut Anda sebagai 
artisnya?" 


"Nona Tang, dengan jadwalnya yang padat, apakah Presiden 
Mo benar-benar punya cukup waktu untuk menjadi 
manajermu?" 


Mendengar pertanyaan ini, Tangning tidak bisa menahan 
senyum. Dia tahu jauh di lubuk hati, ini bukanlah 
pertanyaan yang benar-benar ingin ditanyakan media. Yang 


benar-benar ingin mereka ketahui adalah, mengapa CEO 
yang maha kuasa, Bos Besar industri hiburan, menjadi 
manajer model seperti dia. 


Hubungan apa yang dia miliki dengan Mo Ting? 
apakah mereka melakukan pertukaran yang tidak senonoh? 


Sayangnya, tidak ada yang berani menyebarkan rumor 
tentang Mo Ting secara sembarangan. Jadi, para reporter ini 
berusaha keras untuk menahan diri dari mengajukan 
pertanyaan yang terlalu intens. mereka hanya menunggu 
dengan sabar untuk melihat apakah Tangning akan 
tergelincir dan mengungkapkan sesuatu sendiri. 


Karena ada terlalu banyak reporter, jalan Tangning benar- 
benar diblokir. Asisten Long Jie dan Huo Jingjing dengan 
cepat berlari untuk membantu. lama Jie berdiri di depan 
Tangning dan mengingatkan media, "Tangning sedang tidak 
enak badan hari ini, saya harap media bisa bersikap lunak 
padanya." 


Dengan kata-kata ini, media diingatkan bahwa Tangning 
telah jatuh dari panggung belum lama ini. 


Namun, mereka tidak berniat melepaskannya. tangning 
jarang menerima wawancara, jika mereka melewatkan 
kesempatan ini, mereka tidak akan tahu kapan mereka akan 
mendapat kesempatan lain. Selain itu, tidak mungkin 
mereka pergi mewawancarai Mo Ting! 


"Tangning, bisakah kamu memuaskan kami sekali ini saja? 
Kami hanya mencoba mencari nafkah." 


"Tepat sekali. dapatkah Anda menyembuhkan 
keingintahuan publik? " 


Tangning tertawa, "Apa yang membuat publik penasaran?" 


Reporter itu membeku dan menjawab, "Kami semua ingin 
tahu mengapa CEO Hai Rui yang maha kuasa akan menjadi 
manajer model. Kami semua sangat terkejut karenanya." 


"Jika ini pertanyaanmu, kamu harus bertanya padanya dan 
bukan aku," Tangning memainkan tai chi di sekitar 
pertanyaan itu. Pinggulnya terasa lelah dan berdiri dengan 
sepatu hak tinggi terlalu lama membuatnya kesakitan. 


"Kalau begitu ... apakah kamu pacar Presiden Mo?" reporter 
itu mulai mendapatkan keberanian. 


tangning tertawa saat dia menggelengkan kepalanya, 
"Tentu saja tidak." 


Dia adalah istrinya ... 


"Kalau begitu, apakah Anda dan Presiden Mo sudah lama 
saling kenal?" 


"Kurasa tidak ada gunanya menjawab ini," Tangning 
mempertahankan senyumnya tanpa membocorkan 
informasi apa pun. 


"Berhenti berakting ..Anda hanyalah wanita lain yang 
menjual tubuhnya sendiri. Apa kau tidak tidur sampai ke 
tempatmu hari ini? "Sebuah suara bermusuhan tiba-tiba 
diejek dari kerumunan. Semua orang menoleh ke arah suara 
itu. Pria berusia awal 20-an itu mengejek," Apa yang kalian 
semua lihat? Apakah Anda pikir saya bercanda? biarkan aku 
memberitahu Anda. Saya punya bukti. " 


Tangning memandang pria itu dan memperhatikan lencana 
namanya. 


Dia berasal dari studio Hua Rong. 


Tampaknya, studio ini bersikeras untuk terus melekat 
padanya dan Editor Lin telah menemukan dirinya sebagai 
tim antek. 


Tangning tidak tahu, reporter Hua Rong sebelumnya telah 
mengambil fotonya dan Mo Ting sedang bermesraan di luar 
manor di London. Hanya saja mereka telah memutuskan 
untuk tidak membukanya. 


"Kamu pasti gila dan mencoba mencari perhatian." 
Reporter lainnya berteriak. 


"Tangning adalah pelacur.Saya sudah memperingatkan 
Anda semua. Akhirnya, akan ada hari dimana Anda akan 
percaya apa yang saya katakan. Bukankah dia sudah cukup 
bermain tai chi tentang kebenaran? Bagaimana Anda masih 
bisa mempercayainya? telah terjadi berkali-kali di masa lalu 
sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak punya pacar ... 
sementara itu, dia berkencan dengan banyak bos di 
belakang Anda! " 


Begitu Long Jie mendengar fitnah ini, dia sangat marah, 
"Aku menantangmu untuk mengatakannya lagi jika kamu 
punya nyali." 


"Bahkan jika kamu memiliki Mo Ting yang mendukungmu, 
aku tidak akan takut," pria itu mencibir. "Tunggu sampai kita 
menyortir semua bukti, itu akan meledak! Apa kamu pikir 
kamu jatuh dari panggung karena kamu benar-benar 
memiliki penggemar setia?itu karena seseorang tidak tahan 
dengan Anda sehingga mereka sengaja bersekongkol 
melawan Anda! " 


"Aku benci wanita yang tampak polos padahal sebenarnya 
mereka yang paling kotor. Pfft!" 


Oin Yu berdiri di satu sisi saat dia menikmati pertunjukan. 
Dia tiba-tiba terpesona oleh reporter ini. mungkin dia bisa 
mengetahui rahasia Tangning dari pria ini ... 


"Hei, bersihkan mulut kotormu itu!" Long Jie 
memperingatkan dengan marah. 


Kamu ingin aku membersihkannya? Tentu saja aku bisa, tapi 
kamu juga harus bertindak bersih agar aku berbicara 
dengan bersih!Anda secara alami menarik kecurigaan 
dengan hal-hal seperti Presiden Mo yang tidak menjadi 
manajer siapa pun kecuali Anda. 


"juga, punggung misterius dari sebelumnya ..." 


Pada kenyataannya, apa yang dikatakan reporter itu juga 
membuat penasaran semua orang. 


namun, mereka tidak cukup berani untuk bertanya langsung 
kepada Tangning tentang hal itu. Bagaimanapun, statusnya 
tidak lagi pada level yang sama seperti sebelumnya. 


Tangning telah berdiri cukup lama dan pinggulnya mulai 
terasa sangat sakit saat dia mundur beberapa langkah. lama 
Jie memperhatikan ini dan segera menghubungi 
penyelenggara untuk bantuan. 


Pada saat ini, van seorang manajer kulit hitam berhenti di 
pintu masuk studio televisi. Mo Ting melangkah keluar dan 
berjalan melewati semua teriakan keras menuju Tangning. 


dia tidak datang seperti biasanya: tidak ada mobil mewah 
yang mahal, hanya sebuah van yang sesuai dengan 
identitas Tangning. Ini jelas menunjukkan bahwa dia serius 


menjadi manajernya dan tidak mendukungnya dengan uang 


media segera mengalihkan perhatian mereka padanya, 
tetapi mereka hanya memegang mikrofon mereka terlalu 
takut untuk mengajukan satu pertanyaan. 


Mereka takut dengan tatapan Mo Ting ... 
Bab 239: Takut Sampai Mati! 


Media mulai berkumpul di sekitar Mo Ting saat mereka 
akhirnya berdiri di antara Mo Ting dan Tangning. 


meskipun mereka semua mengarahkan mikrofon mereka ke 
arahnya, semua pertanyaan yang ingin mereka tanyakan 
berubah menjadi satu permintaan sederhana, "Presiden Mo, 
bisakah Anda berbicara beberapa kata?" 


Bicara beberapa kata? Kata-kata apa yang mereka maksud? 


mo Ting dikelilingi oleh para reporter, hanya beberapa 
langkah dari Tangning. Melihat Tangning tanpa sadar meraih 
pinggulnya, ekspresinya menjadi dingin. Kata yang sangat 
dingin dan tegas keluar dari mulutnya, "Minggir!" 


Reporter yang paling dekat dengan Mo Ting sangat 
ketakutan sehingga dia dengan cepat mundur beberapa 
langkah. 


dia terlalu takut untuk mendekat. Faktanya, dia terlalu takut 
untuk mengambil nafas lebih banyak ... 


Terlepas dari ini, para reporter lain secara bertahap 
membersihkan jalan bagi Mo Ting untuk sampai ke 
Tangning. 


Tangning sedikit cemas. Dia takut Mo Ting tahu dia tidak 
sehat. Namun, bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata 
Mo Ting? 


Mo Ting mengabaikan semua orang dan tidak peduli apa 
yang mereka pikirkan. Dia langsung menuju ke Tangning 
dan meletakkan tangannya di pundaknya. Dia begitu dekat, 
tubuhnya hampir menyentuh tubuhnya. Dia kemudian 
mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan melepas 
mantel hitamnya ... 


tangning sedikit tidak nyaman. Tapi, semua orang bisa 
dengan jelas melihat darah merah cerah di pinggulnya .... 
dia bukannya tidak terluka seperti yang mereka duga, dia 
hanya menahan rasa sakit. 


mo Ting tidak melihat wajah Tangning sebelum berbalik dan 
berkata kepada reporter, "Jika kamu ingin tahu mengapa, 
silakan bertanya!" 


Para reporter diberi kesempatan untuk mengajukan 
pertanyaan, tapi ... tidak ada yang berani melangkah maju. 
kata-katanya kali ini bahkan lebih menakutkan daripada 
saat dia menyuruh mereka pindah. 


Mo Ting melihat sekeliling dan melirik Qin Yu, "Jika Anda 
tidak memiliki pertanyaan, saya punya banyak. Siapa 
penghasut di balik kejatuhan Tangning malam ini? Saya 
akan memberi mereka satu hari untuk mengaku ...jika tidak, 
saya akan membuat seluruh keluarga mereka menderita. 
Hanya satu hari, mereka tidak akan mendapat kesempatan 
lagi! " 


Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mencibir kepada 
para wartawan, "Saya berasumsi Anda tidak memiliki 
pertanyaan? Kalau begitu, jangan pernah mencoba bertanya 
lagi ..." 


Tangning berdiri di belakang. wajahnya menjadi pucat 
karena menahan rasa sakit. Kebanyakan orang tidak 
memperhatikan, bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa 
menyembunyikannya dari Mo Ting. 


"Adapun reporter dengan bukti melawan Tangning yang 
menunggu untuk mengeksposnya, saya menunggu Anda 
untuk bergerak. Jangan lupa, saya adalah manajer 
Tangning." setelah berbicara, Mo Ting akhirnya berbalik, 
membungkuk dan membawa Tangning di pelukannya 
melewati semua reporter. Semua wartawan termasuk yang 
dari Hua Rong sangat terkejut hingga tidak bisa berkata- 
kata. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk 
menantang Mo Ting! 


huo Jingjing telah menempel pada Qin Yu sejak 
meninggalkan upacara. Dia menatapnya dan melihat 
wajahnya menjadi pucat seperti selembar kertas putih ... 


ini karena Mo Ting memberinya satu hari untuk mengakui 
semua yang telah dia lakukan, jika tidak, seluruh 
keluarganya tidak akan bisa hidup damai! 


Melihat Oin Yu dalam keadaan linglung, Huo Jingjing 
mencoba melonggarkan cengkeramannya. Tanpa diduga, 
Oin Yu akhirnya jatuh langsung ke tanah dengan tatapan 
tak bernyawa. 


sepertinya dia ketakutan sampai mati! 
Huo Jingjing tertawa sebelum naik ke van bersama Long Jie. 


Sekarang mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah 
Oin Yu tahu apa yang harus dia lakukan. 


Betapa menghiburnya! 


Sementara itu, Tangning terbaring di pelukan Mo Ting. dia 
tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit ketika dia duduk 
dan berdiri sebelumnya, namun sekarang, ketika dia 
berbaring di pelukan Mo Ting ... rasa sakit itu tak 
tertahankan. 


Tangning menahan begitu banyak rasa sakit, air mata mulai 
mengalir dari matanya. Mo Ting menempatkannya di dalam 
van dan langsung dilarikan ke rumah sakit. 


Sepanjang jalan, Mo Ting tanpa henti memerintahkan Lu 
Che, "Berkendara lebih cepat." 


Tangning ingin berbicara, tetapi dia tidak memiliki 
kekuatan. Tidak mudah akhirnya mencapai rumah sakit. 
Setelah mereka tiba, Tangning berbaring di tandu dan jatuh 
pingsan. 


Pada saat dia bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring 
di tempat tidur. ruangan rumah sakit itu sunyi dan gelap. 


Tangning ingin duduk, tetapi dia menemukan pinggulnya 
untuk sementara terikat pada penjepit dan dia tidak bisa 
bangun dari tempat tidur. 


Mo Ting sedang berdiri di dekat jendela. begitu dia 
menyadari Tangning telah bangun, dia dengan cepat 
melangkah dan menekannya ke tempat tidur, "Jangan 
bergerak ..." 


Tangning dengan patuh bersandar ke bawah. Dengan kepala 
disandarkan ke kepala tempat tidur, dia memandang Mo 
Ting. 


Mo Ting menundukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. 
tetapi setelah beberapa saat, dia mengangkatnya lagi. 
Meskipun dia sudah menahan amarahnya, tidak sulit untuk 
mendengarnya dalam suaranya, "Bisakah kamu ... bisakah 
kamu tidak menahan hal-hal seperti ini?" 


Ini adalah pertama kalinya sejak pernikahan mereka Mo Ting 
berbicara dengan Tangning dengan nada marah... 


dia benar-benar marah ... 


Tangning tidak menanggapi. Sudut bibirnya berkedut, tetapi 
dia memutuskan untuk tidak menjelaskan apa pun saat dia 
perlahan berbaring dan membalikkan punggungnya ke Mo 
Ting. 


"Apa kau tahu betapa sedihnya hatiku melihatmu seperti 
ini?" 


Mo Ting mengucapkan kata-kata ini dengan punggung 
menghadapnya. suaranya jauh lebih lembut dan terdengar 
sedikit kesal. 


Tangning tidak bergerak. Tapi, Mo Ting duduk di tepi tempat 
tidur dan memeluknya. 


Tangning mengambil kesempatan untuk memeluk lengan 
Mo Ting. setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara 
dengan suara serak, "Bukannya aku ingin membiarkan 
kejadian itu berlalu atau membiarkan pelakunya pergi: aku 
tidak begitu murah hati. Aku tidak peduli dengan nasib 
orang lain. hanya khawatir bahwa Anda akan khawatir 
..belum lama ini, saya hanya melukai diri saya sedikit dan 
hati Anda sangat sakit. Jika saya dikirim langsung ke rumah 
sakit ... seberapa sulit bagi Anda? " 


"Aku ingin menanggungnya. Setidaknya sampai aku pulang 
dan bisa memberitahumu tentang itu." 


Mo Ting tidak menanggapi. dia berbaring dan memeluknya 
dari belakang. 


Tangning awalnya tidak emosional, tetapi dia tiba-tiba 
menangis, "Kamu benar-benar galak beberapa saat yang 
lalu..." 


"Itu tidak sengaja," Mo Ting segera menghibur wanita di 
pelukannya, "Mulai sekarang aku tidak akan bersikap galak 
padamu." 


tangning menangis sebentar sebelum berbalik dan 
meletakkan kepalanya di dada Mo Ting: baru setelah itu dia 
merasakan rasa aman. 


"Pinggulmu cedera. Kamu perlu istirahat setidaknya selama 
setengah bulan ...Anda tidak akan dapat melanjutkan 
pengambilan gambar dan semua pekerjaan Anda akan 
ditunda untuk sementara. " 


"Oke," kali ini, Tangning tidak keras kepala saat dia 
menganggukkan kepalanya. Dia takut jika dia keras kepala 
lagi, itu akan membuat beban lain untuk Mo Ting, "Tapi, aku 
ingin pulih di rumah." 


"Aku akan pergi bertanya pada dokter." Setelah berbicara, 
Mo Ting berdiri dan membiarkan Long Jie dan Huo Jingjing 
masuk ke dalam ruangan. 


"Kasihan ..." Long Jie bersandar di tempat tidur Tangning. 
Hanya memikirkan bagaimana Tangning jatuh dari 
panggung membuat punggungnya menggigil. Sementara 
itu, Huo Jingjing memandang  Tangning dengan 
mengintimidasi dengan tangan disilangkan. 


"Aku sudah memberitahumu ... kamu tidak akan bisa 
menyembunyikan apapun darinya ... tidak mungkin ..." Huo 
Jingjing menghela nafas. "Presiden Mo benar-benar marah 
kali ini ...karena kamu terluka, seluruh industri hiburan akan 
menderita juga ..." 


"Bahkan saya memiliki ketakutan yang tersisa di hati saya 
dari pemikiran Anda jatuh dari panggung, apalagi Presiden 
Mo." 


"Saya baik-baik saja." 


"Istirahatlah. Akan ada pertunjukan yang bagus besok," Huo 
Jingjing mengedipkan mata. “Itu tidak bisa dihindari, siapa 
yang menyuruh mereka untuk menyakiti hati presiden yang 
paling dicintai. Sekarang, mereka hanya bisa mengaku 
kurang beruntung." 


"Berhentilah bicara omong kosong. Cepat pulang, istirahat 
dan bawa piala bersamamu," Tangning menggerutu pada 
Huo Jingjing. 


Bab 240: Menebak Hubungan Mereka 
Tangning terluka parah! 


Setelah media menerima berita tentang cedera Tangning, 
mereka bergegas ke rumah sakit pada tengah malam. 


Mo Ting mengikuti saran dokter dan mendorong Tangning 
keluar dari rumah sakit dengan kursi roda. setelah 
mengambil foto kondisi Tangning, media akhirnya 
menyadari Tangning telah menahan rasa sakitnya selama 
seluruh upacara. 


Selain mengambil foto dari jarak yang aman, para reporter 
terlalu takut untuk mendekati Mo Ting, apalagi Tangning 


yang berada di bawah perlindungannya. 


hanya setelah keduanya naik ke van manajer, apakah Lu 
Che menghadapi media, "Terima kasih atas perhatian semua 
orang, tetapi Tangning membutuhkan waktu untuk pulih." 


Para wartawan ingin mendapatkan lebih banyak goss dari 
mulut mereka, tapi ... 


.. mereka ingat Mo Ting adalah manajer Tangning. 


jadi, meskipun mereka ingin membuntuti van mereka, 
mereka menahan diri karena peringatan yang diberikan Mo 
Ting kepada mereka sehari sebelumnya. 


Karena mereka tidak bisa menggali tanah baru, mereka 
hanya punya satu pilihan lain, menggali tanah lama! 


media melihat sejauh Pertunjukan Bintang Mahkota dan 
menghabiskan semua upaya mereka untuk mengumpulkan 
setiap sedikit informasi yang dapat mereka temukan 
tentang keduanya. Namun, mereka tidak bisa sampai pada 
kesimpulan. 


jika Tangning memiliki Mo Ting yang mendukungnya sejak 
lama, dia tidak mungkin mengalami semua pasang surut 
besar yang telah dia lalui. Jadi, meskipun mereka 
menemukan informasi, itu tidak berarti apa-apa. 


tentu saja, tidak menemukan informasi sejak dini, tidak 
berarti mereka tidak akan menemukan apa pun nanti. 


Misalnya, media mengambil punggung Mo Ting dan 
membandingkannya secara berdampingan dengan pria 
dalam iklan LM. pada akhirnya, semua orang terkejut saat 
mengetahui, Mo Ting memiliki 9096 kemungkinan menjadi 
'pria impian berpandangan belakang ' ... 


Selama insiden Ling Feng, inilah pria yang telah membantu 
Tangning melewati masa-masa sulit. 


setelah itu, ketika Tangning melanjutkan Feng Cai, dia 
mengatakan bahwa dia sudah menikah dan menikah 
dengan pria paling kuat di industri! 


Para reporter menggali lebih dalam informasi mereka untuk 
kebenaran, tapi ... 


.. bahkan ketika mereka mengumpulkan semua informasi 
yang muncul dalam semalam, tidak ada yang bisa 
memberikan kesimpulan yang pasti. 


Sementara itu, beberapa reporter juga mengetahui dari 
orang dalam bahwa Mo Ting diam-diam telah membantu 
Tangning dalam berbagai kesempatan. 


Selain itu, ada desas-desus bahwa Mo Ting terkesan dengan 
profesionalisme Tangning. 


Tapi, informasi paling tersembunyi yang berhasil mereka gali 
adalah bahwa Mo Ting dan Tangning tinggal di Hyatt 
Regency! 


dalam sekejap, semua orang tenggelam dalam menebak 
hubungan antara Tangning dan Mo Ting. 


Beberapa orang merasa segala sesuatunya tidak serumit 
yang terlihat: Tangning hanya melompati rintangan dan 
maju ke depan untuk mendapatkan persetujuan Mo Ting. 


di sisi lain, beberapa orang merasa Mo Ting dan Tangning 
saling mengenal sejak awal dan Mo Ting telah membantu 
Tangning sampai ke tempatnya hari ini. 


Dan kemudian ada orang yang berasumsi Tangning telah 
menggunakan pertukaran tidak senonoh dari tubuhnya 
sendiri untuk naik ke tempat dia berada. 


tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, ada terlalu 
banyak poin yang secara logis tidak dapat dijelaskan, 
karena setiap tindakan  Tangning hanyalah untuk 
membuktikan dirinya sendiri. 


Seperti ini, seseorang yang awalnya dipandang jauh dari 
dunia, tiba-tiba dikelilingi dengan suasana misteri. publik 
lebih fokus untuk menjadi ingin tahu tentang Tangning 
daripada menghakiminya karena dia mengandung terlalu 
banyak rahasia ... 


"Hasilnya persis seperti yang diantisipasi 
Presiden.keingintahuan publik terhadap Tangning memang 
hampir mencapai titik kegilaan, "Fang Yu tidak bisa 
menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat 
data umpan balik publik. 


lu Che menerima data dari Fang Yu, melihat sekilas dan 
menganggukkan kepalanya, "Saat ini saya lebih tertarik 
pada siapa pelaku di balik kejatuhan Nyonya." 


"Apakah menurutmu mereka akan keluar dan mengaku?" 


"Mereka lebih baik mengaku.kalau tidak, tidak ada yang 
bisa mengantisipasi apa konsekuensinya, "Lu Che menjawab 
dengan serius saat dia bersandar di meja kantor. 


Fang Yu mengerti apa yang dimaksud Lu Che, karena .... 


.. ke dunia luar, Mo Ting memang agresif. tetapi, dia tidak 
bisa menyembunyikan fakta bahwa dia menyayangi istrinya 
lebih dari apapun. 


"Karena kita sedang membicarakannya, setelah melihat 
cinta antara Presiden dan Tangning, bukankah kamu juga 
ingin jatuh cinta?" Fang Yu bertanya sambil duduk di kursi 
kantor sambil mengayunkan kakinya. "Apakah tidak ada 
satu orang pun yang Anda minati?" 


Lu Che berbalik dan melihat lukisan di dinding. 
"Reaksi Anda jelas berarti ada." 


"Aku tidak yakin," Lu Che menggelengkan kepalanya, "Aku 
tidak tahu apa yang dianggap sebagai ketertarikan pada 
seseorang." 


"Saudaraku, dengan EO seperti milikmu, bagaimana kamu 
bisa tetap hidup?" Fang Yu tidak bisa memahaminya. Dia 
berdiri, mendekati Lu Che dan melanjutkan, "Kata-katamu 
memberitahuku bahwa kamu sudah memikirkan seseorang 
.. hanya saja kamu tidak yakin tentang perasaanmu, benar 
kan?" 


"Uh huh," Lu Che menundukkan kepalanya. "Sebenarnya, 
aku tidak terlalu tertarik pada wanita: menurutku mereka 
terlalu merepotkan. Bahkan jika itu wanita yang pintar 
seperti Madam, aku masih menganggap mereka melelahkan. 
Kamu bisa tahu hanya dengan melihat ke Presiden." 


"Namun, ada satu orang yang berbeda ...sementara saya 
memberi semua orang lampu merah, saya tidak bisa tidak 
memberinya lampu hijau. Saya terkadang bertanya-tanya 
apakah itu karena dia sangat baik kepada saya. " 


Fang Yu menganalisis ekspresi Lu Che, terutama matanya. 
dia menyadari bahwa dia benar-benar bingung dan tertawa, 
"Kalau begitu, apakah kamu suka cara kamu berinteraksi?" 


Lu Che membeku sesaat sebelum menganggukkan 
kepalanya, "Aku tidak muak dengan itu. Sebenarnya aku 
merasa cukup nyaman." 


"Bukankah itu yang terpenting? Lanjutkan saja jalanmu 
.. "Fang Yu mendorong. 


Jika dia terus memikirkan apakah Lu Che tertarik atau tidak, 
sepertinya dia hanya akan membuatnya takut. 


Orang dengan EQ rendah mudah takut. 


Karena wanita yang dia maksud juga memperlakukannya 
dengan baik, jelas dia tertarik padanya. jadi, dia 
memutuskan untuk membiarkan balok kayu tolol ini terus 
menikmati perasaan ambigu. Perasaan memiliki hati yang 
terbangun, bukanlah sesuatu yang bisa dialami semua 
orang. 


Lu Che terdiam beberapa saat sebelum menganggukkan 
kepalanya, "Aku akan pergi dulu ..." 


"Ya, cepat pergi.apa menurutmu aku punya banyak waktu 
luang? "Fang Yu mendorongnya keluar, berpura-pura kesal. 


Meskipun Lu Che meninggalkan kantor Fang Yu 
pikirannya masih memikirkan pertanyaan yang diajukan 
Fang Yu. sebenarnya, orang tuanya telah merecehkannya 
tentang menikah, tetapi dia selalu merasa wanita terlalu 
merepotkan. 


Mungkin ketika dia memikirkan orang ini, hatinya 
mengirimkan sinyal, karena pada saat ini, sebuah panggilan 
telepon datang dari Long Jie. Ilu Che mengerutkan alisnya 
tetapi masih menekan tombol jawab, "Ada apa?" 


"Haha, aku mendengar bahwa Oin Yu sangat takut dia tidak 
melangkah keluar dari pintu depan rumahnya ... sekarang 
dia sedang memikirkan apakah akan keluar dan mengaku." 


"Apa kau menelepon hanya untuk memberitahuku?" 


Long Jie membeku sesaat. dia menyadari suara Lu Che 
terdengar agak tidak normal, "Apakah kamu sibuk dengan 
sesuatu? Bukankah kita biasanya membicarakan hal-hal 
seperti ini?" 


Lu Che tidak menanggapi ... 


"Jika itu tidak nyaman, aku tidak akan berbicara denganmu 
tentang hal ini mulai sekarang. Hanya saja, aku tidak punya 
siapa-siapa untuk diajak bicara ..."setelah berbicara, Long Jie 
ingin menutup telepon, tetapi Lu Che tiba-tiba berkata, 
"Tidak, itu tidak merepotkan." 


"Hah?" Long Jie tiba-tiba merasa seperti melayang di udara. 


"Kubilang, itu tidak merepotkan. Jika kau ingin 
meneleponku, panggil saja," ulang Lu Che. 


lama hati Jie bersemi dengan sukacita. Selama dia bisa 
membuktikan bahwa dia setidaknya sedikit istimewa di 
hatinya, dia puas. 


Bab 241-245 


Bab 241: Saya Bertekad untuk Mendukung Kopel Ini 
Mengenai hubungan Mo Ting dan Tangning ... 


Mayoritas publik hanya menyebarkan rumor, tapi ... tidak 
ada yang berani membuat keributan karena PR Hai Rui 
membuatnya sulit untuk menentukan seberapa andal 
informasi itu. 


karena cedera pinggulnya, Tangning akhirnya tidur 
sepanjang malam. Pada saat dia bangun tengah hari 
keesokan harinya, tenggorokannya kering dan dia tidak bisa 
berbicara. Dia hanya bisa membuat gerakan sederhana 
dengan tangannya untuk mengekspresikan pikirannya. 


mo Ting duduk di samping tempat tidurnya dengan lengan 
memeluknya saat dia memeriksa luka-lukanya. Dia 
mengalami lecet dan luka jaringan lunak yang 
membutuhkan waktu setidaknya 15 hari untuk pulih 
sepenuhnya. 


tangning terletak di tubuh Mo Ting saat dia berusaha mati- 
matian untuk menyerap esensinya: itu seperti nutrisi yang 
dia tidak bisa hidup tanpanya. 


Mo Ting dengan lembut menundukkan kepalanya ke 
pahanya dan dengan patah hati menyibakkan rambutnya 
dari wajahnya, "Cepat sembuh." 


"Apakah kamu terjaga sepanjang malam lagi?" tangning 
tidak bisa duduk, jadi dia tetap berbaring saat dia menanyai 
Mo Ting. Bulu matanya bergetar lembut saat dia berbicara. 


"Aku tidak abadi, tentu saja aku beristirahat," Mo Ting 
mengusap pipi Tangning. "Di luar negeri, ada kontes yang 
saya sudah menandatangani nama Anda hingga ..." 


"Jenis kontes apa itu?" 


Mata Mo Ting mengikuti lekuk tubuh Tangning dan berhenti 
di kakinya, "Aku tidak yakin apakah kamu masih bisa 
mendapatkan peringkat. Mari kita tidak membicarakannya 
untuk saat ini." 


"Apakah Oin Yu sudah melangkah keluar untuk mengaku?" 


"Sepertinya dia tidak akan keluar sampai pukul 23.59!" mo 
Ting akrab dengan psikologi orang-orang seperti Oin Yu: dia 
tidak akan dengan mudah mengaku kalah. Jadi, tidak 
mungkin dia bersedia menerima takdirnya sampai menit 
terakhir. 


"Kau sengaja membuatnya mengalami siksaan ini, bukan?" 
Tangning terkikik saat dia meraih tangan Mo Ting dan 
menjalin jarinya dengan tangan Mo Ting. 


Melihat Tangning dalam suasana hati yang santai, Mo Ting 
menunjukkan padanya kompilasi postingan dari netizen. 


ketika Tangning membalik-balik spekulasi publik, dia tiba- 
tiba merasa sedikit gugup dan bingung, "Apakah mereka 
sudah menemukan segalanya?" 


"Apa menurutmu, dengan aku mengumumkan bahwa aku 
adalah manajermu, mereka masih begitu bodoh?" Mo Ting 
terkekeh. "Selama kita tidak menanggapi mereka, mereka 
tidak akan pernah mendapat jawaban! Saat ini, orang-orang 
ini menggunakan metode apa pun yang mereka bisa untuk 
mencari tahu hubungan kita. Tapi ... kita hanya akan 
membuat mereka terus menebak-nebak." 


Mo Ting tidak mengakui atau menyangkal. dia hanya 
melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai 
manajer dan melindungi orang yang ingin dia lindungi. 
Adapun Tangning, misinya adalah fokus menjadi model yang 
baik dan terus bekerja menuju landasan impiannya. 


"Mereka akhirnya akan tahu ..." 
"Apakah kamu takut?" Mo Ting bertanya. 


Tangning menggelengkan kepalanya. dia jauh lebih santai 
daripada ketika dia pertama kali melihat spekulasi dari 
publik, "Tidak ... Saya suka jalannya segala sesuatunya. 
Dengan menangani hal-hal seperti ini, ini adalah cara yang 
halus untuk memberi tahu wartawan bahwa kita yang 
bertanggung jawab : apakah kami ingin mengumumkan 
hubungan kami adalah keputusan kami. " 


Mengikuti dari pengumuman Mo Ting sebagai manajer, 
reaksi publik terhadap hubungan mereka termasuk, mereka 
yang ingin menggali rahasia, mereka yang merasa jijik, 
mereka yang berkeliling memfitnah mereka dan, tentu saja, 
penggemar yang dipenuhi dengan cita-cita romantis yang 
feminin! 


"Oh hatiku yang feminin ... Tangning seperti kucing kecil 
yang memamerkan giginya dan menunjukkan cakarnya 
sambil dilindungi oleh harimau yang maha kuasa. Mereka 
sangat lucu! Aku tidak peduli apakah mereka mengakuinya 
atau tidak. Aku Saya bertekad untuk mendukung kopling ini 


"Wow! kaki panjang tangning dan sosok 1.9m Presiden Mo 
adalah pasangan yang sempurna. Saya tidak terlalu 
memikirkan iklan LM sebelumnya, tapi sekarang setelah 
saya melihatnya lagi, itu penuh dengan cinta ..." 


"Seorang CEO yang maha kuasa sebenarnya merendahkan 
martabatnya untuk menjadi seorang manajer model.jika ini 
bukan cinta, aku tidak tahu apa itu! " 


Salah satu penggemar bahkan memposting foto Mo Ting 
yang keluar untuk membantu Tangning setelah upacara 
penghargaan dan mengubahnya menjadi gambar manga. 
Para fans mati karena kelucuan setelah melihat ini. 


"Saya benar-benar mengantisipasi mereka mengumumkan 
hubungan mereka, namun saya juga ingin mereka terus 
merahasiakannya. Pikiran saya bertentangan!" 


"Presiden Mo, kamu suka Tangning, bukan?" 


"Seseorang dengan kepribadian yang dingin dan tenang 
seperti Tangning perlu dicintai oleh seorang CEO yang 
posesif!saya puas!" 


Tangning tidak menyangka mereka akan benar-benar 
menarik penggemar dari pasangan mereka. Setelah melihat 
komentar ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. 


Malam itu, Lu Che tiba di Hyatt Regency dengan sekotak 
surat dan hadiah, "Ini dari penggemarmu.beberapa untuk 
Anda dan beberapa untuk Presiden. " 


"Kami menerima semua ini dalam waktu kurang dari sehari 


"Ini untuk merayakan Anda memiliki manajer paling tak 
terkalahkan di dunia dan pengawal terkuat yang 
mendukung Anda." 


Tangning tersenyum, memperlihatkan lesung pipi di pipinya. 


"Namun, saya tidak percaya orang-orang ini benar-benar 
memiliki keberanian untuk menulis surat kepada presiden ... 
Sepertinya, dengan Anda sebagai alasan, Presiden tidak lagi 
tampak begitu menakutkan dan tidak bisa didekati." 


Tangning mengambil kotak itu dari Lu Che: dia sangat 
tersentuh. apakah ini berarti, dari posisinya, dia tidak lagi 
harus melihat ke arah Mo Ting? Tentu saja, di dalam hatinya, 
Tangning mengerti, dia telah sampai ke tempatnya hari ini 
karena Mo Ting melindunginya dari angin dan hujan. 1 Tapi 
meski begitu, di mata orang-orang ini, apakah dia benar- 
benar layak disandingkan dengan Mo Ting? 


"Apa yang tertulis di surat-surat untuk Mo Ting?" Tangning 
dengan penasaran membuka salah satu surat Mo Ting dan 
tanpa sadar tertawa. 


"Presiden Mo ...saya terlalu takut untuk berbicara langsung 
dengan Anda, tetapi saya ingin memberi tahu Anda, Anda 
sangat tampan! " 


"Nyonya, kapan pun kamu bosan, kamu bisa menghabiskan 
waktu dengan melihat-lihat surat-surat ini," Lu Che 
membantu Tangning meletakkan kotak itu di lantai di 
sampingnya agar tetap dalam jangkauannya. 


setelah itu, Tangning mengeluarkan amplop kuning. Namun, 
tidak ada surat. Itu berisi foto! 


Itu adalah foto dia mencium seorang pria! 


Tangning secara alami tahu siapa yang dia cium di foto. Tapi, 
ketika reporter mengambil foto itu, itu malam hari dan dia 
jauh, jadi dia hanya berhasil memotret punggungnya. 


Tangning menyeringai ketika dia melihat catatan yang 
dilampirkan pada foto, "Tangning, gambar bernafsu Anda 


pasti akan ditemukan oleh kami. Jangan terlalu bangga." 


Tangning meletakkan foto itu di samping tempat tidurnya 
dan menunggu Mo Ting menyelesaikan pekerjaannya 
sehingga mereka bisa mengaguminya bersama. 


Waktu menunjukkan jam 8 malam. Tangning membalik-balik 
berita dan menyadari Hai Rui telah menekan penyelenggara 
upacara penghargaan untuk penjelasan dua kali. 
sebenarnya, ini adalah peringatan terselubung ke Oin Yu: 
dia tidak punya banyak waktu tersisa. 


Selama waktu ini, Oin Yu bukan satu-satunya yang 
menderita. Manajernya juga mondar-mandir dengan cemas 
karena dia juga terlibat. 


"Masalah ini, apakah Anda membersihkan diri Anda 
sendiri?" gin Yu bertanya sambil menarik bantal di 
tangannya, "Apakah kamu tahu Hai Rui telah merilis 
peringatan kedua mereka?" 


"Saya tidak yakin!" manajernya panik dengan kepala penuh 
keringat, "Bahkan jika saya pikir saya yakin, saya tidak 
berani meremehkan Hai Rui.lagipula, saya yakin Anda 
pernah mendengar tentang metode Presiden Mo. " 


"Agensi masih menolak mewakili saya?" Mata Oin Yu 
perlahan menyapu dengan ekspresi kekalahan. 


"Meskipun agensi telah diam-diam bersaing dengan Hai Rui 
selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah punya nyali 
untuk terbuka tentang itu ...kali ini, Mo Ting jelas ingin 
kamu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Tidak 
peduli seberapa banyak Anda mencoba melarikan diri, Anda 
tidak akan dapat menghindarinya ... Qin Yu ... akui..." 


"Cedera Tangning tidak ringan. Jika kamu ingin Mo Ting 
berhenti memeriksanya, praktis tidak mungkin." 


Bab 242: Saya Mo Ting 


Setelah mendengar kata-kata manajernya, Oin Yu menolak 
untuk menerima takdirnya, dia marah dan merasa dianiaya. 
Karena itu, bantal di tangannya menjadi bengkok seperti 
ekspresi wajahnya. 


"Tangning sungguh beruntung!" Oin Yu tertawa tak percaya. 
dia kemudian menoleh ke manajernya dan meminta, "Bantu 
saya melakukan satu hal terakhir. Lakukan apa pun yang 
Anda bisa untuk mendapatkan nomor telepon Tangning 
untuk saya." 


"Oin Yu, apa gunanya?" 


Senyum pahit muncul di wajah Qin Yu. hai Rui telah 
mendorongnya ke titik ini dan tidak ada seorang pun dari 
agensinya sendiri yang peduli tentang kelangsungan 
hidupnya, pilihan apa lagi yang tersisa? 


"Hubungi media. Saya akan mengumumkan bahwa saya 
mundur dari industri modeling!" 


"Tidak, kamu tidak bisa Oin Yu.tidak mudah bagi Anda 
untuk mencapai posisi Anda saat ini. " 


"Kalau begitu katakan padaku, apakah aku punya jalan lain 
yang bisa aku ambil?" Gin Yu menoleh untuk bertanya 
kepada manajernya. Tangning yang memiliki Mo Ting adalah 
orang yang tidak akan pernah bisa dia lampaui. 


Manajernya menggelengkan kepalanya, berdiri tegak dan 
menghela nafas. 


Namun, saat dia berbalik dia mencibir. Dengan Qin Yu 
mengambil tanggung jawab penuh, Hai Rui tidak lagi 
mengejarnya. Tidak masalah jika Qin Yu menjadi kambing 
hitamnya, tanpa dia, dia masih bisa melatih orang lain. 


karena Star King sudah menyerah pada bidak catur ini, 
mengapa dia harus terus membuang energinya .... 


Tidak lama kemudian, manajer Oin Yu diam-diam mengambil 
nomor telepon Tangning dari klien dan memberikannya 
padanya. 


qin Yu memegang nomor telepon Tangning dan 
menyaksikan pendulum pada jam kakek di ruang tamu 
berayun: dia tidak punya banyak waktu tersisa. Pada 
akhirnya, dia menelepon ke telepon Tangning. 


"Tangning, kuakui, aku menghasut seluruh insiden yang 
terjadi di atas panggung.namun, saya tidak menyesalinya. " 


"Bagaimana mungkin model kelas tiga sepertimu, yang 
bahkan belum memenangkan satu penghargaan 
internasional pun, merebut dukunganku?" 


"Aku membencimu. Aku terutama membenci citra bersih 
yang kamu coba gambarkan. Meskipun aku sudah kalah hari 
ini dan tidak bisa lagi menjadi model ..." 


"..Saya ingin Anda tahu bahwa saya mengutuk Anda. Saya 
berharap Hai Rui akan meninggalkan Anda: Saya harap 
Anda kehilangan segalanya: Saya harap Anda tertabrak 
mobil segera setelah Anda keluar dari pintu depan! " 


Oin Yu berbicara dengan bingung saat dia melepaskan 
amarahnya ... 


Namun, setelah beberapa saat hening, sebuah suara yang 
dalam menjawab dari ujung telepon, "Saya Mo Ting." 


Saya Mo Ting! 
Saya Mo Ting ?! 


Oin Yu tidak pernah menyangka Mo Ting akan mengangkat 
telepon Tangning. Kalau begitu, semua yang baru saja dia 
katakan ... 


saat dia memikirkannya, hawa dingin menyapu seluruh 
tubuhnya. 


Oin Yu tiba-tiba ketakutan. 


"Pr... Presiden Mo ... Apa yang baru saja saya katakan itu 
hanya omong kosong." 


"Benarkah? Kamu tidak mengatakannya dengan sengaja 
..?" Suara Mo Ting dalam dan berbahaya. setelah bertanya, 
Mo Ting mengangkat teleponnya sendiri dan memutar 
rekaman semua yang baru saja dikatakan Qin Yu. 


Meski belum lengkap ... 


.. bagian di mana dia mengutuk Tangning, bisa didengar 
dengan keras dan jelas. 


gin Yu tahu dia tidak punya hak untuk mempertahankan 
harga dirinya kecuali dia ingin dihancurkan sepenuhnya. 
Jadi, dia mulai menangis kepada Mo Ting, "Presiden Mo, saya 
mohon, tolong biarkan saya pergi ..." 


"Bukannya aku tidak memberi orang kesempatan, tapi 
untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan dan 
masih memohon agar aku melepaskanmu?kurasa kau tidak 


pantas mendapatkannya ... "Setelah mengucapkan kata- 
kata ini, nada suara Mo Ting meningkat," Aku tidak punya 
banyak kesabaran. Biar saya ingatkan Anda, saat ini jam 9 
malam! " 


Setelah itu, Mo Ting menutup telepon dan segera 
melakukan panggilan telepon ke Lu Che, "Bantu Tangning 
mengubah nomor teleponnya.mulai sekarang, kapan pun 
ada pekerjaan atau acara, berikan nomor saya ... " 


"Ya, Presiden," Lu Che bisa merasakan amarah dalam suara 
Mo Ting meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi. 


Setelah percakapan mereka, Lu Che membocorkan informasi 
itu ke Long Jie. lama Jie menduga Tangning pasti menerima 
panggilan telepon yang mengancam agar Mo Ting bereaksi 
dengan cara yang ekstrim. Tapi, sebenarnya ... 


.. Qin Yu telah mengutuk Tangning tertabrak mobil! 
Betapa wanita yang jahat dengan hati yang jahat. 


sebagai Bos Besar industri hiburan, dia pasti memiliki 
kemampuan untuk melemparkan Oin Yu ke tempat yang 
tidak bisa ditebus - ini pasti! 


Pada kenyataannya, saat Oin Yu meletakkan ponselnya, jari- 
jarinya gemetar. Dia tidak tahu mengapa dia benar-benar 
melakukan panggilan telepon itu. yang paling penting, 
siapa sangka Mo Ting akhirnya akan mengangkat telepon ... 


Pada akhirnya, Oin Yu membuang ponselnya, menutupi 
matanya dan menangis. Meskipun dia tidak ingin 
menerimanya ... selain mundur, dia benar-benar tidak punya 
pilihan lain. 


10 malam... 


gin Yu mengenakan pakaian formal saat dia menghadapi 
media di luar rumahnya. 


Para wartawan telah menebak dengan kasar apa yang 
sedang terjadi. Oin Yu berdiri di depan mereka karena kata- 
kata yang dikatakan Mo Ting sehari sebelumnya. Dia telah 
memberi tahu penghasut di balik cedera Tangning untuk 
mengaku pada hari itu! 


hanya saja, mereka tidak mengerti mengapa Qin Yu 
menyimpan dendam terhadap Tangning. 


Tangning jatuh dari panggung ... 


untuk membuatnya lebih serius, ada kemungkinan 
kematian. 


Malam itu dingin. gin Yu menghadapi para reporter yang 
mengenakan jas hitam dan lapisan riasan yang sangat 
indah. 


Di bawah langit hujan, asistennya mengikuti di belakangnya 
dengan payung. Dia memiliki ekspresi kaku di wajahnya. 


"Aku, Qin Yu, akan secara resmi mengumumkan 
kemunduranku dari industri modeling hari ini.mulai hari ini 
dan seterusnya, saya tidak akan mengambil setengah 
langkah ke dalam industri hiburan lagi ..." 


"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah 
mendukung saya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu 
bagaimana membalas Anda, saya hanya berharap Anda 
dapat mengingat saya." 


setelah berbicara, Oin Yu membungkuk kepada semua orang 
dan berbalik untuk pergi sebelum wartawan diberi 
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 


Berdiri di antara hujan rintik-rintik, semua reporter memiliki 
pikiran dan asumsi mereka sendiri tentang tindakan 
mendadak Qin Yu. 


"Pemirsa tersayang, selamat malam, Anda telah 
menyaksikan siaran hiburan.menurut informasi terbaru dari 
reporter hiburan kami, mulai pukul 10 malam, model Star 
King, Qin Yu, telah secara resmi mengumumkan 
perpisahannya dengan industri hiburan setelah wawancara 
singkat di luar rumahnya. " 


"Qin Yu muncul di depan kamera tampak kuyu, tapi 
pidatonya singkat. Dia dengan cepat mengumumkan 
mundur dari industri sebelum menghilang dari pandangan." 


"Namun, semua orang bingung mengapa model yang 
tampaknya normal tiba-tiba mengumumkan kemunduran 
mereka.Sulit untuk tidak mengaitkannya kembali dengan 
insiden yang terjadi tadi malam di upacara penghargaan di 
mana Tangning diterkam oleh orang asing dan terluka parah 
setelah jatuh dari panggung. manajer tangning, yang 
ternyata adalah Mo Ting - CEO Hai Rui - tidak percaya 
insiden itu hanya kecelakaan dan bersikeras sang 
penghasut keluar dan menjelaskan semuanya ... " 


"Dari apa yang telah kami kumpulkan, selama upacara, Qin 
Yu telah menghina Tangning beberapa kali..Saya yakin tidak 
sulit bagi semua orang untuk menarik kesimpulan mengapa 
Oin Yu mengumumkan pengunduran dirinya! " 


"Menurut laporan dari reporter kami, Tangning tidak 
mengejar siapa pun untuk bertanggung jawab setelah 
terluka. Faktanya, dia menahan rasa sakit itu sampai akhir 
upacara.hanya karena cederanya serius sehingga memicu 
kemarahan manajernya. " 


"Dari sini, kita dapat melihat, tidak peduli apa identitas 
seseorang, mereka harus mempertahankan garis bawahnya. 
Jika tidak, mereka tidak hanya akan menyakiti orang lain 
tetapi juga diri mereka sendiri ..." 


Bab 243: Mengapa Anda Harus Menyiksa Saya Seperti Ini? 


Setelah menonton berita, Mo Ting mengulurkan tangannya 
untuk mematikan TV. 


Dia tidak puas dengan cara Qin Yu menangani masalah ini: 
dia hanya mengumumkan kemundurannya dan tidak 
memiliki niat apa pun untuk meminta maaf kepada 
Tangning ... 


tangning melihat kemarahan suaminya. Melihat dia akan 
memanggil Lu Che, dia mengulurkan tangannya dan 
menghentikannya, "Sudah cukup. Untuk orang yang 
sombong seperti Qin Yu, menghancurkan karirnya sudah 
lebih buruk daripada membunuhnya ... apalagi, apa 
gunanya memaksanya? untuk meminta maaf?" 


"angan buang energimu untuk orang-orang seperti itu. Ting 
.. kamu perlu istirahat." 


Mo Ting menoleh dan menatap  Tangning dan 
memperhatikan Tangning menepuk tempat di sampingnya: 
dia tidak mungkin menolak. Jadi, dia berjalan mendekat, 
duduk dan memeluknya, "Hatiku sakit untukmu ..." 


tangning mengambil kesempatan untuk memijat bahu Mo 
Ting dan melihat otot-ototnya tegang, "Lihat, kamu telah 
bekerja terlalu keras. Bahkan tubuhmu mencoba 
mengingatkanmu untuk beristirahat." 


Mo Ting tidak mengatakan sepatah kata pun. saat dia 
memeluk Tangning, dia perlahan menurunkan tubuhnya, 


menempelkan bibirnya ke dahinya dan menutup matanya. 


"Saya sudah memiliki manajer yang paling kuat. Jadi ... 
orang-orang seperti Oin Yu tidak ada di mata saya. 
Berhentilah membuang-buang waktu berharga Anda pada 
orang-orang seperti itu." 


"BAIK!" mo Ting mengangguk dengan mata tertutup. 


Selama periode pemulihan  Tangning, Long Jie 
memperlakukannya sebagai liburan panjang. Dengan Mo 
Ting mengurus setiap kebutuhan Tangning, tidak ada lagi 
yang perlu dikhawatirkan Long Jie. 


Diatasi dengan kebosanan, Long Jie menuju ke Hai Rui. dia 
ingin menemukan Lu Che untuk membantunya melewati 
waktu. 


Namun, saat dia mencapai ambang pintu kantor Lu Che, dia 
hanya bisa melihat suaranya berteriak pada bawahan ... 


Long Jie bersandar di kusen pintu tanpa masuk. Akhirnya, 
sekretaris Lu Che keluar sambil menangis. lama Jie 
menggelengkan kepalanya, membuka pintu dan berkata 
kepada Lu Che, "Itu bukan cara yang tepat untuk melatih 
orang. Kamu harus lembut terhadap perempuan, bagaimana 
kamu bisa membuatnya menangis?" 


Lu Che menutup dokumen di depannya: dia jelas masih 
marah. 


ini adalah pertama kalinya Long Jie menyaksikan kemarahan 
Lu Che. Saat dia melihatnya mencoba menahan amarahnya 
dan telinganya membara, dia tidak bisa membantu tetapi 
menganggapnya menggemaskan! 


"Katakan pada kakakmu berapa banyak orang yang 
membuatmu menangis. Apakah setidaknya ada 10 orang?" 


lu Che mengangkat kepalanya dan menatap Long Jie: 
sepertinya dia mengandung senyuman. Saat dia melihat 
Long Jie, dia bisa merasakan jantungnya berdebar-debar, 
"Kamu ... kenapa kamu menatapku seperti itu?" 


"Setidaknya aku belum pernah membuatmu menangis 
sebelumnya ..." 


setelah mendengar ini, Long Jie berdiri tercengang sesaat 
sebelum dia menyadari dia hampir salah menafsirkan kata- 
katanya saat jantungnya berdetak kencang. Karena, dengan 
EO-nya, tidak mungkin kata-katanya mengandung makna 
yang lebih dalam. Sepertinya, dia hanya mencoba 
mengatakan dia tidak seperti wanita. 


lama Jie tertawa lembut. Dia merasa agak konyol saat dia 
bergumam, "Aku hampir mempercayainya." 


"Apa itu tadi?" 


Long Jie mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lu 
Che, "Itu karena kakak perempuanmu memiliki hati yang 
kuat! Sekarang, mengapa kamu tidak memberitahuku 
mengapa kamu marah pada sekretarismu." 


"Saya tidak suka ketika orang-orang dengan santai 
memasuki rumah saya. Saya memintanya untuk mengambil 
beberapa dokumen dari tempat saya dan dia membersihkan 
kamar saya ketika dia berada di sana," Lu Che menjelaskan 
sambil melihat dokumennya. Saat dia bekerja, dia memiliki 
ekspresi serius di wajahnya. 


segera setelah Long Jie mendengar penjelasannya ... 


.. jantungnya sekali lagi mulai berdegup kencang ... 


.. karena dia pernah ke rumah Lu Che dan bahkan pernah 
menginap di sana. Namun, Lu Che tidak pernah mengatakan 
apapun. 


"Sejujurnya, rumahmu terkadang cukup berantakan ..." Long 
Jie menjawab dengan canggung. Dia kemudian mengatakan 
sesuatu yang dia tidak percaya dia akan berkata, "Karena 
saya memiliki beberapa hari senggang, mengapa saya tidak 
pergi membantu Anda membersihkan sedikit?" 


Setelah berbicara, Long Jie tergoda untuk menggigit 
lidahnya sendiri. Kepala Lu Che tetap terkubur dalam 
pekerjaannya saat ruangan menjadi sunyi beberapa menit. 
tiba-tiba, Lu Che mengangkat kepalanya dan menyerahkan 
satu set kunci, "Oke ..." 


Wajah Long Jie memerah ... 


Dia tidak yakin apakah Lu Che memikirkan hal yang sama 
dengannya. Jika tidak, dia harus segera membuat 
perbedaan. Jika mereka sampai pada titik di mana mereka 
bahkan tidak bisa berteman, apa yang akan dia lakukan? 


jadi, Long Jie mengambil kuncinya, dan dengan keyakinan 
bahwa dia relatif istimewa bagi Lu Che, dia menuju ke 
rumahnya. 


Di permukaan, mereka masih pasangan yang bertunangan 
.. dan saat ini, dia berada di rumah Lu Che membantunya 
membersihkan. Apa arti semua ini? 


lama Jie merapikan kamar tidur Lu Che dan membantunya 
mencuci pakaian kotornya: bahkan kaus kaki dan celana 


dalamnya ... 


Saat dia berdiri di depan mesin cuci, dia mengerutkan 
alisnya. Dia khawatir jika dia tidak dengan cepat menahan 
hatinya, dia tidak akan bisa mengendalikan perasaannya 
terhadap Lu Che dan jatuh semakin dalam ke dalam situasi 
ambigu yang berbahaya ini. 


Setengah jam kemudian, Lu Che mulai pulang. saat Mo Ting 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus 
Tangning, beban kerja Lu Che meningkat secara dramatis. 


Setelah membuka pintu dan melihat Long Jie mencuci 
pakaian, dia langsung menuju ke kamar tidurnya tanpa 
ragu-ragu dan berbaring di tempat tidurnya. 


Lama Jie menatap Lu Che dengan canggung saat dia 
berbaring di tempat tidur. Apakah dia tidak memperhatikan 
ada seseorang di rumahnya? 


Long Jie berasumsi Lu Che ingin mandi dan beristirahat, jadi 
dia memutuskan untuk menyambutnya dengan cepat dan 
pergi. namun, saat Long Jie membuka mulutnya, dia 
mendengar suara Lu Che yang teredam keluar dari 
bantalnya, "Aku belum makan! Aku lapar..." 


Long Jie untuk sementara menghentikan pikirannya dari 
mengembara dan dengan rela menyiapkan makan malam 
untuk Lu Che. Namun, pada saat dia selesai, Lu Che sudah 
tertidur. 


lama Jie dengan lembut mengambil kunci dari sakunya dan 
meletakkannya di atas meja. Namun, suara kecil ini 
membangunkan Lu Che. 


Dia duduk dan melihat ke arah Long Jie, "Bawalah kuncinya 


Long Jie: "..." 


"Selama ini saya akan sangat sibuk, saya yakin rumah saya 
akan terlihat berantakan.saya tidak bisa mempercayai orang 
lain. " 


Mendengar ini, senyum muncul di wajah Long Jie, "Cepat 
dan makan malam. Kamu bisa kembali tidur setelah kamu 
makan." 


Lu Che membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Dia 
akhirnya bangun dari tempat tidur saat dia melihat Long Jie 
pergi. setelah melihat sosoknya menghilang di balik pintu, 
Lu Che menyandarkan punggungnya ke pintu dan 
memegangi hatinya, "Mengapa aku ingin dia tinggal lebih 
lama?" 


Sepertinya, besok, dia tidak hanya perlu membuat lebih 
banyak pakaian kotor, dia juga harus mematahkan kerannya 
dan meledakkan sumbu ... 


lu Che membuat rencana dalam pikirannya untuk 
mempertahankan Long Jie di tempatnya. 


Tentu saja, Lu Che bukanlah satu-satunya yang berpikir di 
jalan ini. Meskipun Long Jie adalah seorang wanita, ketika 
dihadapkan dengan pria yang disukainya, itu normal 
baginya untuk ingin tinggal lebih lama. 


saat dia melihat kunci berkilau di tangannya, Long Jie tiba- 
tiba merasa masih ada banyak keindahan yang layak untuk 
digenggam di dunia ini ... 


Lu Che ... Oh, Lu Che... 


Mengapa Anda harus menyiksa saya seperti ini? 


Long Jie mengeluarkan kuncinya sendiri dan membuka pintu 
mobilnya. Namun, saat dia naik ke mobil, dia menerima 
panggilan telepon dari Lu Che, "Umm ... Saya memiliki 
dokumen yang tidak dapat saya temukan. Saat Anda 
membersihkan kamar, di mana Anda meletakkannya? Ini 
sangat penting . Ada di folder biru! " 


"Ada di rak: baris ketiga, laci kedua." 


"Itu tidak ada di sana. kembali dan bantu aku 
menemukannya ... " 


Bab 244: Aku Ingin Memelukmu 


Long Jie menatap ponselnya dengan tatapan kosong selama 
beberapa detik ... Setelah keluar dari mobilnya, dia kembali 
ke apartemen Lu Che. Kali ini, sebelum dia melakukan 
apapun, dia menyadari Lu Che telah membuka kunci pintu. 
ketika Long Jie mendorongnya terbuka dan masuk, dia 
menemukan Lu Che telah membalikkan ruang belajarnya. 


"Bung! Apakah ini yang kamu sebut mencari dokumen? Ini 
yang kamu sebut mengacaukan rumahmu ..."Lama Jie 
sedikit terkejut saat dia berlutut di lantai dan mulai 
membantu Lu Che mencari map biru. 


"Aku tidak punya pilihan, itu terlalu penting," Lu Che 
memiringkan kepalanya dengan canggung saat dia 
bersandar di meja kantornya. 


Tidak apa-apa, serahkan padaku. Kamu keluar dulu, aku 
akan melihat-lihat lama Jie melambai padanya, "Siapa yang 
biasanya membersihkan setelah kamu mencari dokumen 
seperti ini?" 


Lu Che tidak menanggapi saat dia dengan cepat menyelinap 
keluar dari kamar ... 


Siapa yang dia coba untuk bodohi? setelah mengikuti sisi 
Mo Ting selama bertahun-tahun, jika ini adalah metodenya 
dalam mencari dokumen, dia pasti sudah dipecat ratusan 
kali. Ini hanyalah satu-satunya cara dia bisa membuat Long 
Jie tinggal lebih lama. 


setelah meninggalkan ruang belajar, Lu Che bersandar di 
dinding yang dingin dan mencoba menenangkan dirinya. 
Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki dorongan untuk 
melakukan hal seperti itu. 


Long Jie menerima takdirnya untuk merapikan ruang belajar 
Lu Che lagi. tetapi, ketika dia memikirkannya, Lu Che adalah 
seorang pekerja yang rajin: sebenarnya, dia mampu dan 
teliti. Bagaimana bisa asisten seperti dia, begitu saja 
melempar dokumen penting secara acak ke meja kantor? Di 
atas segalanya, di antara dokumen-dokumen ini, 
menemukan map biru seharusnya tidak sesulit itu, apakah 
dia perlu membuang semuanya ke lantai? 


Belum lagi, alur pemikiran orang normal - seperti dirinya 
misalnya - jika dia mengacaukan ruang belajarnya, dia akan 
membersihkan dirinya sendiri. tidak mungkin dia akan 
merepotkan orang lain ... 


Mungkinkah ... bahwa dia ingin membuatku tetap ada 
sebentar? 


Long Jie adalah angan-angan. 
Namun, menurut EQ Lu Che... 


Hati Long Jie berantakan karena Lu Che. Saat merapikan 
kamar, imajinasinya menjadi liar. pada saat itu, dia harus 
meletakkan beberapa dokumen di rak tertinggi. Meskipun 
Long Jie cukup tinggi, harus berjinjit sambil memegang 
setumpuk dokumen, masih merupakan tantangan yang 


cukup berat. namun, Lu Che muncul dari belakangnya dan 
mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mendorong 
dokumen ke tempatnya. 


Long Jie berbalik. Tubuh mereka hampir bersentuhan. 


Long Jie merasa sedikit canggung ...tepat ketika dia hendak 
mendorong Lu Che pergi, dia meletakkan satu di rak dan 
berkata, "Di luar turun salju. Sangat buruk juga. Menurutku 
kamu tidak harus pulang malam ini." 


"Bagaimana apanya?" lama Jie tidak bisa menahan lagi, 
jantungnya berdetak begitu cepat sampai rasanya seperti 
akan melompat keluar dari dadanya. Jika Lu Che melakukan 
satu hal lagi yang tidak biasa, dia akan langsung 
menerkamnya. 


"Benar-benar turun salju." 


Siapa yang bertanya tentang salju? lama Jie begitu cemas 
sampai dia akan menangis. Dia benar-benar ingin 
membereskan semuanya, karena dia tahu, jika dia 
melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan tahu kapan 
waktu berikutnya. Tapi ... bagaimana jika perasaannya 
sepihak? 


"Apa kau tidak tahu kalau kau laki-laki lajang dan aku 
perempuan lajang?" 


"Aku tidak tahu. Bukankah kamu tunanganku?" 


Jika seseorang pernah penasaran tentang arti 'membunuh 
instan' ... 


.. Long Jie merasa Lu Che telah mencapainya saat ini ... 


Untuk pria yang biasanya memiliki EQ negatif tiba-tiba 
mengatakan sesuatu seperti ini, tidak mungkin untuk tidak 
merinding. 


"Bukankah itu ... semua penutup?" Long Jie mulai gagap 
saat lapisan keringat terbentuk di wajahnya. Bukankah ini 
tengah musim dingin? 


Lu Che tidak menanggapi. Namun, dia membuat langkah 
yang sangat mengejutkan. Dia mencondongkan tubuh ke 
depan ... dan dengan lembut mencium pipi Long Jie. 


begitu saja, Long Jie merasa jiwanya telah terbangun. 
"Kamu ... kamu ... kamu ... aku... aku... aku ....." 


"Aku melakukan semua ini karena aku tidak ingin kamu 
pergi." 


Ya Tuhan... 


Dalam sekejap, Long Jie merasa jantungnya akan meledak. 
Sukacita yang luar biasa menutupi tubuhnya dari ujung 
kepala hingga ujung kaki. dia juga memutuskan untuk 
menanggapi dengan gerakan yang mengejutkan saat dia 
memeluk leher Lu Che, "Mengapa kamu tidak ingin aku 
pergi?" 


"Aku hanya tidak ingin kamu untuk ... Aku bahkan 
memikirkan berbagai alasan untuk menahanmu: termasuk 
meledakkan sumbu dan merusak keranku ..."Iu Che 
memiringkan kepalanya dan menunjuk ke luar ruang 
belajar. 


Long Jie tertawa, "Aku tidak tahu bagaimana cara 
memperbaiki sekringnya. Juga, jika kamu merusak keran, 
apakah kamu berencana membanjiri rumah?" 


lu Che menunduk malu-malu, tapi setelah beberapa detik, 
dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku ingin 
memelukmu." 


Long Jie tersipu. Di bawah pencahayaan ruangan, dia 
terlihat sangat menarik. Dia perlahan mengambil satu 
langkah ke depan - dan pindah ke pelukan Lu Che. 


lu Che sebenarnya cukup gugup, tapi ... dia masih 
mengulurkan tangannya dan memeluknya erat-erat di Long 
Jie - sebenarnya dia tidak menahan diri. 


Meski pelukannya begitu erat hingga terasa sedikit sakit, 
bagi Long Jie, itu adalah rasa sakit yang manis. jadi dia 
membiarkan Lu Che untuk terus memeluknya saat mereka 
mendengarkan detak jantung satu sama lain. 


"Malam ini ... jangan pergi. Sejujurnya di luar turun salju 
dengan lebat." 


Ekspresi Long Jie berubah saat dia menjawab dengan cemas, 
"Aku menolak untuk melakukan hubungan seks pra- 
nikah!ketika seorang pria mengatakan mereka hanya ingin 
menggosok sedikit dan tidak mau masuk ke dalam, itu 
semua bohong! 


Lu Che: "..." 


Long Jie menyadari dia terlalu terus terang, jadi dia dengan 
cepat mencoba menjelaskan, "Itu ... itu ...." 


"Aku hanya ingin melihatmu," Lu Che tiba-tiba 
memotongnya. "Persis seperti malam saat aku demam dan 
kami tidur di sofa masing-masing." 


Long Jie menyadari bahwa dia telah salah menafsirkan niat 
Lu Che. Wajahnya menjadi lebih merah. Keduanya dengan 


cepat merapikan ruang belajar bersama-sama, berjalan ke 
ruang tamu bergandengan tangan dan duduk di sofa. 

Malam itu, pemanas menyala sementara Lu Che melihat 
Long Jie tidur. Dia tiba-tiba tertawa lembut. 


Sama seperti ini, cukup bagus .... 


Semalam, Long Jie bermimpi: itu adalah mimpi yang indah. 
Sangat cantik sehingga dia tidak ingin bangun. Dia hanya 
ingin bersama Lu Che selamanya. 


keesokan paginya, Lu Che dan Long Jie tiba di Hyatt 
Regency bersama. 


Tangning menganalisis ekspresi wajah mereka dan 
menyadari rasa malu Long Jie. Dia segera menangkap, "Jika 
ada kabar baik, tidakkah kamu tahu bagaimana cara 
membagikannya langsung?" 


Lama Jie duduk di samping Tangning dan tersenyum santai, 
"Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu tadi 
malam." 


"adi, apakah kalian benar-benar bersama?" Tangning 
bertanya dengan ketidakpastian. 


"Uh huh," Long Jie mengangguk. "Kedua kehidupan kami 
berputar di sekitar industri ini.bisa bertemu seseorang yang 
kita sukai bukanlah tugas yang mudah. Meskipun saya 
masih merasa sedikit tidak percaya diri, saya akan berusaha 
sebaik mungkin untuk mengatasinya. " 


"Hanya beda dua tahun, siapa yang peduli?" 


"Ada juga sosokku ..." 


"Itu tidak sulit untuk ditangani.makan makanan yang sama 
dengan saya untuk sementara waktu, saya jamin Anda akan 
kembali menjadi wanita kecil yang lembut. " 


Long Jie berpikir tentang makanan bergizi Tangning: dia 
belum pernah melihatnya makan mie atau nasi. Dia juga 
melakukan banyak latihan untuk mempertahankan bentuk 
tubuhnya. Namun, Long Jie tidak dapat menyangkal bahwa 
tubuh Tangning memang sempurna. 


"Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu khawatir tidak cocok 
dengan Lu Che." 


Lu Che berdiri di luar pintu. Ketika dia mendengar 
pembahasan mereka, dia merasa sedikit malu, jadi dia 
memutuskan untuk mencari Presiden terlebih dahulu. 


mo Ting sedang mengobrol video. Setelah selesai, dia 
melihat ke arah Lu Che, "Daftar program yang saya minta 
untuk Anda susun kemarin, apakah Anda sudah 
menyelesaikannya?" 


"Ya," Lu Che memberikan informasi itu padanya. 


"Hubungi studio televisi.beritahu mereka bahwa Tangning 
setuju untuk melakukan 'Wawancara Super' dalam waktu 10 
hari, "perintah Mo Ting. 


"Tapi, bagaimana dengan cedera pinggul Nyonya?" 


"Lakukan saja, aku punya rencanaku," Mo Ting meyakinkan. 
"Saat ini ini adalah program wawancara terbaik di negara ini 
dan dapat menetapkan status Tangning sebagai model top." 


Bab 245: Nilai Jual Di Mana-Mana 


Setiap artis yang mendapat kesempatan untuk tampil di 
'Super Interview' sangat populer, mampu, dan menerima 
tanggapan positif dari para profesional industri. Adapun 
Tangning, dia adalah perut hitam 1 dalam semua aspek. 
yang terpenting, undangannya datang langsung dari 
penyelenggara program karena dia memiliki lebih banyak 
poin pembicaraan daripada beberapa aktor dan aktris papan 
atas. 


meskipun perkiraan waktu pemulihan untuk cedera pinggul 
Tangning setidaknya 10 hari ... wawancara tidak akan 
mengharuskannya untuk mengambil bagian dalam aktivitas 
berat apa pun, jadi itu tidak terlalu menjadi beban baginya. 


2 hari kemudian, Tangning baru saja berhasil bangun dari 
tempat tidur. saat dia duduk di ruang tamu sambil 
menonton TV, sebuah berita menarik muncul: 


"Kemarin pagi salah satu reporter kami menerima berita 
bahwa model Qin Yu yang dulu terkenal terlihat menuju ke 
kamar hotel dengan 'direktur terkenal', hanya 3 hari setelah 
mengumumkan retretnya ...setelah itu, rekaman seks 
diedarkan secara online dan 'sutradara terkenal' itu 
diselidiki. Ternyata 'sutradara terkenal' itu sebenarnya 
adalah penipu, membuat model yang dulu terkenal itu tidak 
berbeda dengan orang yang bernasib menyedihkan. " 


"Setelah kejadian itu, reporter kami mengkonfirmasi dengan 
rumah sakit bahwa Oin Yu telah melakukan upaya bunuh 
diri yang gagal dan saat ini sedang melakukan pemulihan. 
Foto yang diperoleh dari rumah sakit menunjukkan 
perubahan besar dalam penampilan Qin Yu dengan 
tubuhnya tampak sangat layu." 


"Dia pantas mendapatkannya!" lama Jie berseru di TV saat 
dia duduk di samping Tangning, "Namun, reaksi Oin Yu ini 


terlalu ekstrim. Bagaimanapun, dialah yang mencari 
masalah!" 


Tangning bersandar di bantal di belakangnya dengan 
ekspresi misterius. sulit untuk menebak apa yang ada di 
pikirannya karena wajahnya tetap sangat tenang. 


Tangning tidak mengatakan apa-apa, tetapi, itu tidak berarti 
para netizen tidak akan membuat asumsi mereka sendiri. 


"Saya mendengar dari teman-teman di industri bahwa ini 
adalah upaya kejam Hai Rui untuk mendorong Qin Yu ke 
jalan buntu." 


"Saya tidak berpikir Hai Rui melakukan kesalahan. Dengan 
mengumumkan pengunduran dirinya dari industri, Qin Yu 
menyarankan dia adalah penghasut di balik cedera 
Tangning. Panggungnya sangat tinggi: untuk Tangning 
jatuh, beruntung dia tidak melakukannya kehilangan 
nyawanyadengan cara Hai Rui biasanya menangani 
masalah, tidak mungkin mereka melepaskannya. Ini tidak 
seperti Oin Yu keluar untuk meminta maaf atas apa yang 
telah dia lakukan. " 


"Itu benar! Hai Rui kejam, tapi mereka tidak memaksa Qin 
Yu naik ke tempat tidur seseorang.jika dia ingin mundur, dia 
seharusnya mundur dengan bersih: tidak ada yang mau 
repot-repot melakukan apa pun padanya. " 


"Terlepas dari itu, ini adalah bukti bahwa orang-orang di Hai 
Rui tidak boleh tersinggung. Mulai sekarang, semua orang 
harus waspada terhadap mereka." 


"Terutama jika seseorang menemukan Tangning, mereka 
harus segera menghindarinya. Manajernya terlalu kuat: 
bahkan sebagai orang luar industri aku takut." 


"Mulai sekarang, siapa yang berani mengambil jalan mereka 
dengan Tangning?" 


Long Jie melihat-lihat komentar online dan melirik ke arah 
Tangning. dia bisa menebak dengan kasar apa yang terjadi 
dengan Oin Yu, "Tangning, karena seseorang mencari 
masalah denganmu segera setelah Boss mengumumkan 
bahwa dia adalah manajermu, dia tidak punya pilihan selain 
menangani hal-hal seperti ini untuk mencegah pembuat 
onar di masa depan. Di atas segalanya, dia tidak memaksa 
Qin Yu untuk melakukan apa yang dia lakukan. " 


"Apa menurutmu aku pemalu?" Tangning tiba-tiba tertawa, 
"Tentu saja aku tahu motif Ting ..." 


"Aku hampir lupa, kalau bicara soal perut hitam, ini 
persaingan ketat antara kalian berdua!" lama Jie menyadari 
kekhawatirannya tidak ada gunanya; bagaimana dia bisa 
khawatir bahwa / itu Tangning akan merasakan tindakan Mo 
Ting itu kejam? 


Hanya dengan melihat diskusi netizen, sudah jelas, Oin Yu 
bertemu dengan takdir ini sepenuhnya karena 
perbuatannya sendiri. 


akankah Tangning merasa kasihan pada seseorang yang 
tidak memiliki harga diri? 


Seseorang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan 
mereka. 


Bahkan jika mereka berhasil menghindari konsekuensinya 
sekarang, retribusi pada akhirnya akan menyusul mereka. 


mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka telah lolos dari 
pembalasan - waktu mereka belum tiba. 


"Mari kita menjauh dari topik yang tidak menyenangkan ini, 
semuanya sudah berlalu. Anda harus mulai mempersiapkan 
penampilan Anda di 'Super Interview'" 


"Tidak ada yang perlu dipersiapkan," Tangning tersenyum, 
"Sudah jelas mereka ingin mencari tahu tentang 
hubunganku dan Mo Ting dan ingin menggali berita besar." 


"Berita ini adalah nilai jual terbesar di mana-mana ... siapa 
yang menyuruhmu memiliki manajer yang luar biasa?" lama 
Jie tertawa sebelum melihat jam tangan di pergelangan 
tangannya. "Aku akan makan malam dengan Lu Che, 
apakah kamu baik-baik saja untuk kembali ke kamar 
sendiri?" 


"Aku akan menunggu Ting pulang .." Tangning 
mengangguk. 


Sejak menjalin hubungan, Long Jie tampil penuh energi. 
tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia hampir berusia 
30 tahun. Tapi, Tangning penasaran bagaimana Long Jie dan 
Lu Che berinteraksi satu sama lain ... 


7 malam. Mo Ting pulang dari Hai Rui. setelah melihat 
Tangning berbaring di sofa di bawah pencahayaan kuning, 
dia dengan hati-hati mendekatinya dan membungkuk untuk 
mencium dahinya. 


Tangning membuka matanya. Begitu dia melihat wajah 
menarik Mo Ting, dia tersenyum lembut dan duduk, "Kamu 
di rumah." 


"Kenapa kamu tidak tidur di kamar tidur?ruang tamunya 
dingin. " 

"Aku bosan hanya berbaring di sana sepanjang hari ..." 
jawab Tangning tanpa daya. 


Mo Ting menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan 
daftar topik yang perlu didiskusikan Tangning di 'Super 
Interview'. Setelah melihat daftarnya, ekspresi Tangning 
berubah sedikit. 


untuk wawancara, dia perlu mendiskusikan masa mudanya 
dan latar belakang keluarganya. 


Mo Ting memperhatikan ketidaknormalan ekspresi Tangning. 
Dia mengambil daftar itu dari tangan Tangning dan 
menawarkan, "Jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya 
akan memberitahu produser untuk mengubahnya." 


Tangning merenung sejenak sebelum meraih tangan Mo 
Ting dan menatap matanya, "Kami pasti tidak bisa 
mendiskusikannya di program. Keluarga Tang tidak 
menyukai industri hiburan: mereka pikir itu merendahkan." 


"ika Anda mengatakan kami tidak bisa, maka kami tidak 
akan..." 


"Tapi, aku ingin memberitahumu tentang itu," Tangning 
mengayunkan tangan Mo Ting. Dia merasa sudah waktunya 
memberi tahu Mo Ting tentang situasi di rumah. 


Mo Ting tahu itu akan menjadi cerita yang panjang, jadi dia 
melingkarkan lengannya di sekitar Tangning memberi 
isyarat padanya untuk mengambil waktu. 


"Memang benar bahwa saya adalah anggota keluarga Tang. 
Namun, bagi mereka, saya seperti badut. Ibu saya adalah 
istri kedua dari ayah saya dan dimulai sebagai simpanan. 
Sebelum ibu saya, istri pertama ayah memiliki 3 anak- 
anaksejak saya kecil, mereka selalu melihat saya sebagai 
iblis yang mengambil segalanya. Namun, kakek saya 
memiliki harapan yang tinggi untuk saya. " 


"Saya merasa bersalah, jadi saya memutuskan untuk tidak 
ikut berlari untuk menjadi pewaris bisnis Tang dan malah 
memilih jalan seorang model.ini menghancurkan hati 
kakekku. " 


"Awalnya, kakek saya merasa jijik dengan saya. Tapi setelah 
saya mulai berkencan dengan Han Yufan, dia langsung 
mengusir saya dari rumah: dia merasa saya menghina nama 
keluarga." 


Setelah mendengar kata-kata ini dari Tangning, Mo Ting 
mengencangkan pelukannya di sekitarnya. Keluarga Tang 
sangat legendaris di dunia parfum, tetapi seperti keluarga 
lainnya, mereka tidak dapat menghindari pertengkaran 
internal. 


"Akibatnya, saya menjadi orang yang telah ditinggalkan 
oleh keluarganya ..." 


"Bagaimana caramu ditinggalkan? Kamu masih memilikiku," 
hati Mo Ting sakit. tangning memulai debutnya bahkan 
sebelum dia berusia 18 tahun. Selama ini, dia telah 
berjuang sendiri dan bahkan menemukan orang brengsek 
seperti Han Yufan: 9 tahun masa mudanya terbuang begitu 
saja. 


"Kami tidak akan melakukan segmen tentang Keluarga Tang 
.. kami bahkan tidak akan menyebut mereka." 


"Sudah beberapa tahun sejak aku melihat ibuku ..." 
Tangning bergumam. "Kadang-kadang, aku sangat 
membencinya. Karena keserakahannya, dia membuatku 
merasa malu. Karena itulah, setelah menghadapi 
perselingkuhan antara Han Yufan dan Mo Yurou, aku tiba- 
tiba menjadi begitu kejam." 


Bab 246-250 


Bab 246: Wawancara Super 


"Mengapa seseorang harus merusak kebahagiaan orang 
lain?" 


Ini adalah pertama kalinya sejak pernikahan mereka 
Tangning membagikan situasinya di rumah dengan Mo Ting. 
Itu mengklarifikasi banyak pertanyaan yang dia miliki. dia 
bertanya-tanya sejak lama mengapa Keluarga Tang tidak 
pernah muncul meskipun Tangning telah menghadapi 
begitu banyak rintangan. Tidak hanya mereka tidak 
menawarkan bantuan, mereka bahkan tidak mengucapkan 
sepatah kata pun dukungan. 


"angan memikirkannya. Karena kamu telah menikah 
denganku, kamu sekarang adalah anggota Keluarga 
Mokamu tidak lagi terikat dengan Tangs, "Mo Ting menarik 
Tangning dan memberikan ciuman dari hidungnya ke tulang 
selangkanya. Ini adalah bentuk penghiburan yang tidak bisa 
berkata-kata tetapi efektif." Kemudian, ketika aku 
mengajakmu menemui Keluarga Mo, aku akan membantu 
Anda mempersiapkan. " 


setelah mendengar cerita Tangning, Mo Ting akhirnya 
menyadari betapa kurangnya rasa aman Tangning dan 
betapa seriusnya itu. 


Itu semua karena hubungan keluarganya yang rumit... 
"Oke," Tangning mengangguk. 


karena Keluarga Tang juga akan disebutkan selama kisah 
masa mudanya, Mo Ting bernegosiasi dengan studio TV 
untuk langsung melewatkan bagian hidupnya itu dan 


langsung menuju ke waktu debutnya, yang merupakan titik 
balik besar dalam hidupnya. 


pada kenyataannya, studio TV ingin menggali kotoran 
tentang kerajaan parfum berusia seabad, tetapi setelah 
percakapan mereka dengan Mo Ting, mereka merasa itu 
tidak sebanding dengan risikonya. sebenarnya, jika mereka 
hanya bergantung pada nilai jual dari hubungan Tangning 
dan Mo Ting, itu sudah cukup untuk menjamin mereka 
dilihat. Jadi, mereka tidak perlu menarik masalah. 


setelah isi wawancara dikonfirmasi, sisa waktu mereka 
dihabiskan untuk menunggu pemulihan Tangning. 


Selain pemeriksaan rutin di dokter, dengan bantuan Mo 
Ting, Tangning perlahan-lahan dapat melakukan latihan 
sederhana yang tidak terlalu intens. 


melihat Tangning berangsur pulih, kepercayaan Mo Ting 
terhadap penampilannya di 'Super Interview' meningkat. 


Malam sebelum penampilannya di 'Super Interview', 
Tangning sedang berbicara di telepon dengan Huo Jingjing 
setelah dia menyelesaikan latihannya. 


"Anda akan mengikuti program besok, apakah cedera 
pinggul Anda sudah membaik?" 


"angan khawatir, tampil di sebuah program sangat mudah," 
jawab Tangning saat Mo Ting membantunya menyeka 
keringat dari tubuhnya. 


"Pernahkah Anda mendengar bahwa Zhen Manni akan 
kembali ke China besok?" huo Jingjing sedang di rumah 
mengecat kukunya dan memasang telepon di loudspeaker, 
"Hubungan saya dengannya dulu cukup baik, tetapi dengan 
status internasionalnya yang meningkat selama bertahun- 


tahun dan rilis label fesyennya sendiri, kami perlahan-lahan 
menjadi terpisahhari ini, Zhen Manni telah diberi label 
sebagai 'Model Harta Karun Nasional'. Dia adalah alat tawar- 
menawar yang telah dicurahkan oleh Presiden Mo untuk 
melatih untuk menekan Star King. " 


"Apakah Anda mencoba memberi tahu saya bahwa ada 
sesuatu yang terjadi antara dia dan suami saya?" tangning 
bertanya saat dia melihat Mo Ting. 


"Dari saat aku menginjakkan kaki ke Hai Rui, kamu adalah 
satu-satunya wanita yang pernah kulihat di sisi Presiden 
Mo.," jawab Huo Jingjing. Hal yang saya khawatirkan adalah 
Zhen Manni menghabiskan sebagian besar waktunya di luar 
negerisulit bagi kami untuk mengetahui apakah dia masih 
setia kepada Hai Rui. Yang terpenting, meskipun dia dicap 
sebagai Harta Karun Nasional, Presiden Mo akhirnya menjadi 
manajermu. " 


"Mari kita anggap saja begitu," Tangning tidak menjauh. 
Setelah memberikan jawaban sederhana, dia menutup 
telepon. pada saat ini, Mo Ting meraih bahunya dan 
menariknya ke pelukannya. 


"Apakah karena aku sudah lama tidak mengajarimu 
pelajaran ... jadi kamu keluar dari barisan?" 


tangning mengambil kesempatan untuk mengaitkan 
lengannya di leher berkeringat Mo Ting dan tersenyum, 
"Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk 
menjadi manajer Harta Nasional?" 


Mo Ting memegang dagu Tangning dengan satu tangan dan 
meremas pipinya, "Bagi saya untuk menjadi manajer 
mereka, prasyaratnya adalah tidur dengan saya." 


"Selama Anda mau, siapa pun akan ...." 


"Namun, aku hanya ingin tidur denganmu," potong Mo Ting 
sebelum melingkarkan lengannya di tubuhnya dan 
menariknya lebih dekat dengannya. pasangan itu 
berkeringat, tapi ... inilah alasan Tangning dikonsumsi oleh 
aura hormonal jantan yang berasal dari tubuh Mo Ting. 


Dia kemudian mendengar suara berat Mo Ting, "Apakah 
kamu masih bisa menggunakan pinggulmu? Istriku 
tersayang, aku telah menjadi biksu selama setengah bulan 
terakhir." 


"Itu menyakitkan..." tangning merengek lembut. 


Mendengar jawabannya, keinginan di mata Mo Ting menjadi 
tenang. Tepat ketika dia akan melepaskannya dari 
pelukannya,  Tangning  melingkarkan lengannya di 
pinggulnya, "Hanya bercanda ... jangan terlalu intens." 


Mo Ting berbalik dan membawanya keluar dari gym ke 
kamar tidur. dia bahkan tidak punya waktu untuk mandi 
saat dia langsung meletakkannya di tempat tidur dan 
menempelkan tubuhnya ke tubuhnya .... 


Yang Tangning dengar hanyalah suara mencabik-cabik ... 


Mo Ting telah merobek bra olahraganya dari tubuhnya. Dia 
kemudian membungkuk dan menempelkan bibirnya ke 
bibirnya ... 


dia telah bertahan terlalu lama ... dan melawan 
keinginannya terlalu lama. 


Tangning tiba-tiba merasa dia tidak bisa mengikuti 
intensitas Mo Ting ... Untuk pertama kalinya, dia akhirnya 
pingsan karena kelelahan! 


Super Interview. Ini adalah penampilan pertama Tangning di 
depan publik sejak cederanya. itu juga pekerjaan pertama 
yang akan dia lakukan sejak mengumumkan bahwa Mo Ting 
adalah manajernya. 


7 malam. Mo Ting mengantarkan Tangning ke ruang tunggu 
studio televisi: mereka harus menerima wawancara singkat 
sebelum pertunjukan. 


tetapi, dengan pengawasan ketat Mo Ting, reporter tidak 
mendapat kesempatan untuk mengajukan banyak 
pertanyaan. Dia begitu terkekang sehingga Tangning 
merasa sedikit kasihan padanya. Siapa yang menyuruhnya 
memiliki manajer yang begitu ketat? 


Reporter itu tidak bisa membantu tetapi memohon dan 
memohon pada Tangning, "Bisakah kamu menjawab 
beberapa pertanyaan lagi?tangning, aku sangat 
menyukaimu. Saya tidak akan bertanya tentang gosip, saya 
hanya ingin menanyakan beberapa hal yang membuat saya 
penasaran. " 


Tangning tidak bisa menahan tawa saat dia menunjuk ke Mo 
Ting yang berdiri di samping, "Tanya dia." 


Seolah-olah reporter itu punya nyali untuk bertanya pada 
Mo Ting ... 


mo Ting hanya berdiri di sana, tapi siapa yang tidak takut 
padanya? 


Beberapa saat kemudian Mo Ting menatap Tangning, 
memberi isyarat padanya untuk memasuki studio siaran. 


Tangning tersenyum saat dia berdiri. Setelah menjabat 
tangan reporter, dia berjalan ke Mo Ting. 


reporter kecil itu memperhatikan ketika keduanya 
menghilang dari pandangannya. Saat mereka pergi, dia 
tidak bisa membantu tetapi mengambil foto punggung 
mereka dan menempatkannya secara online dengan teks 
yang agak obsesif, "Apakah manajer seperti ini masih ada di 
dunia ini? Betapa saya berharap manajer seperti ini!" 


Sudah tenang selama beberapa hari dan penggemar serta 
wartawan telah membalik-balik berita lama tentang 
Tangning dan Mo Ting beberapa kali. Saat ini, mereka dalam 
kondisi kekurangan. Jadi, begitu mereka melihat foto yang 
diposting oleh reporter tersebut, mereka menjadi gila. 


"Ya Tuhan! Tangning sangat menyenangkan.sudah berhari- 
hari sejak kami melihatnya. Wow! Tolong perlakukan kami 
untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum! " 


"Mari kita tulis keterangan kita sendiri untuk foto ini. 
Tangning: Malam ini saya pasti akan ditanyai tentang gosip. 
Boss: Serahkan pada saya." 


"Sangat romantis..." 


"Ahhh, aku benar-benar menantikan 'Super Interview'. 
Pembawa acara sebaiknya mencoba yang terbaik untuk 
menggali beberapa informasi berguna untuk memuaskan 
hati kita yang berdebar kencang!" 


"Jika Boss bisa muncul di layar selama wawancara, itu akan 
sangat memuaskan. Dia sangat tampan!" 


"Tangning ... kamu adalah panutanku.Saya jatuh cinta 
dengan guru matematika saya dan telah memutuskan untuk 
mengejarnya. Anda telah memberi saya keberanian untuk 
menjadikannya guru matematika pribadi saya. Saya ingin 
dia mendemonstrasikan ajarannya setiap hari! Tidak bisa 
lebih baik dari itu! " 


"Pemberi komentar di atas: Anda benar-benar tidak 
terkendali dan liar. Namun ...Saya juga berencana untuk 
mengejar pelatih pribadi saya! " 


Bab 247: Bisakah Kita Mengambil Foto Bos? 


"Halo semuanya, selamat datang di 'Super Interview' 
minggu ini. Saya pembawa acara Anda, Lin Ning ..." 


Saat pidato pembukaan pembawa acara jatuh ke telinga 
penonton, di belakang panggung, Tangning merasa sedikit 
gugup. hari ini, dia mengenakan gaun A-line hitam 
sederhana, Rambut hitam-tinta lembutnya diikat menjadi 
kuncir kuda longgar dan rriasannya relatif tegas, 
membuatnya tampak sangat cantik dan hidup. 


karena cedera pinggulnya, Mo Ting tidak mengizinkannya 
memakai sepatu hak tinggi dan melarangnya melakukan 
gerakan yang sulit. Dia juga memperingatkannya untuk 
tidak berdiri terlalu lama ... 


Akibatnya, Tangning merasa sedikit tidak berdaya. Siapa 
yang membuatnya pingsan tadi malam? 


"Mari kita sambut model terkenal itu, Tangning." 


Begitu dia mendengar isyarat pembawa acara, Tangning 
mempersiapkan dirinya untuk berjalan di atas panggung. 
Pada saat ini, Mo Ting mengulurkan tangannya dan 
membelai rambutnya, "Aku akan mengawasimu dari sini. 
Aku tidak akan pergi kemana-mana. Jangan gugup." 


Tangning menganggukkan kepalanya. pada kenyataannya 
.. jika Mo Ting tidak ada, dia sebenarnya tidak akan gugup. 


Setelah itu, Tangning memasuki studio siaran dan menerima 
undangan pembawa acara untuk duduk di sofa. 


Setelah menyapa singkat kepada penonton, pembawa acara 
mulai menanyai Tangning tentang cederanya, "Bagaimana 
pinggulmu?mari kita singkirkan pertanyaan ini terlebih 
dahulu sehingga penggemar Anda tidak perlu terus 
mengkhawatirkan Anda. " 


Tangning memandang penonton, sedikit membalikkan 
tubuhnya dan tersenyum, "Saya pulih dengan baik. Selain 
aktivitas yang intens, saya dapat melakukan hal-hal lain 
tanpa masalah." 


tuan rumah menopang kepalanya di dagunya dan 
mengamati Tangning dengan matanya, "Kamu telah 
menjaga sosokmu dengan sangat baik. Apakah kamu punya 
rahasia?" 


"Kebugaran dan diet: itu adalah metode paling ilmiah," 
jawab Tangning serius. 


"Hebat, karena tubuh Tangning sudah cukup banyak pulih, 
kita harus memulai dengan 'Super Interview' hari ini. 
Program kita sangat bersahabat, kita pasti tidak akan 
mempersulit tamu kita," pembawa acara tersenyum nakal 
pada Tangning. "Namun, di setiap segmen, kami akan 
memasukkan 3 pertanyaan yang relatif panas ... Tangning, 
sebaiknya persiapkan dirimu!" 


"Sebelum wawancara, mari kita mulai dengan sebuah 
pertanyaan. Izinkan saya mengungkapkan papan 
pertanyaan!" setelah berbicara, pembawa acara 
mengeluarkan papan tulis dari samping tempat duduknya 
dan mengungkapkan pertanyaan pertama. 


Dengan wahyu itu, suasana hati para penggemar menjadi 
tinggi. 


Pembawa acara mengangkat bahu dan menjelaskan, "Ini 
bukan pertanyaan yang saya persiapkan, itu dipilih dari 
daftar pertanyaan penggemarjadi Tangning, bisakah kami 
mendapatkan jawaban Anda. Menurut Anda, tipe manajer 
apa yang merupakan manajer yang sempurna? " 


Tangning berada dalam posisi yang sulit karena ekspresi 
ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Dia kemudian 
menjawab dengan nada serius, "Mo Ting sempurna." 


"Ahhhh ..." para fans di studio meledak dalam gelombang 
teriakan. Mereka mengharapkan  Tangning untuk 
memainkan Taichi di sekitar pertanyaan itu, tetapi siapa 
sangka dia akan memperlakukan mereka dengan kasih 
sayang di depan umum. Hati feminin mereka serasa akan 
meledak dari dada mereka. 


“Ssst ..." pembawa acara senang dengan suasana di studio, 
jarang sekali dia tidak perlu menghidupkannya sendiri. 
Sejak dia mulai menjadi pembawa acara 'Super Interview', 
atmosfer hari ini adalah yang terbaik yang pernah dia lihat. 
selama dia memanfaatkan Mo Ting dan Tangning dengan 
baik, peringkatnya pasti akan melampaui batas, "Hebat, 
sekarang kita telah memperlakukan penonton dengan 
sedikit rasa manis, mari kita mulai wawancara serius." 


"Tim kami telah menyiapkan daftar frasa kunci untuk 
membuka pikiran batin Tangning.frasa pertama adalah '9 
tahun'. Apa yang terlintas di benak saya saat saya 
menyebutkan 2 kata ini? " 


Tangning berpikir sejenak dan akhirnya menjawab, "Aku 
mati dan hidup kembali." 


"Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda maksud dengan 
lebih detail?" 


"Karier seorang model sangat mirip dengan seorang aktor - 
keduanya tidak bertahan lama. Yang lebih menakutkan 
adalah bahwa kebanyakan orang memiliki pandangan 
sebelumnya tentang model. Ketika mereka memikirkan 
model, mereka sering memikirkan model yang tidak 
berpengalaman dan tidak bertanda tangan. mereka juga 
memiliki pikiran kotor yang melibatkan pertukaran nilai x. " 


"Tentu saja, ada spektrum orang yang luas. Dari pengalaman 
saya, saya pribadi menganggap model sebagai orang yang 
membantu orang lain menemukan  kecantikan,jadi, 
meskipun telah terjadi pasang surut selama 9 tahun terakhir 
dan berbagai situasi, dengan keyakinan bahwa karier saya 
berfokus pada kecantikan, saya telah memutuskan untuk 
bertahan. Bahkan setelah 90 tahun, selama saya masih bisa 
melangkah ke landasan pacu, saya masih akan memilih 
untuk mengenakan pakaian cantik ..." 


"Adapun pengalamanku dengan kematian, itu karena aku 
telah melalui kemerosotan dalam hidupku. Ketika apa pun 
yang kamu katakan dan lakukan itu salah, kamu akan 
merasa seperti kamu tidak pantas di mana pun di dunia 
yang besar ini ..." 


".. tapi, kamu masih harus terus hidup ... jadi, yang bisa 
kamu lakukan hanyalah meraih impianmu dan terus 
bergerak maju." 


Pembawa acara melihat ke arah Tangning dan memberi 
isyarat kepada penonton untuk bertepuk tangan padanya, 
"Tangning, kamu adalah orang yang berpikiran jernih." 


"Ya, benar." 


Jadi, kalau difitnah, bagaimana tanggapannyaapakah kamu 
marah atau mudah tersinggung? " 


"Aku ... cenderung tetap tenang," Tangning tertawa sebelum 
menjelaskan, "Karena aku sadar bahwa aku menjalani 
hidupku dengan cara yang positif dan sehat. Para anti-fans 
mungkin dibodohi oleh faktor luar untuk sementara, tetapi 
mereka tidak mau. dibodohi selama sisa hidup mereka.Saya 
selalu yakin bahwa mereka pada akhirnya akan menemukan 
pandangan saya tentang kehidupan dan apa yang ingin 
saya ungkapkan. Selama saya memiliki keyakinan itu, maka 
semuanya baik-baik saja. " 


"Saya juga merasa bahwa Anda memiliki pandangan yang 
sangat sehat tentang kehidupan, jadi ... Anda tidak perlu 
peduli dengan serangan yang sengaja dilakukan jahat," 
pembawa acara menganggukkan kepalanya sebelum 
mengungkapkan pertanyaan kedua, membuat semua orang 
lengah, "Aiyo , Saya suka saat-saat seperti ini ketika saya 
bisa menyiksa tamu saya ... datang, waktuuntuk pertanyaan 
kedua Anda.bisakah kamu memberi tahu kami tentang 
hubunganmu dengan Mo Ting? " 


Kali ini, para fans tidak hanya berteriak, mereka bahkan 
menangkupkan mulut agar suaranya semakin nyaring. 


Sementara itu, penggemar online mulai meninggalkan 
komentar di situs 'Super Interview' yang memuji program 
tersebut karena memahami dengan tepat apa yang ingin 
diketahui penggemar. Mereka tidak bisa cukup memuji 
mereka. 


"Tangning terlihat kaget! Haha!" 


"Mari kita tunggu dan lihat bagaimana tanggapan 
Tangning." 


"Oh wow, lihat berapa banyak orang yang menonton siaran 
langsung online. Ini mengejutkan ..." 


"Nona Kecil Tangning, sebaiknya kamu jujur!" 


Tangning menundukkan kepalanya dan tertawa saat 
ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya, "Mengapa 
ada pertanyaan yang begitu tajam?" 


"Biar saya ulangi sendiri.saya tidak mengajukan pertanyaan 
ini, mereka datang dari penggemar Anda. " 


Tangning tidak bisa menahan senyum sebelum 
mengumpulkan ketenangannya, "Manajer saya mengatakan 
saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini." 


"Kapan dia mengatakan hal seperti itu?" tuan rumah 
bertanya. 


Tangning menunjuk ke belakang panggung. memang, Mo 
Ting berdiri di sana dengan tangan disilangkan, memberi 
isyarat bahwa dia tidak mengizinkannya. 


Pembawa acara mengerti dan dengan cepat mencoba 
mengakhiri topik, "Saya melihatnya, karena manajer Anda 
menjaga di belakang panggung, saya terlalu takut untuk 
mendorong Anda lebih jauh..jadi ... penggemar, saya pikir 
Anda harus bertanya pada manajer Tangning sendiri. " 


"Ya Tuhan! Dia ada di belakang panggung? Bisakah kita 
mengambil gambar bos?" 


"Kami ingin meminta manajer Tangning untuk tampil di atas 
panggung!" 


"Kami ingin meminta mereka untuk tampil dalam bingkai 
yang sama!" 


Bab 248: Apakah Anda dan Presiden Mo Hidup Bersama? 


Bingkai yang sama ... 
Apakah ini mungkin? 


Tuan rumah sangat serbaguna. Jadi, dia segera menarik 
perhatian penonton, "Jeda ... kami adalah program 
wawancara yang serius dan tidak suka bergosip.mari kita 
tempatkan fokus kita pada frase kunci kedua sebagai 
gantinya: 'Mengumumkan kembalinya Anda'! Memikirkan 
kembali saat Tianyi menerima undangan ke sebuah acara 
untuk produk yang tidak dapat diandalkan atas nama Anda 
dan seberapa parah Anda dimarahi. Bagaimana perasaan 
Anda saat itu? " 


"Aku berkata pada diriku sendiri untuk mempersiapkan 
perang," jawab Tangning. "Itu adalah saat ketika saya 
memutuskan untuk mewujudkan impian saya." 


Tuan rumah melihat ke arah Tangning dan menganalisis 
ekspresinya. Dia kemudian meletakkan tangannya di bawah 
dagunya, "Tangning, aku telah menemukan bahwa kamu 
adalah orang dengan kepribadian yang kuat." 


"Betulkah?" tangning bertanya sambil tersenyum. 


"Bisakah Anda membagikan moto hidup Anda dengan 
kami?" 


Tangning telah duduk sebentar sehingga pinggulnya mulai 
terasa sedikit tidak nyaman. Dia menyesuaikan posisinya 
sebelum menjawab, "Sebenarnya, saya tidak benar-benar 
hidup dengan semboyan.Saya adalah orang yang menarik 
garis yang jelas antara yang baik dan yang buruk. Selama 
saya merasa ada sesuatu yang benar, saya akan terus maju 
dan melakukannya tanpa mengkhawatirkan 
konsekuensinya. " 


"Sepertinya kamu menangani masalah dengan tenang dan 
logis. Apakah kamu sering menangis? Situasi seperti apa 
yang membuatmu menangis?" 


"Saat kekasih, teman, atau kerabat saya terluka, saya 
menangis. Saya tidak menangis karena karier saya karena 
saya yakin selalu ada solusi untuk masalah apa pun. Di sisi 
lain, hati manusia tidak dapat diprediksi." 


Tuan rumah mengangguk dan terus bertanya, "Apakah Anda 
orang yang suka mengontrol orang lain?" 


"Tidak, individualitas itulah yang membedakan satu orang 
dengan yang lain. Hanya dengan bertemu orang yang 
berbeda, hidup seseorang akan benar-benar terpenuhi dan 
berwarna." 


"Lalu ... apakah kamu orang yang suka dikendalikan?" 
ketika pembawa acara menanyakan pertanyaan ini nadanya 
jelas-jelas menyarankan sesuatu. para fans dengan cepat 
merespon dengan teriakan bernada tinggi. Namun, Tangning 
tetap tenang tanpa menyelipkan kata-katanya. 


"ika seseorang ingin mengontrol gaya hidup Anda, itu 
berarti mereka harus menggunakan upaya dua kali lipat 
untuk melindungi Andasemakin naif Anda, semakin lelah 
orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda tidak percaya, 
lihatlah di sekitar Anda. Oleh karena itu, saya adalah orang 
yang suka memberi sebanyak yang saya dapat. Saya 
percaya pada kesetaraan. " 


karena tanggapan serius Tangning, sebagian besar 
'penggemar pasangan' menjadi tenang dan mendengarkan 
wawancara dengan saksama. Di studio, ada penggemar 
yang berusia 26 tahun bahkan lebih tua. Setelah 
mendengar jawaban Tangning, mereka sangat terharu. Sulit 


bagi mereka untuk percaya bahwa kata-kata ini keluar dari 
mulut seorang pria berusia 26 tahun. 


Dia sepertinya telah melihat kehidupan tanpa 
menghancurkannya. 


Selama wawancara singkat selama 50 menit ini, para 
penggemar tidak hanya disuguhi tampilan kasih sayang di 
depan umum yang mereka inginkan, mereka juga 
mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap 
Tangning. 


Ternyata dia memiliki kepribadian yang begitu dalam. 


"Kami telah mengajukan begitu banyak pertanyaan hari 
inidari Tren Oriental yang mengesankan hingga insiden Ling 
Feng LM, kami telah menyaksikan bagaimana Tangning 
muncul dari bahaya dan membuktikan dirinya sendiri. 
Sekarang ... Saya akan mengajukan 2 pertanyaan lagi. Yang 
pertama terkait dengan jatuhnya Anda dari panggung. saat 
itu kejatuhanmu lumayan serius, kok tidak langsung 
mencari pertolongan medis? 


Dibandingkan dengan pertanyaan dari penggemarnya, 
pertanyaan dari pembawa acara ini lebih memusingkan bagi 
Tangning. 


Pada saat ini, Tangning hanya menggosok lengannya 
sedikit. melihat tindakan ini, Mo Ting segera meminta 
seorang anggota staf untuk memberikan selimut kepada 
Tangning. 


Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dari posisi 
pembawa acara, dia menyaksikan seluruh adegan. 


Jadi, dia bertanya pada Tangning dengan nada terkejut, 
"Apakah kamu merasa kedinginan?" 


tangning menganggukkan kepalanya ragu-ragu, "Sedikit." 
Tuan rumah: "..." 


Melihat semua rasa manis ini membuat seseorang sulit 
untuk tidak bermimpi tentang jatuh cinta ... 


tangning membuka selimut dan menutupi kakinya, 
"Sejujurnya, saat itu aku tidak terlalu merasakan sakit, jadi 
aku memutuskan untuk bertahan selama mungkin." 


"Pertanyaan terakhir adalah yang terakhir, bersiaplah! 
Apakah Anda dan Presiden Mo tinggal bersama?" 


Harapan para penggemar terus menerus dilampaui oleh 
kemampuan pembawa acara untuk menyusun 
pertanyaannya dengan cara yang secara bertahap 
berkembang. Semakin jauh mereka melakukan wawancara, 
pertanyaannya semakin berani dan tajam. Adapun jawaban 
Tangning, mereka awalnya santai tapi sekarang berubah 
menjadi permainan Taichi. Jawabannya terasa seperti 
tampilan kasih sayang di depan umum, tetapi pada saat 
yang sama, itu hanyalah respons yang normal. 


Misalnya, jawabannya kali ini adalah, "Presiden Mo dan saya 
sama-sama tinggal di Hyatt Regency." 


dia memperluas jangkauan dari vila sederhana ke seluruh 
perkebunan. Fans tidak punya cara untuk menyelidiki 
kebenaran karena keamanan di Hyatt Regency sangat ketat. 


"Hebat, senang sekali memiliki Tangning sebagai tamu kami 
di 'Super Interview' hari ini.Saya percaya kita semua telah 
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 
kehidupan sebagai model dan Tangning kita yang luar biasa. 
Episode hari ini sekarang telah berakhir, semoga bisa 
bertemu kalian lagi lain kali! "setelah berbicara, pembawa 


acara berdiri untuk berfoto dengan Tangning sebelum dia 
diantar ke belakang panggung dan kembali ke sisi Mo Ting. 


"Rating episode ini pasti akan meroket ..." kata Mo Ting 
sambil membungkus Tangning dengan jaketnya. 


"Pertanyaan yang berhubungan dengan hubungan kita 
tersebar di seluruh wawancara," keluh Tangning dengan 
tenang. 


"Kamu tidak menyukainya?" Mo Ting mengantarnya keluar 
dari studio TV. 


"Kamu berusaha keras untuk menyembunyikan kehidupan 
pribadimu dan tetap berada di belakang layar begitu 
lama.tapi sekarang, karena aku, namamu disebut-sebut 
setiap hari dan digunakan sebagai nilai jual. Aku tidak ingin 
menjadi seperti ini. "Inilah alasan Tangning memulai 
wawancara dengan sikap kooperatif, dia tahu beberapa 
pertanyaan pertama akan cukup santai.Namun, menjelang 
akhir dia memutuskan untuk menutup mulutnya. 


"Saya tidak keberatan apakah saya berada di tempat 
terbuka atau di belakang layar. Selama Anda membutuhkan 
saya, saya juga bisa." 


Tangning duduk di dalam van manajer dan memandang Mo 
Ting dengan tenang. 


mo Ting mengerti apa yang dia pikirkan, jadi dia 
memeluknya dan berkata, "Mulai sekarang, kita tidak akan 
pergi ke acara bincang-bincang lagi dan wawancara hanya 
akan difokuskan pada bisnis." 


"Saya tidak ingin istirahat lagi. Bantu saya menerima 
pekerjaan lagi mulai besok ...manajer Mo, saya harus bekerja 
lebih keras..." 


"Oke ..." mustahil bagi Mo Ting untuk menolak permintaan 
Tangning. Dia meletakkan kepalanya di pahanya, "Tidur 
siang, kita akan segera pulang." 


7 malam. Penerbangan Zhen Manni mendarat di bandara 
Beijing. 'Model Harta Karun Nasional' yang sangat dihormati 
ini berusia 24 tahun. Dia memiliki payudara penuh dan 
semua lekuk tubuh yang tepat membuat tubuhnya sangat 
seksi. Dia sebelumnya muncul di landasan pacu Victoria's 
Secret dan menjadi juru bicara utama banyak merek mewah 
kelas satu. setelah itu, ia juga mendirikan label fesyennya 
sendiri yang menjadi legenda di industri modeling. 


Selain itu, dia menikmati pamer dan tergila-gila pada warna 
musik hitam dan rock. Setiap kali dia tertangkap kamera 
oleh penggemarnya, dia akan mengenakan pakaian hitam. 
tapi, dia tidak pernah membuat orang merasa gayanya 
repetitif; itu adalah fenomena yang aneh. 


Setelah meninggalkan bandara, Zhen Manni melepas 
kacamata hitamnya dan menaiki Maybach yang disiapkan 
oleh asistennya. Di dalam mobil, dia melihat berita tentang 
Mo Ting menjadi manajer Tangning. 


Bab 249: Apakah Anda Pengintai dari Star King? 


"Manni, apa yang dipikirkan Presiden Mo?" manajernya 
bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dari mana asalnya? 
Bagaimana dia bisa menjadikan Presiden Mo sebagai 
manajer pribadinya ... bahkan jika itu menyangkut dirimu, 
Presiden Mo tidak pernah terlalu memperhatikan." 


"Bagaimana saya tahu?" 


"Anda telah membantu Hai Rui menekan Star King selama 
bertahun-tahun, jangan bilang Presiden Mo tidak 
menyadarinya?" 


"Ini membuat frustrasi, jangan membicarakannya lagi," 
Zhen Manni memakai headphone, menyilangkan tangan 
dan menutup matanya. 


"Sebenarnya, kamu bisa saja meninggalkan Hai Rui sejak 
lama ...manni, apa lagi yang bisa Hai Rui berikan padamu? 
Anda telah mencapai puncak. " 


"ika kamu tidak tutup mulut, keluarlah," Zhen Manni 
menutup matanya, suasana hatinya pengap. Mengapa dia 
tidak meninggalkan Hai Rui? Selain Mo Ting, alasan lain apa 
yang dia miliki? di masa lalu, dia belum pernah mendengar 
skandal tentang Mo Ting, jadi dia cukup yakin. Setidaknya, 
jika dia tidak memilihnya, dia juga tidak memilih orang lain. 
Tapi sekarang, Tangning tiba-tiba muncul entah dari mana... 


Dia bahkan mendapat dukungan dari seluruh Hai Rui dan 
Mo Ting... 


jika dia tetap tinggal di luar negeri selama satu tahun atau 
lebih, akankah dia benar-benar kehilangan statusnya di Hai 
Rui? 


"Saya menemukan beberapa informasi tentang Tangning, 
apakah Anda ingin melihatnya? Sebelumnya hari ini, dia 
melanjutkan 'Wawancara Super' dan menggunakan Presiden 
Mo sebagai titik penjualan sepanjang waktu.bukankah 
menurutmu wanita seperti ini sedikit berbahaya? " 


Zhen Manni akhirnya membuka matanya dan menerima 
laptop dari manajernya. Namun, dia tidak memiliki 
kesabaran untuk melihat Tangning secara detail. dia hanya 


mengamati informasi dan mengembalikan laptop ke 
manajernya, Charlene. 


Dalam industri yang sia-sia ini, tidak ada pemuda yang bisa 
bertahan dalam ujian waktu. Jadi, dapat menemukan orang 
yang stabil untuk mendapatkan dukungan adalah sesuatu 
yang semua orang di industri ini pertimbangkan. 


mo Ting menjadi incaran banyak wanita. Mereka tidak salah 
memiliki keinginan ini, namun, beberapa lebih jauh dari 
tujuan mereka daripada yang lain. 


Dalam Hai Rui, Zhen Manni adalah wanita yang paling dekat 
dengan Mo Ting. Namun, hari ini dia tiba-tiba menyadari, 
tidak peduli seberapa tinggi dia mendaki dan seberapa 
banyak yang dia capai, dia dan Mo Ting tidak akan pernah 
berada di halaman yang sama. Kesadaran ini membuatnya 
panik dan membuatnya tidak yakin harus berbuat apa. 


"Manni, Anda mendapat panggilan telepon dari Huo 
Jingjing." 
"Abaikan itu!" 


"Tapi rumor mengatakannya, Huo Jingjing dan Tangning 
sangat dekat," jelas Charlene. 


Zhen Manni menarik napas dalam-dalam dan menenangkan 
diri sebelum mengangkat telepon, "Zhen Manni berbicara." 


"Kamu sudah kembali hari ini, bukan? Apakah kamu ingin 
bertemu nanti?" Huo Jingjing menyarankan. "Aku sudah 
hampir setengah tahun tidak melihatmu ... terakhir kali kita 
hanya sebentar melihat masing-masing di luar negeri di 
landasan." 


"Saya tidak ingin bertemu hari ini ... saya sedikit lelah," 
Zhen Manni menolak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia 
duduk tegak dan bertanya, "Ada apa dengan Tangning ini? 
Dari mana asalnya?mengapa Presiden Mo menjadi 
manajernya? " 


Seluruh motif di balik panggilan telepon Huo Jingjing 
sebenarnya bukan untuk mengajaknya makan malam: dia 
sebenarnya ingin menguji sikap Zhen Manni terhadap 
Tangning. 


Seseorang yang mengejar karirnya jauh dari Hai Rui, apakah 
hatinya masih bersama mereka? Seperti yang diharapkan... 


..Zhen Manni jelas tidak senang dengan Tangning. 


"Ini masalah Presiden Mo, bagaimana saya tahu apa yang 
terjadi?" Huo Jingjing menyerahkan tanggung jawab kepada 
Mo Ting dan memutuskan untuk tidak menyebutkan 
Tangning di depan Zhen Manni. 


"Kalau begitu, aku akan menutup telepon sekarang dan 
beristirahat." 


huo Jingjing meletakkan ponselnya dan tiba-tiba merasa 
sedikit khawatir pada Tangning. Bertahun-tahun, Zhen 
Manni memiliki keberadaan yang membanggakan di Hai Rui. 
Dengan kemunculan Tangning yang tiba-tiba sebagai 
ancaman, tidak mungkin dia mau menerimanya. Meskipun 
Hai Rui pada umumnya cukup bersatu ...zhen Manni hampir 
tidak berbagi pemikirannya dengan orang lain. Apakah dia 
akan menimbulkan masalah bagi Tangning berada di luar 
kendali siapa pun. 


"Manni, jika kamu merasa statusmu terancam di Hai Rui ... 
kita selalu bisa berubah menjadi Star King!" manajernya 
menyarankan. 


zhen Manni menyilangkan lengannya dan memelototi 
manajernya, "Apakah Anda mata-mata dari Star King?" 


Charlene tercengang ... 


Apakah dia terlalu jelas? Kenyataannya, Zhen Manni tidak 
bodoh, dia hanya sedikit mencolok, tapi itulah 
kepribadiannya. 


jadi, segera setelah manajernya memberikan saran ini, dia 
memiliki kecurigaan ... 


"Baru-baru ini, aku merasa kamu cukup sering mendorongku 
untuk pindah agensi." 


"Manni, kamu terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa ada 
yang tidak adil untukmu.jika dia ingin menjadi manajer 
pribadi seseorang, dia seharusnya memilih Anda, 
"manajernya dengan cepat mencoba menjelaskan. 


"Saya perlu menemukan cara untuk mencari tahu apa yang 
sebenarnya terjadi." 


Charlene meletakkan laptopnya dan melihat ke luar jendela. 
Menurut temperamen Zhen Manni, menyalakan sekringnya 
adalah tugas yang mudah. Meskipun status Zhen Manni 
tinggi ... Tangning saat ini adalah pemanen popularitas. Jika 
kedua wanita itu dibandingkan, Tangning belum tentu 
kalah. jika Zhen Manni menyaksikan hasil ini, apakah dia 
bisa mengatasinya? 


Tengah malam. Charlene akhirnya menyeret pulang 
tubuhnya yang kelelahan. Namun, begitu dia masuk melalui 
pintu depan, dia merasakan tubuh yang kuat memeluknya. 
Berkobar dengan gairah, keduanya dengan cepat 
menemukan diri mereka di tempat tidur bersama ... 


Setelah aktivitas mereka yang intens, pria itu memeluk 
Charlene dan bertanya, "Kamu sudah lama menjadi manajer 
Zhen Manni, kenapa kamu masih belum berhasil?" 


charlene berbaring di tempat tidur dan mengejek, "Lagipula 
dia sudah dilatih oleh Hai Rui untuk waktu yang lama. 
Bagaimana dia bisa begitu mudah terpengaruh?" 


"Tapi, kemunculan Tangning yang tiba-tiba pasti bisa 
digunakan untuk keuntungan kita." 


"Aku akan membiarkanmu menanganinya. Pertahankan 
peganganmu pada waktu ..akhir-akhir ini, di bawah 
penindasan Hai Rui, Star King sangat menderita. Hai Rui 
langsung melemparkan Qin Yu ke kedalaman neraka tanpa 
peduli tentang harga diri Star King. dewan direksi 
bersemangat, jika kita berhasil memburu Zhen Manni saat 
ini, saya pasti akan menjadi bos dari departemen 
pemasaran. " 


"Saya akan memposting jajak pendapat: Tangning Vs Zhen 
Manni.Saya yakin ini akan memicu pertempuran, "Charlene 
membungkus dirinya dengan jubah dan berjalan ke meja 
komputer. Sebelumnya hari ini, niatnya adalah untuk 
membuat perpecahan antara Zhen Manni dan Hai Rui. Tapi 
sekarang, dengan Tangning ... 


.. dia tidak perlu menghabiskan banyak energi. 


charlene tidak selalu dimulai dari pihak Star King. Setelah 
dia mulai berkencan dengan pria ini, dia perlahan berubah. 
Lagipula, yang paling dia inginkan adalah cinta. 


Pria itu senang saat dia memeluknya dari belakang dan 
memberikan ciuman di belakang lehernya, "Sayangku, 
kamu telah bekerja keras." 


(| Model Harta Karun Nasional Zhen Manni Vs Tangning Model 
Terkenal Terkenal: Siapa yang Cocok dengan Standar 
Kecantikan Anda? Kaki Panjang atau Tubuh Lekuk: Apa 
Pilihan Anda?) 


Jajak pendapat seperti ini tampaknya menjadi lelucon dari 
penggemar, tapi ... berisi terlalu banyak pesan tersembunyi. 


penggemar tidak menganggapnya serius, mereka hanya 
memilih untuk bersenang-senang. Karena hubungan 
Tangning dan Mo Ting dan fakta bahwa Zhen Manni sering 
berada di luar negeri, mayoritas memutuskan untuk 
mendukung Tangning. 


hanya sejumlah kecil orang yang merasa tidak ada 
perbandingan antara Tangning dan Harta Karun Nasional 
mereka .... 


"Ketika Manni berada di Landasan Pacu Rahasia Victoria, 
Tangning masih berguling-guling di tempat tidur dengan 
beberapa kantong kotor..tangning memang lebih baik dari 
yang lain, tetapi jika dibandingkan dengan Manni, ada jarak 
yang jauh! " 


Bab 250: Jika Hai Rui Dapat Mendukungnya, Tidak Bisakah 
Mereka Juga Menginjaknya? 


Kali ini, Tangning dan lawannya seimbang dalam hal 
profesionalisme: mereka masing-masing memiliki kekuatan. 
Tapi, dalam hal pencapaian, Tangning pasti tertinggal. 


zhen Manni memiliki angka-angka untuk mengalahkan 
Tangning dan juga mengalami periode legendaris dalam 
karirnya: dua poin ini sangat menyoroti kerugian Tangning. 


Jadi, bagi Tangning, Zhen Manni adalah lawan terbesarnya 
di landasan domestik. sayangnya, sepertinya dia tidak akan 


pernah bisa mengejar ketinggalan. 


Faktanya, Zhen Manni mungkin bahkan tidak menganggap 
Tangning sebagai lawan yang layak! 


Long Jie memantau polling konyol tersebut secara online 
dan berlari ke sisi Tangning dengan penuh semangat, 
"Pernahkah kamu melihat polling ini?itu meminta orang 
untuk memilih antara tubuh melengkung dan kaki panjang. 


Tangning sedang membaca buku. Dia melirik laptop 
sebentar dan menyadari bahwa dia telah menerima dua kali 
lipat jumlah suara dibandingkan dengan Zhen Manni. Dia 
kemudian kembali ke buku, "Zhen Manni melebihi saya 
dalam banyak aspek: suara tampaknya tidak dapat 
dipercaya. Jika suara diberikan oleh para ahli, saya pasti 
akan mendapatkan nol." 


"Mengapa Anda mengatakan itu?" Long Jie menyimpan 
laptopnya dengan riang. para penggemar sudah 
mendukung Tangning, namun dia menurunkan prestise 
sendiri. 


"Tidak perlu merendahkan orang lain hanya karena mereka 
adalah lawan - saya hanya mengatakan yang sebenarnya.ini 
tidak ada bedanya dengan aktor tampan yang menerima 
penghargaan akting hanya karena mereka populer, apakah 
menurutmu mereka akan mengakui diri mereka sendiri? 
"Tangning menutup buku di pangkuannya dan berbicara 
dengan nada serius," Tidak perlu meremehkan diri kita 
sendiri, tetapi kita juga perlu melihat kebenaran. zhen masa 
depan Manni tidak terbatas pada apa yang dia miliki 
sekarang. Sedangkan aku ..." 


"Bagaimana denganmu?" 


"Kami memiliki tujuan yang berbeda. Bantu aku 
memberitahu penggemarku untuk tetap rendah hati. Aku 
pernah mendorong Mo Yurou ke kehancurannya, apa kau 
ingin aku bernasib sama?" 


industri hiburan adalah permainan berputar dari langkah 
tinggi ke rendah: hari ini, seseorang mungkin menginjak 
yang lain, tetapi besok, mereka mungkin berubah menjadi 
orang yang diinjak. 


Industri ini tidak pernah kekurangan bakat dan 
keterampilan yang khas. tidak peduli seberapa bagus 
seseorang, selalu ada seseorang yang lebih baik - tidak ada 
yang tetap nomor satu selamanya. 


"Apakah perlu membuat diri Anda terdengar begitu tidak 
layak dipuji?" 


"angan bilang kamu tidak pernah memperhatikan Zhen 
Manni," Tangning membuka kembali bukunya dan 
mengembalikan fokusnya ke sana. 


tentu saja, dengan perintah Tangning, Long Jie dengan 
cepat berlutut di samping sofa dan membuka laptopnya. Dia 
dengan panik mencoba memahami tipe orang seperti apa 
Zhen Manni itu. Akhirnya, dia mengerti apa yang dimaksud 
Tangning. 


Tangning selalu bersikeras untuk tidak menonjolkan diri. 
ketenangannya adalah kunci kemenangannya. Sepertinya, 
sepanjang waktu, dia menyadari posisinya dan dapat 
dengan cepat menilai musuhnya. 


"Ada yang salah, Tangning ... beberapa saat yang lalu, ada 
kurang dari 10.000 suara, bagaimana tiba-tiba melonjak 


menjadi 100.000?Selain itu, semua komentar 
mendukungmu ... "Long Jie dengan cepat menunjukkan 
kepada Tangning polling itu sekali lagi," Jangan bilang kamu 
benar, tiba-tiba aku merasakan konspirasi. " 


Tangning melihat ke laptop ... 
Memang, ada yang aneh .... 


Sementara itu, Mo Ting ada di kantornya dan 
memperhatikan suara yang berlebihan. Dia menutup 
laptopnya dan memberi Tanging panggilan telepon, "Jangan 
khawatir, saya akan menanganinya." 


"Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri," jawab 
Tangning. "Menurut status Zhen Manni saat ini, dia dapat 
pergi kapan saja: Saya khawatir dia akan menempatkan 
Anda dalam posisi yang sulit. Anda adalah presiden yang 
maha kuasa, namun Anda mengabaikan model itu sejak 
awal dan langsung menjadi manajer. dari tempat ketiga.jika 
saya adalah dia, saya juga tidak akan mengerti. " 


"Oh?" Mo Ting tiba-tiba terkekeh saat dia bertanya pada 
Tangning dengan nada ragu, "Apa yang bisa dia lakukan 
untuk menempatkanku dalam posisi yang sulit?" 


"Mungkin ... dia mungkin memaksa Anda menjadi 
manajernya juga." 


"Nyonya Mo, apakah saya merasakan cemburu?" mo Ting 
mencoba bersikap serius, tetapi matanya terlihat sedikit 
geli, "Jika Hai Rui dapat mendukungnya, tidak bisakah 
mereka juga menginjaknya? Hai Rui biasanya tidak peduli 
dengan hal-hal seperti ini, tapi ... itu juga tergantung 
dengan siapa kita berurusanSelama bertahun-tahun, 
mereka yang telah mempermainkan, menipu, naik ke 
tempat tidur, menerima suap ... tidak satupun dari mereka 


yang lolos dari jariku. Jika Hai Rui memiliki kemampuan 
untuk mengangkat mereka, kita juga bisa membuat mereka 
tidak melihat cahaya siang hari. " 


Mo Ting berbicara dengan tegas dan pasti. 


jika Zhen Manni benar-benar menganggap dirinya orang 
penting, dia dipersilakan untuk menguji konsekuensinya. 


"Tapi bukankah dia alat tawar-menawarmu melawan Star 
King?" 


"Nyonya Mo, jika Hai Rui dapat membuat satu Zhen Manni, 
mereka juga dapat membuat yang lain." 


"jadi, apakah Anda akan mengatur saya dan melatih saya 
seperti Zhen Manni yang lain?" Tangning bertanya dengan 
nada bingung. 


"Aku tidak pernah mengatur Zhen Manni ..." 


Tangning tertawa. Meskipun, Mo Ting tidak berada di sisinya 
untuk menghibur dan memeluknya, hanya mengetahui 
bahwa dia adalah satu-satunya di hatinya sudah cukup. 


setelah berbicara dengan Tangning di telepon, Mo Ting 
menginstruksikan Lu Che untuk menghubungi pengembang 
situs web dan meminta mereka untuk menghapus jajak 
pendapat. Dengan cara ini, pemberi komentar palsu 
berbayar mana pun tidak akan lagi memiliki akses ke sana. 


Tentu saja, Lu Che segera bertindak dan jajak pendapat 
dengan cepat dihapus. charlene, yang duduk di depan 
komputernya tanpa henti menyegarkan jajak pendapat, 
mengatupkan giginya karena marah. Jajak pendapat itu 
hanya dibanjiri dengan suara dan komentar selama 10 
menit sebelum Mo Ting mencabutnya sepenuhnya. 


charlene tentu saja terlalu takut untuk memposting jajak 
pendapat lain: dia takut ketahuan. Untungnya, dia telah 
mengambil tangkapan layar di ponselnya. Jadi, dia 
menunjukkannya kepada Zhen Manni. 


"Apa ini?" 


"Suara dari netizen," Charlene mencoba untuk tetap tenang. 
"Beberapa saat yang lalu jajak pendapat mencapai 100.000 
suara. Tapi, sekarang sudah dihapus ..." 


Zhen Manni melihat-lihat komentar saat tangannya gemetar 
karena marah. 


"Penggemar Tangning telah memfitnah Anda di depan 
umum, apakah Anda akan mentolerirnya?" charlene 
mengambil ponselnya dari tangan Zhen Manni dan 
menghela nafas. "Aku tahu kamu mempertimbangkan 
Presiden Mo, tetapi bahkan Presiden Mo ada di pihak 
Tangning." 


"Apa yang kamu ingin aku lakukan?" 


"Anda pasti harus membuktikan status Anda di Hai Rui," 
seru Charlene. "Kami tidak punya pilihan di masa lalu 
karena Presiden Mo tidak pernah melibatkan diri dalam 
urusan artis. Tapi, semuanya berbeda sekarang. Sejak, dia 
memutuskan untuk menjadi manajer ... dengan kualifikasi 
Anda dan manajer seperti dia, kalian akan membuat tim 
terkuat. " 


"Untuk seseorang di level Tangning, itu sudah cukup 
baginya untuk berbagi manajer dengan Huo Jingjing." 


"Apakah Anda menyuruh saya untuk merendahkan diri dan 
pergi memohon kepada Presiden Mo untuk menjadi manajer 


saya?" Zhen Manni menatap Charlene: dia merasa sarannya 
agak mengejutkan. 


"Bagaimana Anda akan merendahkan diri sendiri? Jika Anda 
tidak tahu bagaimana mengungkitnya, saya bisa berbicara 
dengan Presiden Mo dan menguji air untuk Anda," kata-kata 
Charlene menggoda saat dia secara langsung menargetkan 
keinginan terdalam Zhen Manni, "Kapan dia akhirnya 
menjadi manajer Anda, Anda berdua bisa tumbuh lebih 
dekat. " 


zhen Manni tidak bisa mengatakan dia tidak tergoda. 
Seperti yang dikatakan Charlene, di masa lalu, Mo Ting tidak 
pernah melibatkan dirinya dalam urusan artis, jadi dia tidak 
pernah menemukan alasan untuk menuntut apa pun. Tapi, 
sekarang Mo Ting telah keluar dan menjadi manajer, 
bagaimana dia bisa kurang dari Tangning? jadi, dia diam- 
diam setuju untuk meminta Charlene menguji Mo Ting. 


Dia bisa menahan banyak hal, tapi statusnya terguncang, 
bukanlah salah satunya. 


Dia tidak ingin menghancurkan persatuan di Hai Rui yang 
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. 


Tapi, penampilan Tangning ... 


.. telah mengacaukan keseimbangan di Hai Rui! 


Bab 251-255 
Bab 251: Dua Jenis Orang 


Insiden jajak pendapat tidak membuat terlalu banyak 
percikan karena penggemar masih disibukkan dengan 
hubungan Mo Ting dan Tangning. Sepertinya, selama 
jawaban tidak diberikan, obsesi ini akan berlanjut untuk 
beberapa waktu. 


Namun, Charlene tidak peduli. selama Zhen Manni melihat 
hasil jajak pendapat, usahanya tidak akan sia-sia. 


Karena Zhen Manni telah menyetujui sarannya, segera 
setelah mereka kembali ke Hai Rui, Charlene meminta 
pertemuan dengan Mo Ting. 


Fang Yu memberi Mo Ting panggilan internal atas nama 
Charlene dan menerima persetujuannya. 


"Manni, saya pasti akan mencoba yang terbaik, jangan 
khawatir," sebelum menuju ke atas, Charlene menatap mata 
Zhen Manni. Mata Charlene mengandung ketulusan yang 
sangat bergairah. 


zketika Manni menanggapi seperti biasanya, dia hanya 
menganggukkan kepalanya dengan santai. Tidak sampai 
Charlene menghilang dari pandangannya, dia meletakkan 
ponselnya dan mendekati Fang Yu. 


"Saya ingin mendengarkan apa yang dia katakan." 


Fang Yu mengangkat bahu dan mengawal Zhen Manni naik 
ke lantai atas beberapa saat di belakang Charlene. 


Kantor CEO. Sejak dia melangkah ke kantor, Charlene duduk 
di sofa dengan kepala menunduk. dia tidak memiliki 
keberanian untuk melihat Mo Ting: pria ini memiliki kendali 
penuh atas hidup dan mati seorang seniman. Dia bisa 
selamanya dikutuk dengan satu kata sederhana dari 
mulutnya. 


Tapi ... dia sudah sampai pada titik ini: dia tidak bisa lagi 
berbalik. 


jika Mo Ting ingin mengetahui bahwa dialah orang yang 
memisahkan Zhen Manni dan Hai Rui, dia tidak tahu atau 
mengendalikan bagaimana nasibnya akan berakhir. Karena 
dia telah memutuskan untuk mengambil langkah pertama, 
mulai sekarang, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. 


jadi, Charlene menahan detak jantungnya saat dia berbicara 
dengan suara bergetar, "Presiden Mo..." 


"Bicaralah ..." Mo Ting bersandar di sofa. Dia mengenakan 
setelan coklat yang menonjolkan fisiknya. 


Sebelum menikahi Tangning, pakaiannya sebagian besar 
terdiri dari abu-abu gelap. tapi, sejak Tangning bersukacita 
dalam memilih pakaiannya, gayanya mulai berubah. 


Apa pun yang dipilih Tangning, dia akan memakainya ... 


seluruh tubuhnya ditutupi dengan kehangatan dari ujung 
jari Tangning, membuatnya merasa hangat dan terlindungi 
bahkan di musim dingin yang keras dan industri hiburan 


yang gelap. 


"Manni agak tidak senang tadi malam setelah kembali ke 
Beijing," Charlene mengemukakan kekhawatiran 
pertamanya, "Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku 


tahu dia tidak nyaman dengan Presiden Mo menjadi manajer 
Tangning." 


"Apa hubungan keputusanku menjadi manajer Tangning 
dengannya?" mo Ting bertanya pada Charlene dengan 
tatapan tajam. 


Charlene begitu terintimidasi, dia membuang muka, tidak 
banyak orang yang bisa menghadapi Mo Ting tanpa merasa 
takut. 


"Sejujurnya, Star King telah memberi Manni banyak 
tawaran, tapi dia tidak pernah tersentuh oleh mereka karena 
dia adalah orang yang bersyukur ..dia mencapai status yang 
tak tergantikan melalui kerja kerasnya. Namun ... pada hari 
pertamanya kembali ke Beijing, dia diintimidasi oleh 
penggemar Tangning. " 


"Presiden Mo ... sebagai manajer Manni, saya hanya 
berharap Anda tidak akan peduli pada satu hal dan 
melupakan hal lain ..." 


"Langsung ke intinya!" mo Ting tidak tertarik dengan 
pidatonya yang panjang. 


"Karena Presiden Mo telah memutuskan untuk menjadi 
manajer  Tangning, maka ... Anda juga harus 
mempertimbangkan untuk mengurus Manni ..." 


"Meskipun Manni setia kepada Hai Rui, aku bisa merasakan 
dia mengalami pertempuran internal dengan dirinya 
sendiriPenawaran Star King sangat murah hati. Dia bahkan 
bertemu dengan pewaris Star King minggu lalu ..." 


"Aku khawatir Manni akan kehilangan kepercayaannya pada 
Hai Rui karena semua yang telah terjadi." 


"Belum lagi, setelah kembali ke Beijing, dia diganggu oleh 
pendatang baru yang kejam...." 


mo Ting duduk: matanya menyala. Sebenarnya, dia sudah 
tahu apa motif Charlene, tapi mendengarnya secara 
langsung adalah hal lain: itu cukup lucu. 


Kejam? 


Apakah dia baru saja mengatakan bahwa istrinya adalah 
pendatang baru yang kejam? 


"ika saya menjadi manajer Zhen Manni, apa yang akan 
terjadi dengan Anda?" mo Ting bertanya dengan nada 
tertarik. "Aku belum pernah bertemu manajer yang mau 
menyerah demi artis mereka. Aku tidak pernah tahu kau 
begitu murah hati ..." 


"Aku ... aku hanya ingin Manni mendapatkan apa yang 
pantas dia dapatkan." 


"Jadi, apakah aku yang pantas menjadi manajernya?" 
"Uh huh!" 


mo Ting terdiam beberapa detik sebelum berdiri dan 
berkata dengan nada dingin, "Kamu memang tidak cocok 
lagi menjadi manajer Zhen Manni." 


Dia kemudian berkata langsung ke arah pintu masuk, "Zhen 
Manni, masuk dan urus manajer Anda." 


charlene tidak tahu Zhen Manni sedang berdiri di luar pintu: 
wajahnya menjadi pucat. Tangannya yang gemetar 
mencengkeram erat ujung roknya saat dia berusaha keras 
untuk menyembunyikan rasa gugupnya. 


Setelah itu, Zhen Manni memasuki kantor dengan tangan 
disilangkan. setelah menyapa Mo Ting, dia mengangkat 
tangannya dan menampar wajah Charlene, "Kapan aku 
bertemu dengan pewaris Star King?" 


"Dan kapan Star King memberiku tawaran?" 


"Charlene, apa menurutmu hanya karena aku pemarah, aku 
juga bodoh?" 


"Apakah Anda tahu di mana Anda tergelincirdengan status 
saya saat ini, ada antrean panjang orang yang menunggu 
untuk menjadi manajer saya, namun Anda rela 
melepaskannya. Apakah kamu bercanda?" 


Wajah Charlene berubah dari pucat menjadi merah: itu 
sangat menghibur untuk dilihat. Dia tidak punya kata-kata 
untuk membantah ... 


saat ini, Zhen Manni berpaling menghadap Mo Ting, 
"Charlene adalah manajerku, aku ingin mengambilnya 
kembali dan mengurusnya sendiri!" 


"Kamu keluar dulu, tinggalkan Charlene," jawab Mo Ting 
dengan nada sedingin es. 


Dia punya alasan sederhana untuk meninggalkannya: dia 
memiliki Tangning yang bermulut buruk. 


zhen Manni awalnya memiliki pertanyaan yang ingin dia 
tanyakan, tapi ... karena Mo Ting telah membuat 
permintaan, dia tidak punya pilihan selain dengan patuh 
meninggalkan ruangan. 


Charlene memegangi pipinya saat air mata mengalir di 
pipinya, tampak menyedihkan ... 


Namun, bagi Mo Ting, hanya ada dua jenis orang di dunia 
ini: ada Tangning, dan ada yang lainnya. 


"Sepertinya Anda masih belum menyadari siapa bos industri 
ini." 


"Pr... Presiden Mo... aku..." 


"Tahukah Anda kesalahan apa yang telah Anda buat?" mo 
Ting mengangkat kepalanya dengan tatapan 
mengintimidasi, "Lihat aku." 


"Aku ... aku tidak tahu," Charlene begitu ketakutan sehingga 
seluruh tubuhnya gemetar dan suaranya bergetar. 


Jelaskan Tangning untukku lagi." 


Charlene memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya: 
bagaimana dia menyebut Tangning sebagai pendatang baru 
yang kejam.... 


"Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan di belakang 
layar dan trik apa yang kamu miliki. Tidak ada yang seburuk 
caramu menggambarkan Tangning." 


"SAYA. : m 


"Orang-orang di Star King tidak hanya membeli Anda, 
mereka juga meningkatkan kepercayaan diri Anda.jika tidak, 
bagaimana Anda akan memiliki keberanian untuk 
bernegosiasi dengan saya secara langsung? "Mo Ting duduk 
di kursi kantornya dan melanjutkan," Meskipun Anda bukan 
manajer yang cocok untuk Zhen Manni ... saya masih 
memutuskan untuk menahan Anda bersamanya sisi." 


Mata charlene terbuka lebar, "Tidak, Presiden Mo, Manni 
akan menyiksaku sampai mati." 


"Kamu tidak punya pilihan dalam masalah ini. Mari kita lihat 
apakah kamu akan menjelek-jelekkan Tangning lagi!" 


Bab 252: Aku Bisa Menggali Hatiku Untukmu, Apakah Kamu 
Menginginkannya? 


Menurut temperamen Mo Ting, Zhen Manni berharap 
Charlene akan diusir dari Hai Rui atas apa yang telah dia 
lakukan. Namun, pada akhirnya, Charlene kembali ke sisinya 
dengan linglung. 


"Kenapa kamu masih disini?" 


charlene menatap Zhen Manni dengan pengecut. 
Keyakinannya yang biasa untuk menuntun Zhen Manni 
sekarang telah menghilang. Yang tersisa hanyalah ekspresi 
menyedihkan saat air mata memenuhi matanya. 


"Presiden Mo tidak akan membiarkan saya pergi!" Charlene 
tersedak. "Dia ingin mengajariku pelajaran dengan 
menjadikanku sebagai manajermu." 


Ekspresi Zhen Manni tiba-tiba berubah ... 


Satu-satunya alasan dia mentolerir fitnah Charlene dan 
mengizinkannya mencari Mo Ting adalah karena dia ingin 
Mo Ting secara pribadi melihat bagaimana manajernya. 
dengan cara itu, dia akan memiliki kesempatan untuk 
bekerja dengannya. 


Namun ... Mo Ting akhirnya menahan Charlene! 


Di permukaan, dia sepertinya membantunya dengan 
mengizinkannya menyiksa Charlene. Tapi, pada 
kenyataannya, itu adalah peringatan terselubung. 


Dia menyuruhnya untuk tidak memainkan trik apa pun. 


mengapa  Tangning mendapatkan apa pun yang 
diinginkannya, sementara yang lain berjuang? 


Pesona khusus apa yang dimiliki Tangning? 


Meskipun staf di Hai Rui biasanya tidak bergosip, Tangning 
masih mengetahui tentang apa yang terjadi di agensi dari 
Huo Jingjing. 


dia sudah lama meramalkan bahwa Zhen Manni akan 
merepotkan Mo Ting, sayangnya bagi Zhen Manni dan 
manajernya, mereka telah melebih-lebihkan diri mereka 
sendiri. 


Selain itu, dia juga mendengar tentang bagaimana Mo Ting 
mengembalikan Charlene ke sisi Zhen Manni meskipun itu 
bukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. 


7 malam. mo Ting masuk melalui pintu depan dan 
menemukan Tangning berdiri di depan bangku dapur 
mengenakan turtleneck putih menyiapkan makan malam. 
Dia tidak khawatir seperti biasanya. 


Karena saat itu musim dingin, dia mengenakan pakaian 
yang lebih tebal. Jadi, peluangnya untuk terbakar lebih 
rendah. 


Tangning merasakan lengan Mo Ting yang kuat 
membungkusnya saat dia tertawa dan berseru, "Jangan 
peluk aku terlalu erat, hati-hati dengan minyaknya!" 


"Aku hanya ingin memelukmu seperti ini," Mo Ting 
menekankan dagunya ke belakang leher Tangning dan 
menghirup aroma uniknya. 


tangning mematikan kompor dan berbalik untuk 
mengaitkan lengannya di leher Mo Ting, "Mengapa kamu 
mengirim Charlene kembali ke Zhen Manni? Kamu biasanya 
tidak menjaga pemandangan seperti itu." 


"Dia mengatakan sesuatu yang salah hari ini ... jadi dia 
harus menanggung hukuman terburuk." 


"Zhen Manni tidak akan bersikap mudah padanya ... Kamu 
terlalu kasar." 


Mo Ting memeluk erat pinggul Tangning dan menatapnya 
dengan kehadiran yang maha kuasa, "Nyonya Mo, 
sepertinya kamu memiliki banyak pendapat tentang 
keputusanku?" 


Tangning tertawa lembut saat dia memiringkan kepalanya 
dan mencium bibir Mo Ting untuk menenangkannya, 
"Selama kamu bahagia." 


Mo Ting dengan puas melepaskan istrinya yang lembut dan 
kembali ke ruang belajar untuk menangani beberapa 
masalah. Namun, Tangning tertawa pada dirinya sendiri ... 


charlene bertanya pada Fang Yu tentang hubungan Mo Ting 
dan Tangning. Dia penasaran karena dia menyadari, satu- 
satunya alasan dia dikembalikan ke sisi Zhen Manni adalah 
karena dia mengatakan Tangning kejam. 


"Dia menghina Anda sebentar dan diperlakukan dengan 
sangat buruk.mulai sekarang, kita semua harus waspada 
padamu. "Ini adalah kata-kata dari Fang Yu. 


Namun, Mo Ting sama sekali tidak menyebutkannya. 
Sebenarnya, Tangning sudah mengerti bagaimana perasaan 
Mo Ting: jika dia mengalami masalah yang sama dan 


seseorang menghina Mo Ting, dia mungkin akan bereaksi 
lebih buruk darinya. 


"Tapi, Tangning, bias Mo Ting terhadapmu sangat jelas 
sehingga pasti akan menimbulkan masalah untukmu. Kamu 
harus berhati-hati." 


"Saya mengerti," Tangning tertawa. 


Setelah dia meletakkan telepon, dia berpikir tentang betapa 
dia menikmati Mo Ting memperlakukannya dengan sangat 
baik. 


setelah makan malam disiapkan, Tangning membawa 
makanan ke ruang belajar. Melihat Mo Ting masih sibuk 
dengan pekerjaan, dia berjalan mendekat dan berbaring 
telentang. 


"Apa itu?" Mo Ting bertanya tanpa mengangkat kepalanya. 
meskipun dia mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, 
hatinya masih terus tergerak oleh Tangning. 


"Aku baru saja memikirkan tentang seberapa baik kamu 
memperlakukanku. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap 
sama dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade 
kemudian? Akankah cintamu memudar seiring waktu?" 
Tangning tiba-tiba menghela napas, "Jika hubungan yang 
begitu indah ini mengalami episode pengkhianatan, aku 
punya perasaan ... semuanya tidak akan berakhir dengan 
baik." 


Setelah mendengar kekhawatirannya, Mo Ting mengulurkan 
tangannya dan menarik Tangning ke pelukannya, "Aku tidak 
bisa memberimu jawaban yang pasti." 


"Ayo makan kalau begitu ..."setelah berbicara, Tangning 
berdiri. Namun, Mo Ting menariknya ke bawah dan 


menekannya ke lantai. 


Tangning membuka matanya lebar-lebar karena terkejut: 
akhir-akhir ini, pria ini menjadi jauh lebih licik. 


"Aku tidak punya cara untuk memberitahumu betapa aku 
mencintaimu ..." 


"Tapi, jika aku harus menemukan cara untuk 
mengekspresikan diriku, aku bisa menggali hatiku untukmu. 
Apakah kamu menginginkannya?" 


Tangning berbaring dengan tenang di bawah tubuh Mo Ting 
saat matanya tiba-tiba mulai mengalir dan air mata 
merembes keluar dari sudut matanya. karena kata-katanya 
itulah dia merasakan dorongan kepercayaan diri untuk 
menjawab, "Aku bisa melakukan apa saja untukmu, bahkan 
jika itu berarti memberimu hidupku ..." 


Dalam sekejap, ciuman kekerasan turun ke bibirnya tanpa 
peringatan sebelumnya. 


sementara yang lain berfokus untuk menertibkan kehidupan 
mereka, kehidupan pasangan berputar di sekitar siapa yang 
lebih mencintai siapa. 


Di ruang belajar ... 


. setelah aktivitas seperti topan menyapu, dokumen Mo 

Ting tergeletak di bawah tubuh pasangan itu. tangning 
terletak di atas tubuh Mo Ting saat dia menenangkan 
dirinya. Setelah melihat kekacauan di lantai, Tangning tidak 
bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu 
tidak ada rapat besok? Apa yang akan kamu lakukan 
dengan dokumen-dokumen ini?" 


mo Ting memeluk Tangning dan menggunakan tangan 
lainnya untuk mengambil dokumen, "Ini adalah kontrak film 
dengan Shan Ying." 


"Namun ... ada baiknya memaafkan kontrak sesekali untuk 
menyayangimu!" 


Telinga Tangning memerah. pasangan itu menuju ke kamar 
mandi untuk mandi. Usai makan malam, mereka kembali ke 
ruang belajar untuk membereskan kekacauan itu. Setelah 
itu, suasananya sekali lagi hangat ketika Mo Ting kembali 
membaca kontraknya dan Tangning bersandar di bahunya 
saat dia membaca majalah mode. 


"Ini akhir tahun: akan ada banyak upacara penghargaan. 
Hai Rui akan mengadakan makan malam perayaan Senin 
depan. Meskipun tujuannya adalah untuk merayakan para 
aktor pemenang penghargaan kami, itu juga bertepatan 
dengan Ulang Tahun ke-20 Hai Rui, jadi Anda diharapkan 
untuk hadir. " 


"Oke ... akankah ada banyak orang?" Tangning bertanya 
sambil meletakkan kepalanya di paha Mo Ting. 


"Ya, jumlahnya cukup banyak." 


"Kalau begitu ... maukah kamu hadir sebagai manajerku 
atau sebagai CEO Hai Rui?" Tangning bertanya dengan 
sedikit meredam. 


"Jika saatnya tiba, kamu akan tahu." setelah berbicara, Mo 
Ting terdiam beberapa saat. Karena dia tahu Tangning tidak 
suka tampil di acara seperti ini, dia meyakinkan, "Jika kamu 
tidak menyukainya, kamu selalu bisa pergi lebih awal." 


"Aku tidak membencinya," jawab Tangning dengan mata 
tertutup, "Karena ini adalah kerajaanmu ..." 


sudah tidak ada gunanya mendiskusikan apakah dia 
menyukainya atau tidak. 


"Orang yang aku cintai adalah kamu. Itu tidak ada 
hubungannya dengan posisi apa yang kamu pegang. Belum 
lagi, aku sangat senang melihatmu berdiri di sorotan." 


mo Ting bisa mendengar pemujaan dan ketergantungan 
pada suara Tangning saat dia mengucapkan kata-kata ini. 


Inilah yang memberi pria ini tujuan hidup! 


tentu saja, meskipun Mo Ting dan Tangning adalah sorotan 
utama dari makan malam perayaan, tidak dapat dilupakan 
bahwa pertempuran antara Tangning dan Zhen Manni masih 
ada; ini juga menarik banyak perhatian. 


Kali ini saat makan malam, mereka akan berbagi panggung! 


Bab 253: Jika Anda Berbagi Panggung Dengan Zhen Manni, 
Jangan Kalah 


Kenyataannya, Tangning telah mempertahankan 
pendekatan mengelak terhadap insiden Zhen Manni karena 
seperti inilah dia, dia ingin menghindari perhatian. 


jadi, selama Zhen Manni berada di desa, dia mencoba yang 
terbaik untuk tidak berbenturan dengannya dan dengan 
sengaja menoleransi apa pun yang dilemparkan ke arahnya. 


Namun, bagi mereka yang menonton dari pinggir lapangan, 
hal-hal tidak pernah terasa seperti berjalan terlalu jauh. 


online, Tangning Vs Zhen Manni tetap menjadi topik 
populer. Kali ini, sebuah jajak pendapat dirilis, tetapi tidak 
ada hubungannya dengan Charlene. Itu benar-benar dibuat 
oleh netizen. 


Salah satunya adalah model yang memiliki kemampuan 
absolut, sedangkan yang lainnya adalah pendatang baru 
yang didukung oleh CEO Hai Rui. Pada akhirnya, bakat siapa 
yang lebih impresif dan siapa yang akan menjadi fokus 
utama netizen? 


Selama berhari-hari, Tangning menerima beberapa 
pemotretan domestik yang diatur oleh Mo Ting. Dia 
memutuskan untuk menanggapi gosip dengan sibuk 
bekerja. Namun, suatu malam, dia menerima panggilan 
telepon dari Huo Jingjing untuk bertemu di menara televisi 
setempat. 


Tangning dapat menolak siapa pun, tetapi ketika 
menyangkut Huo Jingjing, dia harus membuat pengecualian. 
jadi, setelah memberi tahu Mo Ting ke mana dia pergi, dia 
menuju ke puncak menara televisi bersama Long Jie. 


Jauh di atas kota, Tangning melihat pemandangan malam 
Beijing. Dia tidak bisa membantu tetapi terpesona oleh apa 
yang dia lihat. 


huo Jingjing mendekatinya dari belakang sambil memegang 
segelas anggur merah, "Aku ingin menikah." 


Tangning membeku sesaat sebelum berbalik karena terkejut, 
"Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini?" 


"Berapa tahun lagi yang tersisa untuk disia-siakan?" huo 
Jingjing mengejek dirinya sendiri sebelum berdiri dan 
berjalan ke sisi Tangning, "Saya ingin menikah. Saya ingin 
suami yang bijaksana dan keluarga yang stabil. Jadi 
bagaimana jika saya seorang supermodel internasional?" 


Tangning sudah tahu bahwa Huo Jingjing telah melihat 
semuanya. baginya untuk membuat keputusan seperti ini 
sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. 


"Ada seorang pria Prancis yang luar biasa yang saat ini 
sedang merayuku. Aku ingin mencobanya. Untuk saat ini, 
aku tidak akan mundur dari industri ini dalam waktu dekat: 
aku akan bertahan dan mendukungmujjika aku pergi, Zhen 
Manni akan meningkatkan ancamannya terhadap suamimu. 


Zhen Manni merasa beruntung bisa berteman dengan Huo 
Jingjing di saat seperti ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, 
"Kami tidak takut ..." 


"Hanya karena Anda tidak takut, apakah Presiden Mo juga 
tidak takut?bukankah dia paling takut kamu terluka? "Huo 
Jingjing menggoda saat dia bersandar di meja.dia kemudian 
berkata dengan nada serius, "Tangning, sejujurnya, aku 
sudah lupa sudah berapa tahun ini, tapi, kamu adalah orang 
pertama yang bersedia menawariku ketika aku mengalami 
masa sulit." 


"Aku, Huo Jingjing ... aku tidak terlalu ahli dalam hal-hal 
lain: pendidikanku adalah ilusi. Tapi jika menyangkut orang, 
kasih sayangku jelas bukan ilusi." 


"Terlepas dari apakah saya tetap di industri modelling atau 
tidak, selama Anda menghadapi kesulitan, Anda dapat 
menelepon saya kapan saja, saya akan segera ke sana." 


Setelah mendengar kepastian Huo Jingjing, Tangning 
menunduk dan mengejek dirinya sendiri, "Sejujurnya, saya 
tidak punya banyak teman..tidak peduli apa yang terjadi, 
jangan hanya tahan dengan itu. " 


Huo Jingjing menganggukkan kepalanya dan meletakkan 
gelas anggurnya untuk pergi ke kamar mandi. Sementara 
itu, Tangning sedikit mabuk, jadi Long Jie merawatnya. 


di dalam kamar mandi, Huo Jingjing mencuci tangannya di 
wastafel saat dia mendengar percakapan, "Beberapa saat 
yang lalu, saya menemukan model lancang Huo Jingjing dan 
Tangning. Mereka sedang berada di panggung menonton. 
Sepertinya mereka memang dekat seperti rumor. " 


"Kamu tahu Huo Jingjing, bagaimana mungkin dia tidak 
merasa malu setelah dipermainkan oleh orang brengsek 
selama bertahun-tahun? Pindah buku harian pantatku, Hai 
Rui bisa membuat bukti apa pun yang mereka inginkan." 


Juga, apa yang bagus tentang Tangning yang bodoh itu? 
Dia benar-benar meminta CEO Hai Rui menjadi manajer 
pribadinya!ini menunjukkan keahliannya di tempat tidur 
pasti mengesankan. Melihat semua fans yang tolol karena 
pasangan mereka membuatku muak. " 


"Untungnya, Harta Nasional sejati Hai Rui telah kembali. 
Sejujurnya, saya telah menjadi penggemar Zhen Manni 
selama bertahun-tahun.siapa sangka dia akan diintimidasi 
oleh Tangning begitu dia melangkah kembali ke Beijing. Jika 
aku adalah dia, aku akan melangkahi Tangning seribu kali! " 


"Haha, saya sangat ingin melihat mereka berbagi panggung 
dan melihat bagaimana Manni meremukkannya menjadi 
pasta!" 


setelah mendengar gosip 3 wanita itu, Huo Jingjing berbalik 
menghadap mereka, "Ulangi apa yang baru saja Anda 
katakan!" 


Ketiga wanita itu sedang merias wajah mereka dan pada 
awalnya tidak memperhatikan Huo Jingjing. Setelah 
menyadari bahwa mereka telah tertangkap basah, mereka 
dengan cepat meringkuk bersama, "Apa yang ingin kamu 
lakukan?" 


"Beberapa saat yang lalu, apa yang kamu bicarakan?" 


Karena mereka sadar bahwa Huo Jingjing adalah seorang 
tokoh publik, ketiga wanita itu saling memandang dan mulai 
berteriak, "Huo Jingjing sedang memarahi dan memukul 
orang ..." 


dalam sekejap, semua orang di sekitarnya tertarik dan 
dengan marah mengambil foto ... 


Setelah mendengar tentang keributan itu, Tangning dengan 
cepat bergegas ke kamar mandi. Long Jie bermaksud untuk 
mengawal kedua wanita itu keluar dari tempat itu, tetapi 
Huo Jingjing tidak bergeming. sebaliknya, dia menoleh ke 3 
wanita itu dan berkata dengan nada dingin, "Karena kamu 
mengaku aku memukul dan memarahimu, maka aku harus 
mewujudkannya." Setelah berbicara, Huo Jingjing 
mengambil langkah maju dan menampar mereka masing- 
masing. 


Semua orang membeku ... 


"Apakah kamu sudah gila?" Tangning bergegas untuk 
menghentikan Huo Jingjing, "Apakah Anda lupa identitas 
Anda?" 


"Karena saya sangat menyadari identitas saya sehingga 
saya memberi tahu para wanita ini bahwa mereka tidak 
berhak menghakimi saya kecuali mereka setingkat dengan 
saya." 


sebenarnya, Huo Jingjing tidak marah pada dirinya sendiri, 
dia marah atas nama Tangning! 


Bahkan jika dia memukul orang di tempat seperti ini - dia 
tidak akan menahan diri. 


Ketiga wanita itu segera duduk di lantai dan mulai 
menangis. Sementara itu, Long Jie dengan mendesak 
menginstruksikan, "Mari kita keluar dari sini dulu 
Mengapa kamu tiba-tiba memukul orang?" 


Huo Jingjing tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. 
Saat dia pergi, dia bahkan menunjuk ke 3 wanita dan 
memperingatkan, "Jangan biarkan aku mencari tahu 
identitasmu." 


Di bawah perlindungan asisten mereka, kedua wanita itu 
dengan cepat naik ke van perusahaan mereka. Tangning 
memandangi tangan Huo Jingjing yang memerah, "Kamu 
biasanya tidak begitu impulsif, apa yang terjadi?" 


"Tidak apa-apa, jangan khawatir, Orang Prancis yang 
merayuku sangat kaya..mari manfaatkan kesempatan ini 
untuk menguji ketulusannya! Huo Jingjing tertawa. 


"Apakah seseorang mengatakan sesuatu yang buruk 
tentang saya," Tangning tidak mudah untuk berbohong. 
Hanya dengan melihat ke mata Huo Jingjing sudah cukup 
untuk memahami segalanya, "Kamu tahu aku tidak peduli, 
jadi kamu juga tidak seharusnya." 


"Saya adalah seseorang yang akan mundur dari industri, 
mengapa saya harus melangkah begitu ringan? Saya, Huo 
Jingjing, telah berada di industri ini selama bertahun-tahun, 
dan tidak pernah sekalipun saya menyebabkan drama 
sebesar itu ..." 


"Apakah Anda mencoba membuat kekacauan untuk Fang Yu 
untuk membersihkan?" 


dengan menyebut Fang Yu, Huo Jingjing tertawa, 
"Sejujurnya, saya ingin menantangnya cukup lama." 


"Ngomong-ngomong,  Tangning, jika kamu berbagi 
panggung dengan Zhen Manni, jangan kalah." 


Tangning menghela nafas. Dia tidak bisa menahan tawa 
karena frustrasi. dari kejadian ini, jelas terlihat bahwa Huo 
Jingjing juga memiliki temperamen sendiri: dia tidak perlu 
lagi menderita dan bertahan serta dapat menentukan 
kehidupan yang ingin dia jalani. 


"Aku menghindarinya bukan karena aku takut padanya," 
Tangning menjelaskan dengan tenang. 


"Ketiga wanita itu adalah penggemar Zhen Manni!" Huo 
Jingjing menatap mata Tangning dan berkata dengan serius, 
"Terlepas dari apakah kamu menerimanya atau tidak, Zhen 
Manni sudah menganggapmu sebagai lawan..jika Anda tidak 
ingin keadaan menjadi sulit bagi Presiden Mo, Anda harus 
melakukan perlawanan ekstra yang baik. " 


Bab 254: Berapa Kali Lagi Saya Dapat Membantu Tangning? 


Huo Jingjing sampai ke tempatnya hari ini, bukan karena 
gerakan bodoh seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Dia 
sangat berpikiran jernih, "Daripada menunggu dia 
memprovokasi kita secara diam-diam, sebaiknya kita 
bergerak dulu!" 


tangning menundukkan kepalanya untuk melihat tangan 
Huo Jingjing: dia merasa diliputi emosi, "Ini awalnya 
masalah antara Zhen Manni dan saya, Anda seharusnya 
tidak terlibat." 


"Masalah Anda adalah masalah saya. Tidak ada hal yang 
harus atau tidak seharusnya." 


malam itu, berita tentang Huo Jingjing yang memukul 
seseorang muncul di atas berita utama. Bukan karena 


popularitas Huo Jingjing sehingga berita itu menjadi viral, 
tetapi karena artis di Hai Rui tidak pernah membuat 
kesalahan kecil seperti ini di depan umum. namun, Huo 
Jingjing memukul seseorang, dan mereka adalah penggemar 
Zhen Manni. Drama ini tampaknya merupakan pertarungan 
internal: Bagi para reporter, ini adalah gosip yang sangat 
menarik. 


Saat fajar menyingsing, seperti yang diharapkan, Fang Yu 
diganggu oleh panggilan telepon dari media. hai Rui segera 
mengaktifkan PR mereka, tetapi ... karena 1 dari 3 wanita 
yang ditampar ternyata adalah putri seorang pejabat 
pemerintah, kesalahan Huo Jingjing tidak mudah diperbaiki. 


putri pejabat pemerintah langsung pergi ke rumah sakit 
untuk memeriksa lukanya dan memutuskan untuk 
menuntut Huo Jingjing. Sementara itu, Hai Rui langsung 
bereaksi dengan menawarkan untuk memberikan solusi 
yang memuaskan. 


jadi, saat langit masih gelap, Fang Yu duduk di sofa di dalam 
apartemen Huo Jingjing dan menghela nafas tanpa daya, 
"Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih musuhmu." 


"Apa kondisinya?" Huo Jingjing bersandar di tempat 
tidurnya mengenakan piyama saat dia menanyai Fang Yu. 


"Dia ingin kamu membuat permintaan maaf publik dan 
mengkompensasi kerugian apa pun," Fang Yu meletakkan 
informasi di atas meja dan menatap Huo Jingjing dengan 
bingung, "Apakah ini caramu melepaskan? Kamu tidak 
pernah membuat masalah bagi Hai Rui dengan memukul 
orang seperti ini di masa lalu. " 


huo Jingjing berbalik dan mendekatkan wajahnya ke Fang 
Yu, "Ayo, lempar aku dua kali." 


"Apakah Anda benar-benar tidak takut Presiden Mo akan 
menghukum Anda?" 


"Presiden Mo tahu mengapa saya bertindak seperti ini," 
jawab Huo Jingjing dengan makna yang lebih dalam. setelah 
berbicara, dia menjatuhkan diri di sofa, "Baru-baru ini, 
Tangning telah menderita dan bertoleransi, apakah Zhen 
Manni benar-benar berpikir tidak ada yang memperhatikan? 
Tangning telah mencoba yang terbaik untuk menghindari 
bentrok dengan Zhen Manni secara langsung..tetapi, Anda 
dan saya sama-sama tahu, Zhen Manni hanya akan 
memanfaatkan fakta itu. " 


"Biarkan aku menyalakan kembali api Tangning dan 
menghentikannya untuk menghindar. Ini adalah hasil 
terbaik." 


"Kamu benar-benar telah memikirkan semuanya dengan 
hati-hati untuk Tangning," Fang Yu memahami maksud Huo 
Jingjing. meskipun Hai Rui secara internal bersatu dan tidak 
ada yang memiliki pendapat tentang Mo Ting menjadi 
manajer Tangning, setengah dari hati Zhen Manni tidak lagi 
menjadi milik Hai Rui. Jadi, begitu statusnya terancam, tidak 
mungkin dia membiarkannya berlalu. 


"Itu karena aku telah memutuskan untuk mundur dari 
industri ..." Huo Jingjing mengumumkan dengan nyaman, 
"Berapa kali lagi aku bisa membantu Tangning?" 


Begitu dia mendengar niat Huo Jingjing untuk mundur, Fang 
Yu tertegun. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah 
terlintas dalam pikirannya. dia begitu tercengang sehingga 
saat berbicara, dia tersandung dengan kata-katanya, 
"Kembali ... mundur? Mengapa?" 


"Aku lelah ... aku ingin menikah." Setelah berbicara, Huo 
Jingjing berbaring di sofa dan menutup matanya. 


Fang Yu terdiam beberapa saat sebelum menundukkan 
kepalanya dan tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda sudah 
berbicara dengan Presiden Mo tentang niat Anda untuk 
mundur?" 


Setelah insiden dengan Huo Jingjing selesai, saya akan 
berbicara dengannya tentang itu, jawab Huo Jingjing pelan. 


"Ke mana Anda berencana pergi setelah ini?" 


"Saya tidak yakin ... Saya ingin mencari kekasih, saya ingin 
keluarga yang stabil, saya ingin ... seorang anak. Tapi, saat 
ini, semua ini tampaknya cukup sulit untuk dicapai." 


Fang Yu tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, hatinya 
sedang kacau. 


Dia selalu menemukan wanita seperti Huo Jingjing sulit 
dimengerti. itu tidak seperti dia seorang wanita tua, tapi dia 
tampaknya memiliki banyak kekhawatiran. 


Ada banyak waktu di masa lalu ketika Fang Yu ingin 
bertanya apakah ada orang yang pernah memiliki tempat di 
hatinya. namun, sejak kehidupan pribadinya terungkap, 
Fang Yu akhirnya menyadari bahwa Huo Jingjing adalah 
orang yang cukup sederhana: dia mencintai dengan 
sederhana dan menderita dengan sederhana. Bahkan ketika 
hidup sangat kejam terhadapnya, dia tidak pernah 
mengeluh. 


"Aku akan membiarkan takdir memutuskan." 


pada hari ini, saat Fang Yu melangkah keluar dari apartemen 
Huo Jingjing, dia tidak lagi tampak sembrono seperti 
biasanya. Faktanya, pikirannya benar-benar berada di 
tempat lain. 


Sebenarnya, dia telah mencatat Huo Jingijng untuk waktu 
yang sangat lama .... 


Untuk mencegah Huo Jingjing dari omelan netizen, di 
tengah malam, Fang Yu mengendarai mobilnya ke rumah 
pejabat pemerintah. Tentu saja, pria ini dalam posisi tinggi, 
jadi tidak mungkin dia akan bertemu dengan orang 
sembarangan dari industri hiburan. Namun, Fang Yu 
memiliki caranya sendiri. Dia mengatakan kepada 
keamanan untuk menyampaikan pesan, "Jika kita tidak 
menyelesaikan masalah ini secara pribadi tepat waktu, 
menurut sejarah Hai Rui, seluruh keluarga Anda akan 
menderita. Seperti yang saya sadari, pemilihan umum ada 
pada kita, saya tidak "Tidakkah Anda kira Anda bersedia 
kalah, kan?" 


meskipun Fang Yu akhirnya menunggu sampai keesokan 
paginya, pria itu akhirnya memberinya jawaban, "Kami akan 
mencabut gugatan kami, tetapi kami masih mengharapkan 
Huo Jingjing untuk meminta maaf. Jika Anda ingin 
menurunkan tajuk utama dari pencarian terpanas, silakan 
lanjutkan ." 


pada akhirnya, Fang Yu berhasil mencegah masalah ini 
meningkat lebih jauh. 


Tidak apa-apa bagi Huo Jingjing untuk membantu Tangning, 
tetapi dia tidak perlu menghancurkan dirinya sendiri dalam 
prosesnya. 


Bahkan jika dia tidak lagi peduli dengan reputasinya sendiri. 


"Fang Yu benar-benar mampu ..dia bahkan berhasil 
bernegosiasi dengan seorang pejabat pemerintah! "Long Jie 
tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru begitu dia 
menerima berita. Sebagai perbandingan, kemampuannya 
sangat kecil. 


"Fang Yu berdiri di luar rumah pejabat itu selama 5 jam," Mo 
Ting menjelaskan kepada Tangning saat mereka makan 
pagi, "Sekarang dia terkena demam. Panggilan telepon, 
beberapa saat yang lalu, dari dia." 


Tangning sedikit terkejut, "Dia berdiri di luar dalam cuaca 
dingin seperti itu?" 


"Ya." 


"Apakah dia selalu menangani masalah seperti ini, atau 
apakah ini pertama kalinya?" Tangning menyebarkan selai 
di atas sepotong roti panggang dan menyerahkannya 
kepada Mo Ting saat dia menanyainya. 


"Dari apa yang saya sadari, dia selalu pandai menjaga diri 
dan biasanya mendekati sesuatu dengan pemikiran yang 
cermat.tindakannya kali ini sedikit di luar kebiasaan. " 


Setelah Tangning selesai makan, dia menundukkan 
kepalanya dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia bertanya 
dengan curiga, "Mengapa saya merasa bahwa perasaan 
Fang Yu terhadap Huo Jingjing tidak sesederhana itu?" 


"Dia tidak pernah memberikan petunjuk apa pun." 


"Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Lagipula, Fang Yu baik 
pada semua orang," Tangning untuk sementara melepaskan 
kecurigaannya dan berhenti menganalisis. Tapi, dia masih 
menginstruksikan Long Jie, "Sebentar, telepon dia untuk 
memeriksa bagaimana dia pergi." 


"Bagaimana kalau aku meminta Lu Che untuk pergi 
langsung dan memeriksanya?" Long Jie menawarkan. 


Tangning memandang Long Jie dan tiba-tiba mulai tertawa, 
"Lu Che adalah asisten suamiku, mengapa dia selalu 


mengikuti perintahmu?" 
Long Jie menunduk dengan canggung. 


mo Ting tidak mengatakan apapun, memberi isyarat bahwa 
dia setuju dengan saran Long Jie. 


Long Jie mengerti, jadi dia dengan cepat berdiri di samping 
dan membuat panggilan telepon. 


Namun, Tangning adalah satu-satunya yang merasa, 
segalanya tidak berakhir dengan mudah. lagipula, tidak 
mudah bagi Zhen Manni untuk menemukan alasan untuk 
mengeluh. 


Bab 255: Deklarasi Perang Ini Agak Terlalu Kejam! 


Lu Che tidak berdaya melawan bujukan pacarnya, jadi dia 
menuju ke apartemen Fang Yu yang sudah lama tidak dia 
kunjungi. Namun, dia disambut di pintu oleh seorang gadis 
berusia 3-4 tahun. Dengan kekuatannya, dia berjuang untuk 
membuka pintu. lu Che melirik ke belakang gadis itu dan 
menatap Fang Yu yang bertanya-tanya. 


Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Jelas dia sakit 
parah. 


Lu Che bingung dengan pemandangan di depannya saat dia 
bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Anak ini ...?" 


"Anak saudara perempuanku!" 


"Kapan kamu punya saudara perempuan?" Lu Che langsung 
melihat  kebohongannya, "Mengapa anak saudara 
perempuanmu sangat mirip denganmu?" 


Fang Yu tersenyum, dia tidak pernah mengira akan 
tertangkap basah seperti ini. 


"Putriku, Fang Yue!karena aku harus merawatnya, aku 
demam, "Fang Yu mengangkat gadis kecil itu ke sofa dan 
menuju ke dapur untuk mengambil segelas air untuk Lu 
Che." Bibi yang biasanya merawatnya telah tertangkap 
basah. flu..." 


"Kapan Anda punya anak perempuankenapa kamu tidak 
pernah menyebutkannya sebelumnya? " 


"Setelah berada di industri ini beberapa lama, siapa yang 
tidak punya rahasia?" Fang Yu menjauhkan diri dari gadis 
kecil itu, takut dia akan mencemari dia. "Oh ya, kenapa 
kamu ada di sini?" 


Lu Che melihat sekeliling apartemen Fang Yu secara detail. 
lama Jie telah memberitahunya, untuk melihat apakah 
seseorang memiliki seseorang di hati mereka, memeriksa 
rumah mereka adalah cara terbaik: pasti ada petunjuk di 
suatu tempat. Tapi, saat ini, apartemen Fang Yu berantakan: 
terutama karena kehadiran Fang Yue. berserakan di semua 
tempat adalah kebutuhan anak-anak. 


"Mengapa Anda pergi menderita atas nama Huo Jingjing? 
Tidak perlu bagi Anda untuk bertahan selama 5 jam." 


"Sejak aku memutuskan untuk membantunya, kupikir 
sebaiknya aku membantunya sepenuhnya. Pejabat 
pemerintah itu sangat bangga .Jika 5 jam bisa memuaskan 
amarahnya, maka situasinya akan lebih mudah dihadapi. Itu 
sepadan pada akhirnya, itu yang terpenting, "Fang Yu 
menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari-jarinya. 
Setiap kali dia sakit, rambutnya berantakan dan tubuhnya 
lemah, ada pesona yang berbeda padanya. 


"Apakah Anda memiliki perasaan terhadap Huo Jingjing ...?" 


"Apa kau bercanda? Aku sudah punya anak perempuan ... 
Fang Yu tertawa terbahak-bahak. "Yang saya miliki untuk 
Huo Jingjing adalah kekaguman, di mana pikiran Anda 
berkelana?" 


"Di mana ibu putri Anda?" 


Fang Yu tersedak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. 
matanya tampak agak bingung. 


Lu Che tidak mengejarnya untuk mendapatkan jawaban. Dia 
hanya menempatkan tatapan lembutnya pada Fang Yue 
yang sedang bermain dengan beberapa balok bangunan, 
"Bagaimana kalau saya membawa putri Anda ke tempat 
saya sehingga Anda dapat mengunjungi rumah sakit?" 


"Apakah kamu tahu cara merawat anak?" Fang Yu 
menggoda. "Meskipun Puding kecilku berperilaku baik, itu 
bukan tugas yang mudah. Ngomong-ngomong, nama 
panggilannya adalah 'Puding'." 


"Lihat dirimu sendiri, kamu harus cepat ke rumah sakit. 
Berapa lama lagi putrimu bisa melawan kumanmu?" 


"Oke ... biarkan aku menulis beberapa catatan untukmu." 


pada akhirnya, satu-satunya hal yang diperoleh Lu Che dari 
mengunjungi Fang Yu, adalah Fang Yue. 


Begitu Long Jie melihat gadis kecil itu, hatinya hancur. 
Karena Fang Yu sudah memiliki seorang putri, sepertinya 
tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan Huo Jingjing. 
setelah itu, dia membenamkan dirinya dalam bermain 
dengan gadis kecil itu. 


Tangning dengan cepat mengetahui tentang putri Fang Yu, 
tetapi dia masih memberi tahu Huo Jingjing alasan mengapa 
Fang Yu sakit. 


Huo Jingjing membenci orang lain, jadi dia meminta alamat 
Lu Che untuk Fang Yu. setelah memisahkan dirinya dari 
manajer dan asistennya, dia langsung menuju ke apartemen 
Fang Yu. 


Setelah melihat Huo Jingjing yang menyamar di pintu depan 
rumahnya, Fang Yu hanya bisa menghela nafas, "Kamu saat 
ini adalah fokus utama media. Demi Tuhan, tidak bisakah 
kamu membiarkan aku beristirahat?jika media menangkap 
foto kami, mustahil bagi kami untuk menjelaskan diri kami 
sendiri! " 


"jangan khawatir untuk pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi 
setelah demammu mereda." 


Huo Jingjing berpengalaman dalam merawat seorang 
pecandu alkohol, jadi merawat orang yang sakit adalah 
permainan anak-anak. 


tidak lama kemudian, Huo Jingjing mendorong Fang Yu ke 
arah sofa. Dia membantunya menerapkan kompres es dan 
membiarkan udara segar yang sejuk. 


Pikiran Fang Yu sedikit jernih. Saat dia melihat Huo Jingjing 
berlarian dengan sibuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia 
benar-benar telah merindukan kehadiran seorang wanita 
dalam hidupnya. dua kata tanpa sadar keluar dari mulutnya, 
"Si Ruo...." 


Huo Jingjing berlutut di samping Fang Yu dan menyadari 
bahwa dia telah salah mengira dia sebagai orang lain. 


Si Ruo pasti ibu anak itu, pikir Huo Jingjing. 


"Saya Huo Jingjing ..." 


Fang Yu terdiam sesaat. dia kemudian menutup matanya 
dan bergumam, "Tentu saja. Si Ruo sudah mati." 


Mati? 


Terlepas dari semua yang terjadi, demam Fang Yu akhirnya 
mereda. Huo Jingjing melihat ekspresi tidurnya dan 
mengambil kesempatan untuk merapikan rumahnya 
sebelum pergi. Namun, seluruh adegan ditangkap oleh 
seorang paparazzi yang mengikuti Huo Jingjing ... 


Jadi, berita tentang dia semakin intensif. Semua orang mulai 
mengatakan bahwa Huo Jingjing bertukar seks demi 
keuntungan dan memiliki hubungan tidak senonoh dengan 
Direktur Seniman Hai Rui! 


Demam fang Yu sudah hilang, tetapi setelah melihat berita 
itu, kepalanya kesakitan.Sepotong berita yang awalnya 
tentang Huo Jingjing memutuskan hubungan dengan Zhen 
Manni karena Tangning dan berita yang berpusat di sekitar 
Huo Jingjing yang mengajarkan pelajaran kepada 
penggemar Zhen Manni, sekarang telah berubah menjadi 
penilaian terhadap kehidupan pribadi Huo Jingjing. Yang 
terburuk dari semuanya, Fang Yu sekarang juga terlibat. 


zhen Manni awalnya mengira dia bisa menggunakan insiden 
Huo Jingjing untuk memberi Tangning peringatan. Tapi, 
dengan kekacauan yang dibuat Huo Jingjing, diskusi menuju 
ke arah yang salah. 


hai Rui merilis berita besar tentang aktor mereka dalam 
upaya untuk menarik perhatian dari Huo Jingjing. Akibatnya, 
sebagian besar publik memang berubah fokus. 


Namun, meskipun masalah telah diselesaikan, mereka yang 
terlibat akan menyadari bahwa nasib mereka telah terjerat 
tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri ... 


Saat makan malam perayaan Hai Rui sudah di depan mata, 
Tangning dan Zhen Manni sekali lagi dilemparkan ke dalam 
sorotan. karena Mo Ting adalah manajer Tangning dan CEO 
Hai Rui, semua orang bertanya-tanya di sisi siapa dia akan 
berdiri dan siapa yang akan dia lindungi. 


Saat memilih gaun untuk Tangning, Long Jie sedikit 
khawatir, "Tangning, jika kamu dan Zhen Manni benar-benar 
bertengkar, menurutmu siapa yang akan dibantu Boss? 
bagaimanapun, status Zhen Manni di Hai Rui tidak bisa 
dianggap enteng. Jika dia memilih untuk bersikap bias, itu 
pasti akan berdampak besar pada seluruh agensi." 


Tangning duduk di depan meja riasnya dan melihat dirinya 
di cermin, "Aku juga tidak yakin ...Saya hanya berharap 
Zhen Manni akan menjaga dirinya sendiri. " 


"Kurasa Boss masih akan memilihmu ..." 


"Apakah itu penting?" Tangning bertanya. "Tidak peduli apa 
keputusan Mo Ting, aku akan tetap mendukungnya!" 


“Jika Boss benar-benar memilih Zhen Manni, apakah Anda 
tidak akan merasakan sedikit pun kekecewaanfsiapa yang 
kamu bercanda? "Long Jie mengejek," Jika Boss membantu 
Zhen Manni, aku tidak akan menjadi penggemarnya lagi! " 


"Siapa yang peduli jika Anda adalah penggemar mereka 
atau bukan?" 


Terlepas dari itu, semua orang saat ini sangat ingin 
melihatmu dan Zhen Manni di panggung yang sama. Ini 
bahkan lebih buruk daripada saat kamu melawan Mo Yurou 


Lagi pula, siapa Zhen Manni? Dia adalah supermodel kelas 
A. Melawannya jauh lebih menarik. "Long Jie meletakkan 
gaun yang dia pilih di depan Tangning," Lihat semua 
masalah yang diam-diam diciptakan Zhen Manni untukmu. " 


Tangning tersenyum tanpa sepatah kata pun. namun, pada 
saat ini, dia menerima panggilan telepon dari Lu Che. Long 
Jie memandang Tangning dengan penuh pertanyaan saat 
dia mengangkat telepon. Suara Lu Che sedingin es, "Huo 
Jingjing telah dipukul lagi. Hai Rui telah mengatasi 
situasinya." 


Reaksi pertama Tangning adalah menganggap itu si 
brengsek. 


tetapi, Lu Che dengan cepat menjelaskan, "Seseorang 
muncul di pintu depan rumahnya dan memukulnya. Saat ini, 
kami tidak tahu siapa orang itu, tetapi kecurigaan awal kami 
ditujukan kepada Zhen Manni. Dia pasti ada hubungannya 
dengan itu." 


begitu Tangning mendengar ini, ekspresinya tegas, 
"Deklarasi perang ini agak terlalu kejam!" 


Bab 256-260 


Bab 256: Saya Hanya Berharap Bahwa Pernikahan Tangning 
Layak 


"Namun, saya menerima tantangan itu!" 


Di dalam Hai Rui, Zhen Manni tidak bisa memainkan trik apa 
pun. Tapi, itu tidak berarti dia tidak bisa melakukan apa pun 
secara pribadi. 


sejak Mo Ting mengembalikan Charlene ke sisinya, dia bisa 
mengirim Charlene keluar untuk melakukan perbuatan 
kotornya. Jika mereka tertangkap, dia akan menyangkalnya 
sampai akhir. 


selain menunjukkan kepada Huo Jingjing bahwa dia telah 
memilih sisi yang salah, Zhen Manni bergerak mendekatinya 
karena dia ingin dia tahu bahwa Tangning tidak memiliki 
status di Hai Rui: tidak peduli skema licik kotor apa yang 
Tangning gunakan untuk menjadikan Mo Ting sebagai 
manajernya, mustahil bagi Tangning untuk melampaui 
statusnya! 


"Presiden sudah tahu tentang kejadian ini ..." Lu Che 
menjelaskan. "Nyonya, Presiden tidak akan membiarkan ini 
meluncur!" 


Mo Ting selalu membenci mereka yang bersekongkol di 
belakang punggung orang. Belum lagi, kejadian kali ini 
terjadi tepat di depan hidungnya. tidak masalah bahwa 
orang yang terlibat adalah Zhen Manni, bahkan jika itu 
adalah orang lain, dia tetap tidak akan membiarkan mereka 


pergi. 


"Bagaimana luka Jingjing?" 


"Media saat ini memfitnah dia dan Fang Yu.Agar media tidak 
mengarang cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga, 
dia saat ini bersembunyi di rumah. Manajernya sedang 
merawatnya, "Lu Che menjelaskan. 


"Apakah dia sudah menemui dokter?" 
"Tidak yakin." 


Tangning menutup telepon dan memberi suaminya 
panggilan telepon, "Ting ..." 


mo Ting mendekatkan ponselnya ke telinganya. Suara 
Tangning terdengar cemas dengan sedikit kemarahan. Jadi, 
dia menjawab, "Saya sudah mengatasinya. Adapun Huo 
Jingjing, Fang Yu sudah mengatur agar dokter bisa 
menemuinya, jangan khawatir." 


"Aku percaya padamu. Namun, aku benar-benar ingin pergi 
menemuinya!" tangning secara bertahap menjadi tenang. 


"Tunggu aku menyelesaikan beberapa barang. Aku akan 
pergi denganmu," kata Mo Ting lembut. "Nanti malam ini, 
aku akan pulang dan menjemputnmu ..." 


"Oke, aku akan menunggumu." 


Setelah Tangning menutup telepon, Mo Ting meletakkan 
ponselnya. tatapan dingin yang menusuk tulang menerangi 
matanya saat dia membanting tangannya ke atas meja di 
depannya. Dia kemudian mendongak untuk menghadap 
Fang Yu dan menginstruksikan, "Beri dia mata ganti mata, 
gigi ganti gigi." 


Begitu Fang Yu mendengar ini, dia terkejut. tapi, dia tidak 
dapat menyangkal bahwa ini adalah Mo Ting - Mo Ting yang 
sebenarnya: Mo Ting dengan kekejaman yang tak 


terbantahkan. Hanya di depan Tangning dia melunakkan 
dirinya. Jadi, ketika menyangkut Zhen Manni ... dia tidak 
akan bersikap mudah padanya. Bahkan jika dia seorang 
wanita! 


"Namun, jangan bergerak sampai setelah makan malam 
perayaan Hai Rui." 


Fang Yu dengan kasar merencanakan gerakannya dalam 
pikirannya sebelum menganggukkan kepalanya dan 
meninggalkan kantor Mo Ting. 


7 malam. Mo Ting pulang tepat waktu. melihat Tangning 
bermalas-malasan di sofa dengan ekspresi tidak senang, dia 
mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai 
rambutnya. 


Tangning mengangkat kepalanya untuk melihat Mo Ting dan 
memberikan senyuman lega. Karena, dengan dia di sekitar, 
dia yakin semuanya akan baik-baik saja. 


tidak lama kemudian, mereka tiba di luar apartemen Huo 
Jingjing. Namun, para reporter ada di mana-mana dan 
Tangning tidak dapat menemukan tempat untuk keluar dari 
mobil. Awalnya, Long Jie ingin keluar lebih dulu dan 
memberikan perlindungan untuk Tangning. Namun...mo 
Ting yang duduk di sebelah Tangning tiba-tiba menawarkan, 
"Biar aku yang melakukannya." 


Long Jie mengerti dan dengan cepat memberi ruang bagi 
pasangan itu dengan pindah ke samping. 


Begitu melihat Long Jie, para reporter langsung tahu siapa 
yang ada di dalam mobil, jadi mereka dengan marah mulai 
mengambil foto di depan pintu mobil. Namun, saat kepala 


Mo Ting muncul, wajahnya yang dingin dan tampan 
mengirimkan hawa dingin yang membekukan ke segala 
arah. Para reporter yang awalnya bahagia dengan cepat 
mundur beberapa langkah saat mereka berpegangan 
tangan satu sama lain dan berbisik, "Berhenti mengambil 
foto..." 


setelah itu, Mo Ting mengantar Tangning keluar dari mobil 
dan masuk ke apartemen Huo Jingjing. 


Para reporter ingin mengikuti di belakang, tetapi mereka 
terlalu takut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah 
membiarkan mereka pergi: mereka tidak berani melakukan 
apapun. Jika tidak, surat kabar mereka akan berisiko 
ditutup. 


"Sangat tidak adil bahwa Tangning memiliki Presiden Mo 
sebagai manajernya. Kapan pun kita ingin mengambil foto, 
kita harus waspada terhadap suasana hati Presiden Mo." 


"Itulah mengapa kupikir Tangning akan memenangkan 
pertarungannya dengan Zhen Manni." 


"Terlepas dari itu, kami memiliki pertunjukan yang bagus 
untuk ditonton segera, mari kita tunggu saja.sejak Presiden 
Mo tiba, kita harus berhenti mengambil foto. Jika kita 
membuatnya marah, tidak ada dari kita yang mau 
menghadapi konsekuensinya. " 


Para wartawan berdiskusi di antara mereka sendiri. 
Meskipun mereka semua ingin menangkap berita besar, 
mereka waspada terhadap Mo Ting. 


tidak lama kemudian, Tangnign tiba di pintu depan Huo 
Jingjing dan mengetuknya. Manajer Huo Jingjing sangat 
berhati-hati saat dia mempertanyakan identitas mereka dari 
balik pintu. Setelah Tangning mengidentifikasi dirinya, pintu 


perlahan terbuka dan manajer Huo Jingjing mengundang 
mereka masuk. 


setelah melihat Mo Ting, manajer Huo Jingjing mulai 
menangis tanpa mengatakan apapun. Tangning mengerti 
saat dia dengan cepat mengantarnya ke kamar mandi untuk 
menenangkan diri. 


Saat Huo Jingjing bersembunyi di kamar tidurnya, Mo Ting 
tidak masuk ke dalam. Tangning mengambil segelas air dari 
dapur dan menyerahkannya kepada Mo Ting. Setelah 
memastikan bahwa dia akan baik-baik saja sendiri, dia 
memasuki kamar tidur Huo Jingjing. 


Faktanya, begitu Tangning melihat Huo Jingjing, dia sangat 
ingin menangis. sudut bibir Huo Jingjing membengkak dan 
tulang pipi di bawah mata kirinya berdarah: dia hampir 
tidak bisa dikenali. Namun, Tangning memaksakan dirinya 
untuk tersenyum ... 


Dia benar-benar tersenyum! 


"Mengapa kamu di sini?" Huo Jingjing dengan putus asa 
mencoba menutupi wajahnya, tetapi Tangning memegang 
lengannya. 


"Di depanku, apa yang harus kamu sembunyikan?" Mata 
Tangning perlahan memerah. "Aku memperingatkanmu 
untuk tidak terlibat, namun kamu tidak mendengarkan! Apa 
kamu tidak tahu aku memiliki Mo Ting untuk 
melindungiku?" 


"Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang." 


Tidak lama kemudian, Mo Ting muncul di belakang kedua 
wanita itu. setelah melihat sekilas ke Huo Jingjing, dia 


berkata kepada Tangning, "Kamu keluar dulu, aku ingin 
mengatakan sesuatu kepada Huo Jingjing." 


Tangning memandang Mo Ting dengan bingung. 


Tapi, Mo Ting memberinya tatapan meyakinkan. Jadi dia 
menganggukkan kepalanya dan berdiri. 


menghadapi Mo Ting sendirian, Huo Jingjing merasa sedikit 
gugup. Dia ingin duduk, tapi Mo Ting menghentikannya, 
"Tetap di sana." 


"Bolehkah saya bertanya tentang apa yang Presiden Mo 
ingin bicarakan dengan saya?" 


mo Ting memiliki getaran sedingin es saat dia memutar 
cincin kawin di jarinya, "Jika kamu benar-benar memiliki niat 
baik untuk Tangning, kamu seharusnya tidak membuat 
kekacauan seperti ini untuk membuatnya khawatir." 


"Presiden Mo, saya yakin Anda mengerti mengapa saya 
harus meningkatkan pertempuran mereka." 


"Apa kamu pikir aku akan menyakiti Tangning untuk 
menunjukkan keadilan di Hai Rui? Aku tidak memasang 
fasad palsu seperti itu ..." jawab Mo Ting, "Jadi, kamu tidak 
perlu menguji aku dengan mengorbankan dirimu sendiri." 


"Aku hanya berharap pernikahan Tangning sepadan." 


"Apakah itu sepadan, itu masalah di antara kita. Adapun apa 
yang aku putuskan untuk lakukan, aku tidak perlu melapor 
kepadamu. Melihatmu jujur pada Tangning, aku tidak akan 
mempermasalahkannya, tapi S jangan pernah 
mengorbankan diri seperti ini lagi. Menyakiti diri sendiri 
sungguh tidak layak. " setelah berbicara, Mo Ting berdiri, 


meninggalkan kamar Huo Jingjing dan kembali ke sisi 
Tangning. 


Tangning berdiri dari sofa dan tersenyum. Dia bisa menebak 
dengan kasar apa yang dibicarakan Mo Ting dengan Huo 
Jingjing. 


"Saat makan malam perayaan, aku pasti akan menjadi kuat 
demi kamu," kata Tangning dengan nada serius. 


Bab 257: Kali Ini, Kami Memiliki Pertunjukan yang Baik 
untuk Ditonton 


"Aku selalu percaya padamu dan kali ini tidak berbeda." 


Dalam perjalanan pulang, Tangning tiba-tiba memikirkan 
putri Fang Yu dan menoleh untuk bertanya kepada Mo Ting, 
"Mengapa Fang Yu punya anak perempuan? Apakah dia 
sudah menikah?" 


mo Ting memeluknya dan menjawab dengan tenang, 
"Menurut profil Fang Yu, dia belum menikah. Sedangkan 
untuk putrinya, aku khawatir hanya dia yang tahu yang 
sebenarnya. Apakah kamu masih mencoba untuk 
menjodohkannya dengan Huo Jingjing? " 


Tangning menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia hanya 
peduli padanya. 


melihat Tangning dalam keadaan linglung, Mo Ting 
mencubit lehernya, "Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir 


"Bisakah aku lebih khawatir daripada kamu?" Tangning 
bertanya. Sejak Mo Ting menjadi manajernya, semua yang 
berhubungan dengannya ada di genggaman tangannya. ini 
termasuk hal-hal kecil seperti jam berapa dia mandi dan jam 


berapa dia tidur. Untungnya, Tangning tidak pernah 
menganggap ini menyebalkan. Ketika seseorang sehebat Mo 
Ting memikirkanmu, apa lagi yang bisa kamu harapkan? 


"Makan malam perayaan Hai Rui akan berlangsung 
besok.jadi, besok sore, ajak Long Jie menemanimu 
merapikan rambut dan riasanmu. " 


"Aku bisa pergi sendiri." 


"Pastikan kamu pergi," perintah Mo Ting dengan makna 
yang lebih dalam. 


Tangning tidak bisa membantahnya, jadi yang bisa dia 
lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya, "Terserah 
kamu. Siapa yang menyuruhmu menjadi manajerku?" 


"Juga, kamu tidak bisa memakai gaun yang dipilih Long Jie, 
itu terlalu kasual. Besok pagi aku akan meminta Lu Che 
mengantarkan gaun untukmu," Mo Ting memandang Long 
Jie dengan mencemooh. Namun, Long Jie tidak merasa kesal 
dengan komentar ini, karena ini berarti Mo Ting peduli pada 
Tangning. ini lebih penting dari apapun. 


Karena pada akhirnya, antara Tangning dan Zhen Manni, 
pemenangnya sebenarnya bergantung pada Mo Ting... 


Siapapun yang dipilih pria ini untuk menjadi pemenang - 
adalah pemenangnya! 


Malam itu, dua orang menelepon Huo Jingjing, satu demi 
satu. 


yang pertama adalah Zhen Manni, "Kudengar kau terluka. 
Ini tidak serius, bukan? Siapa yang tersinggung?" 


"Zhen Manni, apakah kamu tidak lelah terus bertindak?" 
Huo Jingjing mengejek saat dia duduk di tempat tidur 
sebelum batuk beberapa kali. Begitu asistennya mendengar 
percakapannya, dia langsung berkata, "Sayang sekali kamu 
tidak cukup ekstrim, aku masih setengah hidup." 


"Karena Anda sudah mengetahuinya, tidak ada yang bisa 
saya katakan. Anggap ini sebagai pelajaran kecil untuk 
dipelajari ..huo Jingjing, apakah Anda akan percaya jika saya 
memberi tahu Anda, jika saya memiliki kemampuan untuk 
meninggalkan Anda dengan setengah kehidupan, saya juga 
dapat membuat Anda menghabiskannya dalam kekerasan? " 


"Tentu saja aku yakin kamu bisa," jawab Huo Jingjing 
dengan pasti tanpa sedikit pun rasa takut, "Tapi, kamu 
terlalu sombong." 


"Aku bisa melakukan apa yang aku mau. Adakah yang 
punya kemampuan untuk menghentikanku? Biar kuberitahu 
. jika aku menyebarkan rumor bahwa Star King telah 
memberiku tawaran, bahkan Mo Ting pun akan panik." 


"Seberapa yakin Anda dengan apa yang Anda katakan?" 
Huo Jingjing tertawa terbahak-bahak. 


"Anda hanya menunggu dan melihatpada jamuan makan 
malam yang akan datang, kamu akan dapat menyaksikan 
status asli Tangning! " 


"Serta milikmu!" Setelah berbicara, Huo Jingjing menutup 
telepon: tidak ada hal lain yang ingin dia bicarakan dengan 
Zhen Manni. 


dari saat dia memasuki Hai Rui, dia menyadari para artis di 
agensi itu seperti sebuah keluarga: kapan pun seseorang 
membutuhkan bantuan, akan selalu ada seseorang yang 


bersedia mengulurkan tangan. Tapi kebetulan, masih ada 
orang yang tamak. 


sesaat kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Fang 
Yu ... 


Begitu dia melihat nomor telepon muncul di layarnya, 
pikiran Huo Jingjing menjadi kosong. Dia sadar bahwa rumor 
selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan banyak 
masalah bagi Fang Yu. karena dia sudah memiliki seorang 
anak perempuan, dia tidak ingin terus melibatkannya ... 


Jadi, Huo Jingjing memutuskan untuk tidak mengangkat 
telepon. 


Fang Yu mengira dia telah tidur, jadi dia mengiriminya 
pesan sebagai gantinya. 


"Apakah kamu baik-baik saja?" 


begitu Huo Jingjing melihat ketiga kata ini, dia menghela 
nafas dan menghapus pesan itu tanpa ragu-ragu. 


Semuanya pada akhirnya akan berlalu ... 
Semuanya pada akhirnya akan menjadi lebih baik ... 


Dia masih perlu tampil cantik di depan pria Prancisnya. 


Dalam sekejap, hari berikutnya sudah jam 3 sore. 


ini adalah malam Upacara Penghargaan Fei Tian 1. Setelah 
upacara, Hai Rui akan mengadakan makan malam perayaan 
mereka. 


Ini adalah persaingan yang ketat dalam akting dan upacara 
penghargaan yang relatif penting, karena Penghargaan Fei 
Tian adalah tujuan akhir seorang aktor sebelum mengejar 
upaya internasional. itu adalah penghargaan yang memiliki 
banyak nilai. 


Jadi, karpet merah malam ini sangat meriah. 


Sebagai model, Tangning awalnya tidak memiliki urusan apa 
pun saat makan malam perayaan, tetapi dia tidak ingin 
absen selama Ulang Tahun ke-20 Hai Rui. jadi, dia menuju ke 
salon rambut dan makeup bernama Luminous yang diatur 
oleh Mo Ting. Salon terkenal ini hanya melayani selebriti 
dan klien mereka termasuk banyak tokoh terkenal. Seniman 
kecil harus menelepon dulu untuk membuat janji: beberapa 
bahkan tidak dapat menemukan slot waktu yang kosong. 


"Tidak bisakah kita datang lebih awal? Mengapa Boss 
bersikeras kita datang saat ini?" melihat Luminous penuh 
sesak, Long Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak 
mengeluh. 


Orang-orang di sini semuanya seniman yang relatif terkenal. 
Tapi, demi persaingan, mereka tidak punya pilihan selain 
datang lebih awal dan mengantri seperti orang normal. 


"Tangning, tunggu di sini, aku akan mencari stylist terbaik." 


Tangning mengambil kartu emas VIP dari tas tangannya dan 
menyerahkannya kepada Long Jie, "Gunakan ini." 


Long Jie mengambil kartu itu dan benar-benar terpesona, 
"Apakah bos membuatkan kartu ini untukmu?" 


"Saya tidak yakin.dia memberikannya kepada saya tadi 
malam, "Tangning menggelengkan kepalanya saat dia 
duduk di sofa: dia tidak tahu tentang fitur kartu VIP. 


Salah satu petugas melihat kartu di tangan Tangning, jadi 
dia dengan cepat berjalan, "Nona, apa kabar? Saya melihat 
Anda memiliki kartu VIP penata gaya Cheng ...tolong tunggu 
di sini, aku akan menjemputnya. " 


Ternyata kartu VIP itu ditujukan untuk orang tertentu! 


Tangning menganggukkan kepalanya dan melihat waktu. 
Makan malam perayaan akan diadakan pada jam 10 malam, 
jadi dia masih punya cukup waktu. 


namun, pada saat ini, orang-orang di sekitar Tangning mulai 
menunjuk ke arahnya dan berbisik. 


"Bukankah itu Tangning? Aku belum pernah melihatnya 
datang ke sini sebelumnya. Lihat, dia bahkan punya kartu 
emas VIP!" 


"Zhen Manni juga ada di dalam. Kali ini, kita memiliki 
pertunjukan yang bagus untuk ditonton." 


"Tangning tampak lembut dan lemah, jika dia akan melawan 
Zhen Manni, bukankah dia kalah?" 


"Mungkin bukan itu masalahnya. Tangning sepertinya selalu 
melebihi ekspektasi." 


Tangning tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan 
diskusi. Namun, dia mencatat fakta bahwa Zhen Manni juga 
hadir, Dia akhirnya mengerti mengapa Mo Ting 
mendesaknya untuk datang saat ini. Itu karena dia tahu 
Zhen Manni juga akan ada di sini. 


Setelah itu, petugas muncul kembali dan berkata dengan 
nada meminta maaf, "Nona, maafkan saya, Tuancheng saat 
ini sedang mengurus orang lain. Tapi, jika Anda terburu- 
buru, dia bisa merawat Anda terlebih dahulu. " 


"Kira-kira berapa lama saya harus menunggu?" 
"Kira-kira 3 jam," jawab petugas. 


Tangning mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa yang 
dia rawat?" 


"Nona Zhen Manni." 


"Kalau begitu, minta dia datang ke sini, aku terburu-buru." 
Begitu dia mendengar nama Zhen Manni, Tangning segera 
merebut pria itu tanpa sepengetahuan Zhen Manni. 


Bab 258: Kalahkan Zhen Manni secara instan! 


Setelah petugas pergi, Long Jie mendekati Tangning dan 
tertawa, "Tangning, apakah kamu benar-benar akan merebut 
stylist dari Zhen Manni?" 


Karena saya berhak untuk diurus dulu, mengapa saya tidak 
menerimanya? Sejujurnya saya sedang terburu-buru 
tangning menjawab dengan tenang: tidak mungkin untuk 
melihat sisi perutnya yang hitam. 


Long Jie mengerucutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerti niat 
Boss. 


Mengapa dia menyuruh Tangning untuk datang saat ini dan 
mengapa dia memberi Tangning kartu VIP stylist ini: ada 
alasan di balik semua yang dia lakukan. 


Sejujurnya, pasangan yang sudah menikah ini bersaing 
ketat untuk melihat siapa yang berperut lebih hitam. 


Bukankah sudah jelas dia ada di sini untuk mempermalukan 
Zhen Manni? 


Bos yang menyayangi istri ini jelas memberi Tangning 
kesempatan untuk membalas dendam .... 


beberapa saat kemudian, petugas yang elegan kembali ke 
Tangning dan dengan sopan mengundangnya ke ruang rias 
VIP besar. Pada saat yang sama, Zhen Manni keluar. Kedua 
wanita itu saling memandang. Tentu saja, meski mereka 
sebelumnya tidak pernah bertemu langsung, mereka 
bukanlah orang asing. 


tangning jelas lebih tinggi dari Zhen Manni, jadi Zhen Manni 
tidak tampak berlebihan di sampingnya. 


Namun, meski kedua wanita itu belum pernah bertemu 
sebelumnya, sorot mata mereka sama-sama berisi belati. 
mata mereka memotong satu sama lain satu tebasan pada 
saat seperti mereka berdua ingin orang lain dimutilasi 
dengan parah. 


"Jadi, itu kamu." 


Begitu seniman kecil di salon mendengar suara Zhen Manni, 
mereka segera berkumpul. Apakah pertunjukan yang bagus 
akan segera dimulai? apakah keduanya akan pecah dalam 
pertempuran? 


"Karena kamu adalah juniorku, maka biarkan aku pergi 
dulu," kata Zhen Manni dengan nada penuh harap saat dia 
berbalik untuk kembali ke kursinya. 


Dia selalu menggunakan stylist ini, tetapi belum pernah 
mendengar tentang kartu VIP. 


beberapa saat yang lalu, petugas telah menjelaskan 
situasinya kepadanya. Dia tidak pernah merasa malu dalam 
hidupnya. Dia tidak percaya dia diminta untuk menunggu! 
Ini adalah pengalaman unik baginya karena dia tidak 


pernah mengikuti aturan dan selalu melakukan apa yang 
dia suka. 


semua orang mengharapkan Tangning memberi jalan bagi 
Zhen Manni. Bagaimanapun ... ketika menyangkut 
profesionalisme, Tangning sedikit lebih rendah. Selain itu, 
ketika menyangkut status mereka di Hai Rui, Tangning jauh 
dari Zhen Manni. 


Tapi ... yang mengejutkan, Tangning langsung menjawab, 
"Maaf, aku terburu-buru." 


salon itu gempar. Semua orang terkejut bagaimana 
Tangning bisa tetap tenang tidak peduli situasi apa yang dia 
hadapi. 


Ini adalah Zhen Manni! 
THE Zhen Manni! 


bahkan jika seseorang menjelajahi seluruh industri 
pemodelan, tidak banyak orang yang punya nyali untuk 
bertindak sembarangan di depan Zhen Manni ... namun, 
Tangning mencoba bertengkar dengannya karena penata 


gaya? 


Zhen Manni juga tertegun. Dia menyilangkan lengannya 
dan berbalik untuk melihat Tangning. tatapan tajam dan 
marah di matanya memicunya untuk membuat gerakan 
mengejutkan. Dia mengangkat tangannya dengan maksud 
untuk menampar wajah Tangning. Sial baginya, Tangning 
meraih tangannya dan menggunakan tangannya yang lain 
untuk melakukan tamparan yang mengesankan di 
wajahnya. tamparan ini mengejutkan semua orang yang 
hadir ... 


Wajah Zhen Manni dipelintir ke samping ... 


Matanya terbuka lebar karena terkejut. 


Sementara itu, Tangning sedikit menjabat tangannya karena 
kesakitan. Dia agak menyesal karena dia menggunakan 
begitu banyak kekuatan. 


Ya Tuhan, Tangning memukul Zhen Manni! 
Tangning benar-benar telah memukul Zhen Manni! 


zhen Manni tidak mau mengaku kalah saat dia mencoba 
menampar lagi. Namun, kali ini, Tangning meraih kedua 
lengannya, menyilangkannya dan mendorongnya pergi, 
"angan bilang hobi seniorku adalah terus-menerus 
menampar ..." 


"Tangning!" 


begitu semua orang mendengar Zhen Manni memanggil 
nama Tangning, mereka mengertakkan gigi dengan gugup. 
Namun, Tangning sama sekali tidak takut. Nyatanya, dia 
menjawab dengan nada dingin, "Tamparan ini untuk 
memperingatkanmu bahwa luka Jingjing pada akhirnya akan 
muncul di tubuhmu." 


"Apakah kamu mengandalkan fakta bahwa Mo Ting adalah 
manajermu untuk bertindak sombong?" 


Tangning tertawa saat dia mengangkat kartu VIPnya dan 
melambaikannya di depan Zhen Manni, "Ya, saya. Apakah 
Anda memenuhi syarat untuk melakukan hal yang sama?" 


mendengar Tangning memprovokasi Zhen Manni tanpa 
menahan, semua orang yang mengamati adegan itu, benar- 
benar tercengang. Mereka semua mengira Tangning yang 
tampak lemah pasti akan kalah dari Zhen Manni yang 
bersuara keras. 


Bagaimanapun, Zhen Manni adalah orang yang suka 
mengambil risiko dan sering mengikuti olahraga ekstrim. 
Jadi, penampilan Tangning benar-benar mengejutkan semua 
orang ... 


Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Bos yang luar biasa 
bukan hanya manajer Tangning, tetapi juga pelatih 
pribadinya. saat melatih Tangning, dia sengaja fokus untuk 
meningkatkan kekuatannya. 


Terakhir kali ketika dia melakukan empat tamparan, 
tangannya sangat sakit ... 


Setelah Zhen Manni ditampar, tidak ada yang bisa dia 
lakukan. sekarang setelah dia benar-benar dipermalukan, 
yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong stylist itu ke 
samping sebelum meninggalkan ruang rias VIP. 


Karena Tangning sudah memahami pikiran Zhen Manni, dia 
tentu saja tidak membiarkan Zhen Manni menggertaknya. 


la mengambil kesempatan apa pun yang dihadapinya, 
terutama karena kesempatan itu diberikan oleh suaminya 
sendiri. 


Tangning berbalik dan menemukan dia masih memiliki 
penonton, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin 
semua orang menyadari temperamen Zhen Mannijika citra 
memalukan dari Zhen Manni yang ditampar ditempatkan 
online, saya yakin ..." 


"Kami tidak usil. Bahkan jika kami tidak takut pada Zhen 
Manni, kami tentu saja tahu bagaimana harus takut pada 
Hai Rui ..bagaimanapun juga, Presiden Mo adalah 
manajermu, "seniman kecil menyatakan bahwa mereka 
hanya menikmati pertunjukan dan terkesan dengan 
keberaniannya. 


Tangning tersenyum pada mereka dan tidak mengatakan 
apa-apa lagi sebelum stylist berjalan untuk menutup pintu. 


Namun, di luar pintu, para seniman kecil pecah dalam 
obrolan. 


"Apa kalian memperhatikan tatapan terakhir Tangning pada 
kami? Kenapa menurutku dia cukup keren?" 


"Apa kalian tidak mendengar apa yang dia katakan? 
Tangning menyebutkan cedera Huo Jingjing ...belum lama 
ini, saya benar-benar menerima berita bahwa Huo Jingjing 
telah dipukuli tanpa alasan. Dari kelihatannya, Zhen Manni 
adalah pelakunya. Tidak heran Tangning mengambil 
kesempatan untuk mengajari Zhen Manni pelajaran! " 


"Sebenarnya, Huo Jingjing sangat beruntung memiliki teman 
seperti Tangning." 


di sisi lain pintu, Long Jie duduk di samping saat dia tertawa 
bahagia. Hanya memikirkan ekspresi Zhen Manni belum 
lama ini, membuatnya dalam suasana hati yang baik. 


Sementara Tangning merias wajahnya, dia melihat ke arah 
Long Jie, "Apa kamu sudah selesai tertawa? Datang dan 
bantu!" 


"Tangning, makan malam perayaan malam ini pasti akan 
menjadi lebih spektakuler!" 


Tangning tidak langsung menanggapi. Dia menundukkan 
kepalanya sedikit sebelum menjawab dengan tenang, "Apa 
kau tidak takut dipukul?" 


"Kamu bercanda siapa?aku juga punya pacar, "Long Jie 
mengangkat foto Lu Che di ponselnya dan tersenyum manis. 


"Jadi, apakah karena kamu telah menerima pengasuhan dari 
cinta sehingga kamu menjadi lebih gemuk?" 


"Bagaimana saya bisa lebih gemuk?" 


Wajah Long Jie memerah tidak mau mengakui apa yang 
dikatakan Tangning. pada kenyataannya, sejak Lu Che 
menemukan bahwa dia menikmati makan, dia telah 
membawanya ke semua tempat berbeda untuk mencari 
makanan enak. Sepertinya, dia tidak menyadari 
kekhawatirannya. 


"Dengan caramu pergi, apakah kamu masih ingin menjalani 
diet bergizi yang sama denganku?" 


"Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki 
pengendalian diri gila sepertimu," Long Jie membantah, 
"Mari kita beralih dari topik ini. Lu Che baru saja 
meneleponku belum lama ini, untuk memberitahuku bahwa 
Boss telah membawakan pakaianmu untuk malam ini. Kamu 
perlu mencobanya sebentar lagi. " 


"Oke," Tangning mengangguk. 


"Aku benar-benar ingin melihatmu dengan pakaian yang 
dipilih Boss dan sampai jumpa langsung mengalahkan Zhen 
Manni! Oh! Aku benar-benar menantikan makan malam 
perayaan malam ini! Hatiku tidak bisa menahan 
kegembiraan ..." 


Bab 259: Istri 


Long Jie adalah orang pertama yang melihat pakaian 
Tangning. Saat dia membuka kotak dan melihat produk 


jadinya, dia sangat terkejut karena mulutnya bisa memuat 
sebutir telur bebek. Selain terkejut, dia juga langsung 
mencari tahu harganya ... 


setelah melihat nilai yang diperkirakan mengandung angka 
nol yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat terkejut dia 
jatuh ke tanah ... 


"Tangning ... ini ... ini milik Koleksi Premium Catherine 
Walker. Hanya ada satu di seluruh dunia! Ini adalah merek 
yang digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris." 


long Jie dengan hati-hati meletakkan kotak itu: seutas 
benang sederhana dari pakaian itu akan setara dengan 
pendapatan tahunan rata-rata orang. 


Di dalam kotak itu, ada sebuah kartu bertuliskan, "Untuk 
Istriku Tersayang." 


“Ini... ini... Bos membeli ini?" 


lama Jie merasa dia akan pingsan: Bos menyayangi istrinya 
seperti suami yang hilang. Dia mulai mengkhawatirkan 
masa depan Hai Rui. 


Ada alasan untuk reaksi berlebihan Long Jie. Meski selebriti 
ternama ternyata selalu memakai nama brand mewah di 
karpet merah, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan 
juru bicara dengan brand yang mereka kenakan, sehingga 
pakaian mereka pun bersponsor. 


bahkan mereka yang muncul setiap tahun dalam daftar 
Forbes tidak mampu membeli sepotong pakaian merek 
mewah edisi terbatas. Dari milyaran orang di dunia, mereka 
yang benar-benar mampu membelinya, dipersempit menjadi 
hanya beberapa ribu. 


Karenanya mengapa Long Jie sangat terkejut. 


tangning berdiri dari meja rias dan mendekati Long Jie. Dia 
kemudian mengeluarkan pakaian itu dari kotak. 


Itu adalah gaun pesta setengah lengan panjang dengan 
lapisan tulle yang sedikit tembus cahaya. Tentu saja, ini 
bukanlah fitur utamanya. Ciri yang paling mencolok adalah 
pola di badan gaun yang terlihat seperti langit malam 
berbintang biru dan ungu ... 


Yang paling penting, bintang di gaun itu terdiri dari berlian 
putih yang berkilauan cerah ... 


"Ya Tuhan, ini benar-benar cantik ... Ya Tuhan!" lama Jie 
menutup mulutnya saat dia menjerit kaget, "Tangning, 
cepat, ayo coba! Pergi dan coba ...." 


"Aku merasa sedikit bersalah mengenakan gaun yang 
begitu indah di tubuhku," kata Tangning sambil 
mengusapkan tangannya ke seluruh tubuh gaun itu. Sesaat 
kemudian, dia melihat pakaian lain di dalam kotak. 
Tangning sedikit bingung, jadi dia memberi Mo Ting 
panggilan telepon, "Mengapa ada dua set pakaian?" 


Mo Ting baru saja menyelesaikan pertemuannya. Berpikir 
tentang ekspresi terkejut Tangning saat melihat pakaian 
yang dia siapkan, suasana hatinya secara otomatis 
terangkat. Namun, dia memang memiliki tujuan untuk dua 
set tersebut, "Pakai dulu set pakaian bisnis. Wifey, malam ini 
saya perlu merepotkan Anda untuk menjadi manajer dan 
asisten saya." 


Instruksi Mo Ting tegas... 


ya, dia adalah CEO Hai Rui, tetapi hanya karena dia hadir 
sebagai CEO, itu tidak berarti dia secara otomatis berada di 


pihak Zhen Manni. Dia menjadikan Tangning sebagai 
manajernya, dan sebagai manajer, dia memiliki hak 
istimewa ... 


"Apa pun yang Anda suruh, saya akan lakukan. Saya akan 
mengikuti perintah Anda!seperti bagaimana Anda selalu 
mendengarkan saya ..." 


"Bagaimana dengan gaun pesta? Kapan Anda berencana 
untuk saya pakai itu?" 


"Untuk saat ini, ini rahasia." 


Tangning tersenyum. Mo Ting sepertinya selalu memiliki 
kejutan untuknya. Jadi, dia tidak terus mengejarnya untuk 
mendapatkan jawaban. dia hanya mengeluarkan pakaian 
bisnis yang terlihat profesional dari kotak dan 
menginstruksikan Long Jie untuk menyetrikanya. 


"Apa ini? Apakah ini yang kamu kenakan?" Long Jie 
bertanya dengan heran. Dia memiliki gaun pesta bergengsi, 
namun dia tidak memakainya. Game apa yang dia coba 
mainkan? 


set pakaian di tangan Long Jie adalah kemeja putih yang 
dipasangkan dengan rok A-line pink berpinggang tinggi: 
satu set pakaian bisnis normal. Meskipun, itu masih 
dirancang oleh Catherine Walker, dibandingkan dengan 
gaun pesta, itu terlihat jauh lebih umum. 


"Cepat dan setrika ..." 


Tangning sebenarnya menantikan untuk menjadi manajer 
Mo Ting dan mengambil alih peran Lu Che juga. Tapi ... 
apakah Lu Che pernah berani memerintah Mo Ting? 


Dia berani ... 


pikiran tangning masih linglung mendengar kata 'wifey' 
yang keluar dari mulut Mo Ting: tidak sering dia 
memanggilnya seperti itu. Bahkan di tempat tidur, dia tidak 
akan pernah menggunakan nama panggilan yang 
memalukan. Namun, ketika dia meneleponnya hari ini, itu 
terdengar sangat alami dan nyaman. 


lama Jie tidak tahu apa yang diseduh Tangning, yang dia 
tahu adalah, jika Tangning tampil dengan pakaian seperti 
ini, dia akan dipermalukan oleh Zhen Manni! 


Apa yang dia lakukan? 
Apakah Bos berencana untuk mengorbankan dia? 


sementara Long Jie berjuang untuk menghilangkan 
kekhawatirannya, dia menerima panggilan telepon dari Lu 
Che, "Apakah kamu bebas malam ini?" 


"Hari ini adalah hari yang penting. Bagaimana menurutmu? 
Apakah kamu tidak menemani Boss ke makan malam 
perayaan? Aku perlu menemani Tangning." 


"Presiden sudah punya asisten untuk malam ini, Anda juga 
tidak perlu menemani Nyonya. Keluar dan temui orang tua 
saya." 


Long Jie: "II" 


"Beberapa hari yang lalu, saya memberi tahu mereka 
tentang hubungan kami. Jadi, mereka segera naik pesawat 
ke Beijing ..." 


Lama Jie tiba-tiba menjadi panik, "Mengapa kamu tidak 
memberitahuku tentang ini sebelumnya? Bagaimana aku 
bisa menghadapi mereka dengan penampilanku saat ini?" 


"Jangan gugup, ini hanya pertemuan sederhana ..." 


Long Jie tiba-tiba menutup telepon: dia merasa sedikit 
marah. bertemu orang tuanya bukanlah sesuatu yang bisa 
dianggap enteng. Plus, mereka baru mulai berkencan belum 
lama ini. Jadi, dia tidak bisa tidak membayangkan 
kemungkinan terburuk. Dia tiba-tiba mulai berpikir bahwa 
Lu Che pasti telah dipaksa untuk menikah, jadi dia memilih 
untuk bersamanya karena dia kebetulan berada di tempat 
yang tepat pada waktu yang tepat. 


"Jika Lu Che ingin aku bertemu orang tuanya, mengapa dia 
tidak bisa memberiku lebih banyak waktu?kamu dan Boss 
sudah lama menikah, tapi dia tidak memaksamu untuk 
bertemu orang tuanya karena dia tahu bagaimana 
menghormatimu. Saya tiba-tiba merasa seperti kacau balau. 


"Apa yang kamu rencanakan?" 


"Aku tidak ingin melihat mereka," jawab Long Jie lugas, 
"Tangning, hal yang paling aku takuti adalah ketika suatu 
hubungan melewati masa bulan madu dan masalah realitas 
sekali lagi muncul. Saat ini, kami belum bahkan melewati 
masa bulan madu kami!bukankah hal-hal terjadi dalam 
urutan yang salah? " 


"Kalau begitu, kamu harus berbicara dengan Lu Che tentang 
itu.lama Jie berpikir sejenak sebelum mengeluarkan 
ponselnya untuk menelepon Lu Che, namun, Lu Che 
akhirnya meneleponnya lebih dulu, "Jika kamu tidak ingin 
melihat mereka, maka kita berdua bisa makan malam di 
sendiri." 


"Bagaimana dengan orang tuamu?" 


"Mereka pergi ke tempat paman saya.man, niat mereka 
tidak buruk. Anda tidak tahu seberapa baik orang tua saya. 
Namun, kami akan menunggu sampai Anda siap. " 


"Apa kau yakin kita akan menghabiskan sisa hidup kita 
bersama?" Long Jie akhirnya berbicara dengan nada puas. 


"Apakah berkencan dimaksudkan untuk menjadi 
permainan?" 


"Itu bukanlah apa yang saya maksud. Oke, mari kita makan 
malam malam ini, "Long Jie menundukkan kepalanya saat 
dia menyelinap dalam senyuman. 


"Setelah makan malam, datanglah ke tempatku ..." 


Setelah mendengar saran Lu Che, wajah Long Jie memerah, 
"Aku tidak pergi." 


tangning menyaksikan suasana hati Long Jie berubah dari 
seperti badai yang suram menjadi langit cerah; dia tidak 
berdaya terhadap wanita ini, "Long Jie, sudah hampir 
waktunya. Beri aku pakaianku." 


"Apakah kamu yakin akan memakai ini?" Long Jie sekali lagi 
mempertanyakan Tangning. 


"Ya, saya memakai ini.Sebentar lagi, setelah kamu 
membawaku ke Hai Rui, kamu bisa pergi kencan dengan Lu 
Che, "Tangning menganggukkan kepalanya dengan yakin. 


Mo Ting tidak memintanya untuk datang pada jamuan 
makan malam bersamanya. Ini berarti, dia ingin dia tetap 
pada rencana awal mereka untuk tiba secara terpisah. 
memikirkan tentang tatapan marah Zhen Manni, Tangning 
tidak sabar untuk menyaksikan rasa frustrasinya ... 


Bab 260: Saya Ingin Memakai Cincin Pernikahan Saya Hari 
Ini 


Zhen Manni ditampar oleh Tangning! 


Sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami penghinaan 
seperti itu. Jadi, begitu dia kembali ke van manajernya, dia 
melemparkan dua tamparan ke wajah Charlene. Namun, ini 
tidak menenangkan amarahnya. 


pipi charlene dengan cepat membengkak. Sebagai orang 
yang bermartabat, ditampar seperti ini tanpa alasan, 
membuat hatinya dipenuhi dengan begitu banyak amarah 
yang mengalir melalui pembuluh darahnya dan seluruh 
tubuhnya. 


"Beri Mo Ting panggilan telepon segera'kalau tidak, aku 
tidak akan pernah bisa menelan penghinaan yang aku alami 
hari ini! " 


"Mengapa Presiden Mo menjawab panggilan telepon saya?" 
Charlene bertanya sambil menahan amarahnya. 


Zhen Manni memikirkannya dan menyadari bahwa Charlene 
benar. Mo Ting bukanlah tipe orang yang melakukan 
percakapan dengan siapa pun. jadi, dia secara pribadi 
melakukan panggilan telepon ke kantor CEO. 


"Presiden, Zhen Manni sedang menelepon, apakah Anda 
ingin mengangkatnya?" Lu Che bertanya. "Mungkin karena 
tamparan yang baru saja dia terima dari Nyonya." 


Setelah mendengarkan Lu Che, Mo Ting menjawab tanpa 
mengangkat kepalanya, "Hubungkan dia." 


di sisi lain telepon, Zhen Manni sedikit terkejut, jadi dia 
segera bertindak patuh, "Presiden Mo ..." 


"Apa itu?" Suara Mo Ting sangat sedingin es. 


"Hari ini di Luminous, Tangning memukulku ... Karena kamu 
adalah manajernya, aku tidak punya pilihan selain 
menghubungi kamu." 


"Apakah Anda menelepon saya karena sesuatu yang sangat 
kecil?" Mo Ting bertanya. "Kamu harus belajar menjadi 
toleran seperti Huo Jingjing ..." 


Lu Che berdiri di samping mendengarkan percakapan serius 
dan tidak bisa menahan tawa. di dalam hatinya dia berpikir: 
Zhen Manni menurutmu siapa yang kamu keluhkan? 


Dengan penyebutan Huo Jingjing, wajah Zhen Manni 
memerah dengan sedikit rasa bersalah. alasan Mo Ting 
menyebut Huo Jingjing adalah karena dia ingin 
mengingatkannya bahwa Tangning hanya memberinya satu 
tamparan, namun Huo Jingjing dibiarkan setengah hidup 
setelah apa yang dia lakukan: Huo Jingjing bahkan tidak 
mencarinya untuk membalas dendam, namun dia memiliki 
keberanian untuk memanggilnya karena hal yang 
sederhana menampar? 


Dgn tak diduga-duga Zhen Manni sangat marah, dia 
mengangkat teleponnya dan melemparkannya ke Charlene, 
"Ayo pergi makan malam perayaan!" 


Ini bukan pertama kalinya Charlene harus menahan air 
matanya saat dia mengerutkan kening dan mengikuti di 
belakang Zhen Manni. di dalam, dia mulai berharap 
Tangning akan mempermalukan Zhen Manni beberapa kali 
lagi: jika itu terjadi, seberapa baik hal itu? Hanya ketika dia 
memikirkan kemungkinan ini, apakah dia merasa sedikit 
lebih baik. 


Upacara Penghargaan Fei Tian yang agung sudah dimulai di 
depan puluhan ribu pemirsa. Selama siaran langsung, 
pemenang dari setiap penghargaan diumumkan. 


Pada saat ini, Tangning sedang berada di apartemen Huo 
Jingjing. sebelum dia mulai keluar untuk makan malam 
perayaan, Mo Ting telah meneleponnya. Dia mengatakan 
kepadanya bahwa dia telah diundang ke Upacara 
Penghargaan Fei Tian sebagai tamu, jadi dia menyuruhnya 
untuk menunggunya selesai: dia akan menjemputnya 
setelah itu sehingga mereka bisa pergi ke makan malam 
perayaan bersama. 


"Saya mendengar tentang apa yang terjadi di Luminous hari 
ini. Berita telah menyebar dengan sangat cepat di dalam 
industri." 


"Zhen Manni terlihat seperti seseorang yang harus diberi 
pelajaran," kata Tanging dengan tenang saat dia duduk di 
tepi tempat tidur Huo Jingjing. "Ditambah, dia memukulmu 
lebih dulu!" 


"Itu bukan masalah besar," Long Jie tertawa dengan aura 
misteri. "Lu Che mengatakan kepada saya beberapa saat 
yang lalu bahwa Zhen Manni telah menghubungi bos untuk 
melaporkan Anda. Dapatkah Anda menebak apa yang 
dikatakan Presiden sebagai tanggapan?" 


lama Jie berdehem sebelum meluruskan tubuhnya dan 
menirukan Mo Ting, "Apakah kamu memanggilku karena 
sesuatu yang sangat kecil? Kamu harus belajar bertoleransi 
seperti Huo Jingjing!" 


Tangning menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, 
Huo Jingjing tertawa terbahak-bahak. meski dia tertawa, 
rasa sakit di lukanya juga dipicu. 


"Kamu terlihat seperti dia, terutama karena kata-katanya 
begitu kuat." 


"Namun, orang luar yakin terlalu jauh!" lama Jie mengeluh 
saat dia membaca berita di teleponnya, "Semua orang 
mencoba memprediksi siapa yang akan menang antara 
kamu dan Zhen Manni malam ini. Mereka sekali lagi 
membicarakan tentang tubuhnya yang melengkung dan 
kakimu yang panjang." 


"Apakah mereka butamereka sebenarnya mengatakan 
bahwa peluang Zhen Manni untuk menang lebih tinggi 
daripada peluang Anda karena Boss adalah pebisnis yang 
ambisius dan tidak akan membiarkan artis yang sedikit 
populer merusak fondasi Hai Rui. " 


"Sampah ... Bos hanya memiliki citra tidak berperasaan di 
masa lalu karena dia belum bertemu denganmu." 


"Tidak, biarkan aku mengulanginya. Bos masih tidak 
berperasaan kepada orang-orang: hanya di sekitar Tangning 
dia bertindak seperti orang normal!" 


Setelah mendengar kata-kata Long Jie, Huo Jingjing berbalik 
dan memandang Tangning, "Aku merasa Presiden Mo akan 
membuat beberapa langkah mengejutkan malam ini." 


"Aku bahkan belum pulih dari pengumumannya tentang 
menjadi manajerku," Tangning menghela nafas tanpa daya. 


"angan anggap remeh," kata Huo Jingjing sambil 
mengarahkan dagunya ke arah Mo Ting yang ada di TV. Dia 
saat ini berada di atas panggung pada upacara 
penghargaan. "Pernahkah kamu memperhatikan, bahkan 
ketika mengambil foto dengan selebriti wanita, suamimu 
tidak pernah melingkarkan lengannya di bahu atau 
pinggang mereka? Bahkan, setiap kali dia melihat seseorang 


mendekat, dia bahkan mengambil langkah besar ke 
samping." 


Tentu saja, Tangning memperhatikan ... 


"Haiz ...saya terlalu banyak berpikir sebelumnya. Sekarang 
setelah saya mengevaluasi kembali situasinya, tampaknya 
Anda belum berbuat cukup untuk Presiden Mo. " 


Tangning mengangguk, "Aku setuju, aku tidak merasa telah 
melakukan apa pun untuknya. Aku senang kamu akhirnya 
melihat betapa baiknya dia bagiku ..." 


kedua wanita itu terus mengobrol sampai akhirnya Tangning 
menerima panggilan telepon dari Mo Ting. 


Tangning melirik Huo Jingjing dan melihat senyum di 
wajahnya, "Cepat, tunjukkan pada mereka siapa bosnya." 


"Long Jie akan tinggal di belakang dan menemanimu 
sebentar," kata Tangning sebelum berdiri dan pergi. begitu 
dia turun, dia melihat mobil sport Mo Ting menunggu di luar. 


Sebelumnya, untuk tetap low profile, Mo Ting hampir tidak 
pernah mengendarai mobil edisi terbatas yang eye- 
catching. Tapi, sejak dia mengumumkan perannya sebagai 
manajernya, dia tidak lagi harus bersembunyi. Tangning 
sangat menyadari bahwa dia memiliki banyak mobil sport di 
garasi rumah mereka. 


Begitu dia melihat Tangning, Mo Ting turun dari mobil, 
berjalan ke depan dan membukakan pintu penumpang 
untuknya. 


Mo Ting hari ini mengenakan setelan buatan tangan kerah 
merah anggur yang dipasangkan dengan rompi hitam di 
bagian dalam. Udara keagungan yang tak terbantahkan 


terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tangning 
memperhatikan, roknya berwarna merah muda yang serasi 
dengan jasnya. 


Pria ini... 


"Hari ini, apakah kamu akan memakai cincin kawinmu, atau 
aku akan memakai milikku?" Mo Ting bertanya dalam 
perjalanan menuju makan malam perayaan. 


"Hah?" Tangning tidak begitu mengerti. 


"Yang ingin saya katakan adalah, saya ingin memakai cincin 
kawin saya hari ini ..." 


Tangning melihat cincin di jarinya dan tersenyum saat dia 
mulai melepaskan  cincinnya sendiri, "Aku harus 
memperingatkanmu, penggemarku telah melihat desain 
cincinku. Jika mereka melihat milikmu ..." 


"ika mereka tidak melihat ke dalam cincin itu, tidak 
mungkin mereka bisa mengatakan itu cincin kawin." 


"Lalu, mengapa saya harus menghapus milik saya?" Cincin 
Tangning setengah dilepas sebelum dia berhenti dan 
memasangnya kembali. 


Mo Ting tidak bisa menahan tawa. Saat mobil berhenti di 
lampu merah, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan 
mencium bibirnya. baru setelah lampu berubah menjadi 
hijau dia melepaskannya, "Saya tidak yakin mengapa, tetapi 
saat saya berdiri di atas panggung memberikan 
penghargaan hari ini, saya mulai bertanya-tanya bagaimana 
jadinya jika Anda memutuskan untuk mengejar karir di film 
dan televisi. " 


"Aku menyanyi dengan cukup baik juga, apa kamu juga 
ingin membuat album untukku?" Tangning tidak bisa 
membantu tetapi bertanya. 


"Kita memiliki umur panjang di depan kita, saya yakin ada 
banyak hal yang bisa Anda coba." 


Tangning tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 
Memasuki industri film dan hiburan? 


mari kita kesampingkan itu untuk saat ini ... 


"Kenapa kamu datang menjemputku? Sejak upacara 
penghargaan selesai, bukankah itu berarti makan malam 
perayaan sudah dimulai?" Tangning tiba-tiba teringat. 


"Ya, tapi saya Presiden, apakah saya harus tepat waktu?" 


